HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: P.K. Ojong (192 
Jakob Oetama 


10-1980) 


MINGGU 


18 NOVEMBER 2012 


AMANAT HATI NURANI 


KOMPAS 


RAKYAT 


TERBIT 32 HALAMAN » KLASIKA 
9MOR 139 TAHUN KE-48 
Online: wwwkompascom 

E-mail: kompas@kompascom 


Telepon: Redaksi (021) 5947710 
Iklan (021) 58679909 
Sirkulasi (021) 53679599 

Marga langganan Rp 78000 

Harga eceran Rp 2500 


Persona: Umbu Landu Paranggi 
Berumah dalam Kata-kata 1: 


Sosialita: Di Balik 
Kelembutan Vilia nas 


Aksen: Kain Tradisi 
Melintasi Zaman na. 


— 


Warga Kampung Adat Ciptagelar bergotong royong meni 
sutu warisan para leluhur mereka yang hingga kini masih te 


SEPAK BOLA 
Kepercayaan Diri 
Pemain Meningkat 


melawan Kamerun di Stadion 
Ibtu 7/1), mendong- 


meny 
ian krusial bagi organisasi permainan yang 
paruh babak pert 1 lebih 


solid dan tenang met 

Di awal babak pet skuad " 
permainan yang mengandalkan kecep 
membuat Kamerun mendominasi penguasaan bolu 
menekan saat kehilangan bola. Aliran bola serangan balik 
Indonesia juga kerap kandas di lini tengah sehingga mem 
Irfan Bachdim dan Jhon van Beukering turun menjemput bok 

Lini pertahanan juga kurang berani te 
kotak penalti karena ngga 
depan, yaitu Ash Tobie Juli 
ey, Saat 
u bisa molep 
pertama, Perubahan pola in sei 
semakin padu, Duet ye 
menemul 


hadapi tekanan di b 


an di paruh baba 
ng koordinasi ini tengah y 
a dan Tonnie Cusell mu 


pertama kali pertandingan disaksika 
lama kami bisa memp 
lebih per 


Ik penon- 
ka dan 
bek ten 


"Pertandingan ini menjadi modal yang 
menghadapi pertandingan sebenarnya 


laysia," ujar Wahyu, 
(Bersambung ke hal 1 kol 57) 
0 Www.kompas.com 
OMPAS ate 
La 1021-2567 6000 
hotlinegkompas.com 


wwwtwitter.com/harlankompas: 
wwnw,facebookcom/kompasb 5: ce 


@ Buruh Tolak Upah Murah 
# Daging Sapi Langka, Pedagang Panik na (4) 
“@ 


@ Sang Jenderal Pun Bertekuk Lutut... 


@ Jazz, Parfum, dan 


redjasa, 
di kambuh berteter 
dari Paris untuk bergabung dalam 
lakon komedi Nyonyu-nyonya Ista: 


ia terkena insiden alergi. 
nyanyi jazz Syaharani te 
bang ke Yogyakarta untuk 
tampil di Ngyyogiaz, 
Minggu OS/1I) malam, 
di Desa Bra 
Sleman, Yogyakarta, 
rus cepat ringkes-ringkes 
dtu malam masih mang: 
'gung di Banyuwangi Jazz Festival. 
kalah sibuk. 
bisnis mulai dari par- 
restoran Jepang. 
NAMA & PERISTIWA/HAL 24 


persawahan Dusun Sukamuly: 
tas lokal kini semakin di 


Desa Sirnaresmi, Kecam 
tengah, seperti 


Mertua 
Tak 


Bareh Solok atau beras lokal dari Solok itu 
memang "uenak". Saking lezatnya, sampai-sampai 
mertua lewat pun "dicuekin”. Itu kata lagu. Bareh 
Solok, dari Sumatera Barat, menjadi salah satu 
beras varietas lokal yang kini ramai dikonsumsi 
kelas menengah. 


renda, Paduan Bareh Solok de- 
ngan telur dadar itu memberi 
1960-an, me- — pengalaman rasa tak terlupa 
ngundang Kompas makan siang panas, pa- 
di rumahnya di bi 


O8AN, Di mx 

hidangan khas Minang 
1 rendang, talua baren: 
mpai ikan bilih dari 
Danau Maninjau, Namun, prima- 
don a makan siang itu 


memang famak rasonyo alias we 
"nak tenan, Tuk salah kalau dalam 
lagu itu dikatakan indak nampak 
mmintuo tatu, Ndak tampak mer- 
tua lewat 


begitu kami m 
(68), aroma 


Elly. 


Itu h 


onan lagu, 
"temu kembali deng: 
lok itu empat tahun 
aat pulang ke Desa Tiku, Kabi 
paten Agam, $ 
mampir di ru 
terle 


nan talua barendo, ini khas Mi- 
nang” kata Nazif Bacir, suami 
Elly, meng . 

Tulua barendo tak lain adalah 
telur dadar yang digoreng kerin 
hingga bentuknya menyerupa 


2 


Solok dari penyalur di Padang, 


Diburu konsumen 
Elly Kasim adalah salah se- 
orang konsumen beras lokal, Be- 
ras yang dihasilkan padi varietas 
lokal, seperti Rojolele, Pandun- 
wangi, Superwin, Cempo 
Ireng dan Bareh Solok, 
belakangan semakin ra- 
mai dikonsumsi kelas 


ndanwangi, 
pulen, ken 
lalu lembek. Saya 
lokal dari za 


nak, tetapi juga ke 
bangggaan, Nenek mo 


masih dapat kiriman hasil 
panen. Di ru 


karungekarung beras, he-he 


Jawa Barat, Jumat (6/1), Benih padi lokal ya 


1 ditanam adalah salah 


ojolele, Pandanwangi, Cempo Ireng, dan Bareh Solok, 


BERAS LOKA 


Le 


vat Pun 
Ihat 


bulan mengul 
enak beras lokal, — Premita merasal 
seput ah, padi, “Ibarat mobil, kalau pakai 

bensin yang bagus, mesin akan 


awet, Begitu juga tubuh kita, ka 


bagi Happy. "Dulu say 
ngan gabah, dengan tumbukan 
lihat-lihat ke pengas 
modem, 


Keunggulan 


rang bagi rakyat 
Si hitam ini dulu hanya 
menjadi santapan di lingkungan 
istana raja. Beras berwarna ungu 
pekat mendekati hitam itu me- 
ngandung zat oksidan lima kal 
lebih banyak dibandingkan beras 
biasa dan terbukti bisa memper- 
baiki s 


Konsumen Ia 
buru beras lokal demi 
n kesehi 


sekitar empat tahun ter- 

akhir konsisten mengon- 

sumsi beras hitam jenis 

Cempo Ireng. "Tekstur- 
kayak ketan, tet 
tidak gurih, 


ras M 


bandiny beras merah," kat bei 
Premita mengonsumsi beras lah dimasak, Beras Pandanwangi 
itu setelah membaca artikel ten- asli Cianjur menebarkan bau ha- 
tang penyakit endometriosis rum serup 
Kelezat 
semakin 


terasa jil 


ubah pola ma 
an be 


(Bersambung ko hal 1! kol 1-4) 


KRISIS GAZA 
Serangan Udara Israel 


RAFAH, KOMPAS — Deru pc- 
sawat tempur Israel, Sabtu (171) 
terdengar bergemuruh di 
atas langit kota Rafah, kota pcr- 
batasan di Mesir ya 
pintu 


dekat kota Rafah sisi Palestina 
ang terlihat sepi. Di jalan-jalan 
kota itu, tak terlihat arus lalu 


kepulan asap 
membubung dari wilayah Jalur 
€ digempur jet tempur 


dari seran 

Laporan media menyebutkan, 
Israel menggempur sejumlah Io- 
kasi strategis di Jalur Gaga. 
tor Perdana Menteri (PM) Pa- 
lestina i-hari 

antor PM pemerintal 
mas, Ismail 
atu sasaran gempuran, Sc- 
besar kantor itu hancur, 
Pesawat tempur Israel 
menggempur markas polis 
gedung Kementerian Dalam Ne- 
eri Hamas di Gaza City. 

Juru bicara militer 


suasana kotika Is- 
kan agresi militer 
mber 2008-Jn 
2009, Berkali-kali pesaw 
pur Israel terbang di 
“dan menjadi tontonan penduduk 
setempat. 

Beberapa warga keluar dari to- 
ko di jalan utama kota tersebut 
untuk menonton pesawat-pesa- 
wat Israel terbang melintas De 
mikian dilaporkan wartawan 
Kompas Musthafa Abd Rah- 
man dari Rafah, Mesir, 


Tingginya frekuensi pener- 
bangan pesawat Israel di atas sasaran sejak Sabtu dini hari 
kota Rafah menunjukkan seba- Sepanjang Sabtu, Israel mel 
gian besar sasaran gempuran pa- ng dari 180 


a di kawasan 
persisnya di 
sekitar kota Khan Yunis dan Ra- 
Sah sisi Pale 

Dari jauh terlihat jelas, jet-jet 
tempur Israel menggempur ta- 
nah kosong atau perkebunan di 


Hingga Sabtu malam, 31 warga 
Palestina tewas dan lebih dari 
290 orang luka-luka, 140 di an- 
Di pihak Is- 
rael, serangan rudal Hamas me- 
newaskan lima tentara Israel 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Berlanjut 


Rakyat terguncang 
Media utama Israel, seperti Ye- 
dioth Ahronoth, The Jerusalem 
Post, dan Maariv, Sabtu, meng- 
ungkapkan, raks terj 
cang setelah beberapa roket 
mas npu menjangkau kawa- 
san Tel Aviv dan Jerusalem, 
Di Jalur Gaza bagi: 
Ts 5 wanga sipil 
terluka dalam serangan roket 


p semua jal: 
Gaza dan menyatakan 
sebagai zona militer tertu- 


Palestina telah menembakkan 
600 roket yang melintasi kawa- 
san perbatasan. Namun, 230 ro- 
ket di antaranya dihalau sistem 
in udara Israt 
analis Israel menyebut- 
emampuan roket Hamas 
jangkau Tel Aviv dan Jeru 


liter Isracl 
Sebelum 

cl Gassam mengklaim, ru 

baru tipe M? 

sasaran di Jerusalem, Militer 


(Bersambung ke hal 11 kol 1-4) 


Rudal antirudal yang menjadi bagian dari sistem pertahanan Iron 
Dome milik Israel diluncurkan di dekat kota Beersheba, Israel 
tan, untuk mencegat roket yang ditembakkan dari arah Jalur 
Itu (7/1). Kelompok Hamas di Gaza terus menembakkan 


mrloperkoran @ 


UMUM 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


3 Orang Tewas, 
10 Luka Parah 


Bentrokan di Bireun atas Tuduhan Aliran Sesat 


BANDA ACEH, KOMPAS — Bentrokan berdarah 
terjadi antara warga dan sebuah kelompok yang 
dituduh aliran sesat pimpinan Teungku Aiyub 
Syakuban (50) di Desa Jambo Dalam, Kecamatan 
Plimbang, Bireuen, Aceh, Jumat (16/11) malam, Tiga 
orang meninggal dan 10 lainnya luka parah. 


ala Bagian Hubungan Ma- 
rakat Kepolisian Daerah Aceh 


Serangan Teungjku Aiyub ter- 


» sebut mengakibatkan satu orang 


Komisaris Besar GustavLeo,Sab- meninggal dan sembilan m 
tu 07/D, mengungkapkan, penyerang luka, Korban tewas 
korban yang berjatuhan beri Mansyur, 


dari kedua belah pihak. Adapun sembil 
terdiri dari Syul 


(42), warga 


Nasi Mee, Ke- 


cuk Bungong, Plimbang: Teung-  camatan ari bin 
ku Aiyub (60), warga Jambo Du- Muhammad (25), warga Desa 
lum, Plimbang dan seorang Panten, Kecamatan Pandra: 


Dalam. 

Mansyur yang berasal dari ke- 
lompok massa meninggal karena 
dibacok, sedangkan Teungku Ai- 
yub dan Muntasir dibakar massa 
sejumlah desa 


bung 
Desa Sue 
Mereka kini dirawa 
1 

Lima korban luka lain kini 
dirawat di Puskesmas Jeunieb, 
Bireuen. Mereka dalah M Rizal 
(28), warga Desa Matang Huli, 
Plimbang Iskandar (37), wunga 
Desu Sunabok Aceh, Plimmh 
"Teuku Pul IK 
"Teupin Panah, Plimbang: Samsul 
Bahri (20), warga Desa Lancuk 
Tunong, Plimbang dan Trwan 
(87), warya Desa Sunabok Aceh, 
Plimbang 

Dari pihak kelompok Teungku 
Aiyub, satu orang luka parah aki- 
bat bacokan senjata tajam, yakni 

an (6 


ul Bahri (20), warga 
ok Punti, Plimban 
di RS Pau- 


tas kegia 
di rumah Teungku Ai- 


22. 
Teungku Aiyub, massa berkem- 
bang jadi 1.500 orang 


ri kecurigaan warga terhada 
tivitas kelompok Teungku 
di rumahnya pada Jumat malam 
itu, Warga menduga Te 

kur 
ng sebe 


agam: 
dah dinya 
Permusy 
n tahun 2011 sil: 
ida pukul 22.90, seki 
» mendatangi rumah Teung- 
iyub yang di di 

dang berkumpul anggota 
arya 

Melihat ada gelagat diserang, ke 
lompok Teungku Aiyub bersiap. 


Mendap: in di tengah 
kegelapan, massa “sempat ko- 
car-kacir, Warga tidi 


ngku Aiyub 
turut dibakar oleh massa ber- 


Ir pengikutnya, Ke- 
ya pun tew 
Kepala Kepolisian Resor Bi- 
reuen Ajun Komisaris Besar Yuri 
Karseno mengatakan, pada pukul 
2330 u kepolisian sudah 
berada di lokasi kejadian, Na- 
mun, aparat tak mampu men- 
cegah bentrokan berdarah ter- 
sebut karena dih: 

"Di lokasi sudi 
poli 


la 1500 
akan mengevakuasi 


sulitan karena ada ancaman 
pembakaran mobil dari massa 
Jika kami mengevakuasiny 


mengirim- 
kan personel tambahan ke lokasi 
kejadian Sabtu pukul 0100. Je 
ungku Aiyub baru 
dievakuasi sekitar pukul 


melalui pendekatan persuasif 
atas bantuan tokoh mas 
dan adat, 


Kepala Dinas Syariah Bireuc 
ulah mengungkupkan, pad: 
2011 MPU Bircuen telah 
menyatakan bahw: Islam 
yang dijalankan Teungku Aiyub 


tuju menandatangani keput 
" kata Syaifullah. 
Teungku Aiyub yang 
sesat oleh MPU 
larangan 

untuk 


mereka, Ada 
tiga waktu, serta larangan me- 
ngubur orang dari kelomj 
reka di pemakaman umum, 
MPU Bireuen juga mengang: 
uku Aiyub tak pernah 
1 Selain itu, kegiatar 
Teungku Aiyub ditu- 
unakan setan sebuga 


juga 


ngku Aiyub peri 

mpaikan bantahan dau 

menyatakan tuduhan itu hany 
nah, LAN) 


ASEAN Business Award 2012 


2012 


PHNOM'PENH 


CAMB 


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk n 
Admired Enterprise in The Corporate So 
dikukuhkan oleh The ASEAN Business Advisory Council 
pemeliharaan lingkungan lewat program CSR. Pengh 
iwondo, Direktur Utama BNI (kedua dari kanan). Ac: 


lih penghangaan Most Admired Enterprise in The Employment Category dan Most 
ll Responsibility Category dalam acara ASEAN Business Award 2012. Kedua penghargaan itu 
EAN.BAC) karena prestasi BNI dalam mengelola urusan ketenagakerjaan dan 
in diserahkan NE Cham Prasidh, Menteri Perdagangan Ka 
ini berlangsung di Hotel Sofitel Phnom Penh Phokecthra 


KESEJAHTERAAN 


Pekerja Tolak Upah Murah 


BATAM, KOMPAS — Ribuan 
pekerja berkumpul dalam suatu 
rapat akbar, Sabtu 07/1D, di Ba- 
tam, Kepulauan Riau, Rapat di- 
hadiri anggota tiga organisasi bu 

ruh dan menyerukan penolaka 
m praktik alih d 


mereka untuk menyokong per- 


hidup 
agusul- Je 


pakati angka kebutuhat 
layak (KU), Buruh 
kan KL Rp 26 juta, 
pengusaha Rp 7 juta da 


Alih daya 


Sosial (BPJS) berlaku penuh pad: 
Kami ingin me 

in BPJS dijalankan » 

wal," ujar Andi, 

Di sela-sela forum itu jug 


dah menetapkan 
Batam belum 

upah 
molak politik upah murah di Ba 
m,” ujarny 


ngan dari ka- 
li Tanjung Ui 
gulung, 
dan Batu Ampar, Organisasi b 
ruh di Bintan mengirimkan 
1gtota ke rapat itu, 
onganisasi b 
ah juga ikut serta dalam rapat di 
Lapangan Engku Putri, Batam 
itu, Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia, Andi 


Kerja di 
menerbi 
praktik 
aturi 


nsmigrasi telah 
peraturan soal 
4. Namun, pc 
belum selesai diundang- 
ruh akan terus memar 


an, Rancangan 
RUU) Ke 


Batam untuk memberi jam 
ut upah layak te 
tertib, Buruh Batam didorong 
menghind an dalam 
usaha , unjuk ras 
menuntut upah di Batam ber- 
khie ricuh. Sejumlah bu 
Babi 
bagian kantor wali ko 
DPRD Batam rusak. 
hun ini, buruh didorong 


ppremasi sipil. Jk: 
RUU disahkan, tentara akan di- 
kedep lagi dalam pet 
berbagai masalah, "Ka 
kk a kembali meng, 
ahkan supremasi sipil. 

ut Andi, indikasi peng- 


dibatasi, ujar 
Buruh mendesak alih d 
nya untuk bidang kebersihan, t 
boga, pengamanan, transpor- 
tasi,dan sektor pertamban 
itu, pengusaha harus meng- 
an tenaga kerja tetap, 


si Serikat Pekerja Met 
id Tabal, dan Presiden 


tentar 
lah ke 


lam penanganan mi 


t Buruh Se- tetap tertib, meski belum lai Tentara akan diutama: 
Indonesia Mudofir, hadir kepastian standar upah mini- wal pelaks: kan polisi. "Polisi 
di rapat itu mum, Sampai pekan lalu, buruh — Para pekerja ingin memastik: ap harus di depan untuk ma 


Andi mengatakan, kehadiran 


UU Badan Pelaksan: 


saha belum menye- Jaminan keamanan, 


SEABAD MUHAMMADIYAH 


Ingin Relevan di Tengah Perubahan 


jurah p 
Menurut Ket 


M 


sebuah organisasi sosial keag 
n, bertahan hidup hingga 
lah pencapaian ber- 
bih penting lagi, lem- tur organisasi, presiden pe 
baga ini tetap relevan di tengah RI itu menjabat sebagai Ketua 
perubahan gan Bidang Pendidikan Muh 
Muhummadiyah didirikan 


nya 
hammadiyah dan salah satu 
pendiri Mizbul Wathan, gerakan 
kepanduan organisasi keagama- 


menyala 
dukw: 


ana men- 
tokoh Mu- 
yang berkip 

da masa awal kemerdekaan. Sa- 
lah satunya Maria Ulfa, Menteri 
Sosial pada Kabinet Syahrir ta- 
hun 1946, yang juga guru 
kolah Muhammadiyah di Kera- 
ta, Begitu pula Per 
tenteri RI Juanda yang 
jdi kepala sekol 


Tidak memilih perlawanan 
penjajah, Mu- 


dan ekonomi, Harapan: 
lahir generasi berw: 
maan modera, berpendi 
an, mandiri secara ekonomi, se- 
hat, dan berjiwa sostal, 
kan ini terbukti membe- 
ngan ng 


pemberda- 
at lewat pendi- 


Seabad kemudian, Muha 
in dengan 
ingan organisasi yang ku: 
n luas, Kolonialisme klasik te- 


tiada, tetapi kini sem 
bangsa di dunia menghadap 

i dengan beragam tan- 
tangannya. 


isme pa 
ya bisu diatasi dengan 


pendidikan. 
Direktur Eksekutif Maari 
Stitute Fajar Riza UI Hag me- 
nilai, tantangan besar lain yang 
dihadapi Muhammadiy 


lah terus memperbarui diri se- 
yeraka 


bagai pem 


gagasan-gagasan segar, 
dakwah kultu 


suatu 
itu belum sepenuhnya berhasil 
“dikembangkan secara kelemb 


ujian penting 
menuju 100 tahun kedi 
tanya, (ILHAM KHOIRD 


FESTIVAL FILM INDONESIA 
15 Judul Film 


JAKARTA, KOMPAS — 
nyak 15 judul film ding 
lulus seleksi Festival Film In- 
donesia oleh Komite Seleksi FFI 
2012 lewat rapat pleno pada 
Jumat AG/1D, Film tersebut ada 
lah Cahaya di Atas. Cahaya 
Cita-Citaku Setinggi Langit 
Demi Ucok, Dilema, Garuda di 
Dadaku 2, Hello Goodbye, Lovely 
Man, Mata Tertutup, Modus Ano: 
mali, Perahu Kertas 1, Rumah di 
Soegija, Tanah 
Katanya, Test Pack, 
Ummi Aminah. 

Film tersebut akan dinilai 
oleh Dewan Juri Festival Film 
Indonesia (FFI) 2012 untuk n 


kan dalam acara pun g 
berlangsung di Benteng Vrede- 
burg, Yogyakarta, 10 Desember 
mendatang. 


PPI 
2012, Nano Riantiarno, meng, 
takan, sejumlah 45 film. yang 
sempat diseleksi oleh komite se 
leksi sangat kaya ragam. Nano 
menyebutkan semi 
film yang berani me: 
pandang baru terhadap 
persoalan hidup seha- 


Banyak film memiliki tema 
isu sosial yang kuat dan meng- 
adirkan kebaruan karena meng- 
hadirkan kisih manusia secara 
umum. Ada cara pandang yang 
meluas dalam mengupas tema 
masing-masing film,” kata Nano, 
Sabtu A7, 

Menurut Nano, komite seleksi 
dibatasi untuk memilih 10-15 
film buat disodorkan kepada De- 
wan Juri FFI 2012. Komite s 
leksi mendapati kemajuan yang 


ria, Bustal Nawawi, Martanto, N 
antiarno, dan Sam Sa 
Mereka menil 
peserta FPI 2012. 
Nama-nama pemenai 
2012 rencananya akan diumum- 


Lulus Seleksi FFI 


mejutkan saat menilai karya 
yang diseleksi. Komite kemud 
memutuskan memilih 15 judul 
film terpilih. 

"Kalau boleh memilih lebih, 
gkin kami akan memili 
lebih banyak lagi film untuk di- 
nilai Dewan Juri FFL” ungkap 
Nano, 

Anggota Komite Seleksi FFT 
2012 lainnya, Lola Amat 
nyatakan, dalam proses penilai 
an, komite seleksi menilai 13 un- 
sur film dari 45 film yang di 
seleksi, antara lain editing, uk- 
ting, dan penyuti 

“Sejumlah 15 film 


ng terpilih 
i terba- 


m masing-masing film,” kata 
Lola. 
Menurut Lola, 15 


memang beragam, 
dependen, ada film bertema se- 
arah, ada film drama ketegangan. 
Sangat beragam,” kata Lol 
ROW/XAR) 


ScraperOne & Kaskus 


4 Wadiah 


Kebahagiaan Anda sekeluarga bersama Suzuki Ertiga makin meriah. Promo Suzuki Ertiga Cacitest Drive 
perpanjang dengan hatiah lebih banyak. Buruan ikutan dan raih hadiah melimpah tiap periodenya. 
Kunjungi segera dealer resmi Suzuki dan daftarkan diri Anda. 

utan test Gnve Saruki Ertiga berhadiah Suruki Ertiga tipe GA dan puluhan hadiah kajian lainnya, Caranya. 
'ampang, Lakukan test ve dan Iodon di dealer resmi Suanad atau pameran Saru Eruga laa il Gata di kupon 
yang tersedia di setiap daaber Suzuki. 


Oon Tiba Won 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 3 


NUSANTARA 


EKSPRESI 


Buruh Zircon Terancam 


, » | Regulasi Pemurnian Dinilai Tidak Pro Pasar 
dihari oleh kian tc Alat musik berbahan baku 
puruknya industri genteng Ja- ci tu genteng itu pun 
Tivang, Dalara sets dasoyarsa 

ha in Jne tenaga 
(bahan bia Lompung 
1 dulu mudah di- 
r Jatiwangi, kini 


PANGKALAN BUN, 
KOMPAS — Sedikitnya 
30.000 pekerja tambang 

ircon di Provinsi 
Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Barat, dan 
Bangka Belitung, 
terancam menganggur 

ila regulasi pemurnian 
tidak pro pasar dan tida 


dapanny 
sekali ia menoleh ke reb 

sebelahnya untuk mem: 
bahwa ia tak salah geral 


kayu bakar, 
n di Ma- 


Mereka tampil dalam pertun- 
n musik di penutupan a 


L konsisten. Pengusaha 
Da : 
Tenar Pa meminta regulasi dan 
juk "1001 Rampak Panabeuh 69 beberapa hasil kerajinan dari | standar zircon (Zr) 
Genteng" genteng, termasuk kriya seni 


dibenahi lebih spesifik. 


Bagi Dijgna, ke Lempung bisa dib 


Jatiwangi, sentra 
genteng sejak masa 
kolonial, masih 


lantang menantang ku dijual 


n bapak berdiri de- buah Itu 
3 zaman. 


Usaha Maju, di Kumai, Kabupaten Kota Waringi 
tersebut adalah bagian dari 30000 o1 
sircon gulung tikar akibat regulasi pemurn 
an Babel bakal lesu ES nor 7/2012 tentang Pe 

i yang tidak pro 
301000 buruh yang 
Guy back) 
tersebut kehi- 
Ir Perry. 
Peraturan 


ku, sebab 
agkan genteng berukuran 
jauh lebih besar, 

Festival ju 
workshop dan 
sik keramik kepada war 
kitar. 


deretan genteng di h 
a disangga oleh bang- 
bangku bambu sederh: 


industri tambang 
Peraturan Menteri 
an pemurnian lebih jeli 


soal mus | akibat regu 


onyggan bel 
tik gent rasi 
bingungan karena tiada pekerja, gi Sy 
Adapun mekanisasi pembuatan 


di 16 juta ton, tri keramik dalam negeri malah 


impir 80 per gandrung m 


ng terdampak me- — m 
kspor, 
hun ekspor zircon In- 
ke negara industri ter- 


2, teni 
tambah me 


merupakan nego 
posit zircon urutan ke 
lah Austra 


maka potensi 
Rp 68 mi- 


Apip Abdul 
Pengusaha 


ak ekspor yang met 
sedangkan impor membuang de- 


Adapun Indonesia 
ta Waring bang zircon dengan 
ant hana dengan ked 
Mas kondisi itu. Bambang — ter dari permuka 
segera sol Ekspor zircon Indonesia di 
in sekitar 20000 ton per 
konsumsi 

1 10000 ton 


konsumsi zirconium  Bupi 
HP) hanya me 10 
Pasar zireon di 

80 persen berupa 


APZI berharap pemerintah se- 
mbenahi regulasi 
maka impor zircon 
akin menambah defisit 
nsaksi beri 
Permen ESDM Nomor 7 Ta 


ing, supa- 
tidak terpaku pada genteng 
saja, Keikutsertaan ribuan orat 


W tidak se- 


bes, Pesanan gei 
ramai dulu lagi 


lobal Industry 
enyebutkan 


ak muda 


JAT) suda 
mengeksplorasi lempung sebu- 
gai bahan baku alat musik, 


“ Akulah kebangkitan dan Hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati" N 
(Yohannes 11 : 25) 


P7 
Telah kembali ke pangkuan Bapa di Surga dengan Damai pada Hari Jumat, tanggal 16 November 2012, di Singapore. Mama, Mama Mertua, 
Nenek, Saudara dan Tante kami yang terkasih : 
Dalam usia 83 Tahun 
Jenazah disemayamkan di Mount Vernon Sanctuary, Grace Hall, 121 Upper Aljunied Road, Singapore 367878, Dan akan dikebumikan pada hari 
Selasa, Tanggal 20 November 2012. Berangkat dari Mount Vernon Sanctuary, jam 14.00 ke pemakaman Choa Chu Kang Christian Cemetery. 
Kami yang mengasihi : 
Suami : Liem Sioe Kong (t) 
Anak Laki- laki : Menantu : Cucu Dalam : Cucu Menantu : Cucu Luar : Cucu Menantu : 
Teddy Salim Rina Suryadharma Arthur Salim - Amellia Salim Richard Kusuma 
5 Raymond Salim Nancy Brown Ryan Salim - Nathania Salim . 8 

Daud Salim Cindy Oh Adam Salim e Ramona Salim “ 
David Salim Cindy Sondakh Martin Salim 2 Monica Salim Li 
Jimmy Salim Yuni Willar Danton Liem 2 Farah Liem 2 

Jonathan Liem 5. Shana Liem 2 
Anak Perempuan : Menantu : Hansen Liem Vanessa Liem " 
Aylen Salim David Iskandar Sean Liem - Yana Liem 2 
Renny Salim Robert Kakan Tanuatrmmadja Evan Iskandar » Lavinia Iskandar 2 
Sjerra Salim Hardy Kowara Alvin Tanuatmadja Daisy Kristina Lukman Loretta Kowara » 
Brenda Salim TN Aidrich Tanuatmadja 2 Charlotte Kowara 2 

Philip Kowara . Rubyna Briana Salim . 

Brian Suhendra Salim Syelvie Muljono 
Kakak Laki-laki: Kakak'ipar:: William Salim - Cicit Dalam : Cicit Luar : 
Tjong Tjiong Kwee (t) Giam Ha Seng (t) Adlk Perempuan Suami : Adik Ipar : Brayden Suhendra Salim — Alanna Kusuma 

Kwee Giok Ing Bradley Suhendra Salim 

Liem Sia Ing (t) Chen Su Sen (t) ANamen Rkhahdson sini 
Adik Perempuan : Adik Ipar : Liem Sue Hoa (t) le Dji Ten (t) 
Tjong Mei Tju Goei Tjin Hin (F) Liem Sue Ing (t) Chow Djiu Lien (t) 
Enak aki Guan Kelilkibari Liem Yuk Ing Cheong le Ting Adik Sepupu Laki-laki Suami: — Istri Sepupu : 

akak Laki-laki Suami : akak Ipar : Liem Yek Ing Chu Ching Djony Pranato Ardina 
Liem Sioe Hie (t) Sie Siat Nlo (t) Beserta keponakan 
Zd Liem Sioe Liong (F) Lie Kim Nio Adik Sepupu Perempuan Suami : Suami Sepupu : 
Liem Lin Hoa Gunawan Gunara 
p Beserta para keponakan 


A 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


4 KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


METROPOLITAN 


Daging Sapi Langka, 
Pedagang Mulai Panik 


Penjual Makanan Berharap Pemerintah Mencari Solusi 


JAKARTA, KOMPAS — Pedagang daging sapi 
melanjutkan mogok berjualan di har Sabtu CA. Ss kases 
Mereka berharap pemerintah segera merespons beberapa pasar” benar-benar Meskipun ada kelangka 
kelangkaan pasokan daging dan tingginya harga jual Kosong Katanya sampai Minggu ging sapi di pasar 
daging, Mogok dagang ini juga berimbas ke sejumlah 
pedagang makanan berbahan baku daging sa 


ai gerai menga- 
masih cukup 


gi pemilik wa- 

n daging sapi seba-  rung seperti dia, Biasanya Amri 
makanan mereka, — bisa membeli daging sapi hingga ging s 
1 bakso di de- Tin 
Kantor Lurah Pegangsaan, negara, juga tidak lagi m 
Rp 500000 menu daging sapi, "Sejak harga 

yang karena tidak ada — daging menyentuh Rp80000 pcr 


Sekretaris Asosiasi Pedagu 
Daging Indonesia (APDD Wil 
yah DKI Jakarta 
takan, pihakny 
ntah n 


pedagang masi di Jati 


daging sapi, “Saat ini, pasok 4 
daging sapi sangat minim d n daging beku — rendang" kata Amri kk saya sudah tidak menjual me- 
tidak sebi f usganannya, Dia berharap hari Senin nu daging lagi, Berapa saya harus 


taan. Harga 
sangat ting Sutisna yang 
juga pedagang di Pasar Senen, 


bisa beli da- sudah bisa kembali membe Jual ke pembeli? Sementara, 
Sudah tiga hari ini, — ging sapi dan membuat pembeli di warung saya keba- Pemilik warung Bakso Botak di da 
wan saya di Pasar Menurut Amri, salah satu menu nyakan adalah pekerja-pekerja di akibat stok daging sapi 

daging yang paling digemari di warung- — toko,” ucapnya, (FRO/ART) menggunakan bahan baku di 


karta Barat, memutuskan libur sementara 
umlah pedaging makanan yang 
in hilangnya daging sapi di sejumlah pasar, 


Mtarga daging selama tiga h 
terakhir ini sudah mencapai Rp 
pasokan tidak bisa mengejar ke- 90000 per ks, Sebelumr 
butuhan masyarakat. narno masih bisa membeli dagiing 


Kalaupun impor diber seharga Rp 80000 per kt. 
kan, sapi d Dia mengatakan, k 

akan an akan berenti berjualan bila 
Kebijakan impor ini harus segera — sudah tidak ada pasokan daging 


| dia mem- 
. 5 kg daging sapi un- 
amin mogok membuat bakso, 
ukan ped Untuk mengatasi mi 

aging, 


putuskan untuk mengurangi 


solid, Tidak ada penjualan daging 
sapi di pasaran, Sel 
mogok bei 
disembelih di 'pej 
Aksi iniakan Akibat kelangkuan daging s 

kan hingga Minggu. Puda di pasaran pura pe 
Senin, perdagangan daging 


sapi akan dimulai lagi 
terakhir, Amri, pemilik 
Sulit bahan baku padang di Joglo, Jakarta Barat, 
berimbas mengatakan, din tak menjual 

makanan yang rendang mis. 


PEMBUNUHAN 
Mereka Tertangkap 
Saat Pulang Kampung 


larian selama sehari itu terhenti di Kotaburni, Lampung, 
Psi AGN) petang Kakak-beradik Achmad Suhardian 
(24) dan Achmad Suganda (19) tertangkap dalam razi 


polisi. Saat itu, keduanya m 
Palembang, 

Dendam berujung pembunuhan berencana itu memb 
keduanya hengkang dari Jakarta dan kembali k 
halaman di Lahat, S atan, seusai perist 
di Jalan Jatinegara B arta Timur, Kamis sor 
kejadian, mereka menghabisi nyawa Rika Rami 
yang tengah mengandung emp serta anaknya, Be- 
nyamin Natha 

Tika adal 
pengangkut b 


umpang bus Handoyo b 


di tempat 
milik ayah Rika, Ali Suwandi. Keduanya juga me- 
kamar di lantai 2 kontrakan milik Ali di Jalan Kebon 


ditegur Ali lantaran pernah ter- 
jadi keributan antara mereka 
dan seorang penghuni kontrak- 
n. Tidak hanya diminta keluar 
ri kontrakan, Suganda juga di- 
hentikan dari pekerja 

uanya juga mendapatkan tegur- 
dari Ri tidak ter- 
ima, kedu tas membaw 
#olok ke toko, Saat itu, hanya 
ada Rika dan Nathanicl. Nyawa 
keduanya dihabisi di kamar 


Nikmati Juga! 


ONUS 
INSTAN 


rang:barang milik korban, yakni ponsel, dompet. serta uang 
tunai Rp 45 juta, Kedua pelaku melenggang dengan tenang 
karena lokasi kejadian sangat sepi ional. Toko 
dan perkantoran di sekitar toko Ti) 
Lalu lintas 
Pasar Jatin 
darah. 
"Mereka sempat ke Terminal Pulogadung, lalu pindah ke 
"Terminal Kalideres untuk mencari bus tujuan Palembang. Me- 
tidak begitu mengenal jalan-jalan di Jakarta," kata 


a membeli pak: 
ng telah bersimbah 


Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Ti- 
M Soleh, Sabtu, 
1 dari Pelabuhan Merak menuju 


heni sekit ah itu, mereka m 
perjalanan dengan bus Handoyo sampai tertangk: 
digeledah, polisi men barang-barang 
emua barang masih ada pada mereka, Flanya uang 
berkurang dan tersisa Rp 1030000,” kata Soleh, 


Dipicu dendam 
Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya merencanakan pem- 
bunuhan karena dendam kepada keluarga itu. Perencanaan 
pembunuhan terlihat ketika pelaku membawa golok ke lokasi 
kejadian dan mengl yawa Rika dan anaknya. Sementara 
jasad Rika dan Nathan dikebur dok Rangon 
setelah disemayamkan di Rumah Duka RS St Carolus, 
Tini, penjual nasi dan minuman di dekat toko milik korb 
li wajah Suhardi: pria berperawakan kecil itu 
an sederhana saja. Se 


, dia tidak pernah berutang” katanya. 
pernah menyebut bosnya pelit 

'amun, dia tidak pernah mendengar rencana pem- 

ut oleh pria itu. Dia sendiri tidak m 

i karena saat har libur itu tidak berjualan. 

da berpendapat pria ini agak kasar. 

hormatnya," ujar sumber yang 


GMATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


tid: 


"Sama orangtua, di 
enggan disebut namanya itu, ART) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


OLAHRAGA 


Pai ia (Ceko Perbesar Peluang Juara 


antara Berdych Menyelamatkan Tim Ceko di Nomor Tunggal 


sten mengukir prestasi dunia, Dia empat 
raih tiga emas, lima perak, dan satu 


Perenang putri Australia, Leisel Jones, adalah satu 
sedikit atlet yang konsi 
kali ikut olimpiade, 


perunggu, empat Kali mengukir rekor olimpiade, serta sekali PRAHA, SABTU — Tim Ceko memperbesar yong Piala Davis untuk keenam mor tunggal, Jumat. Pertanding- dengan arah menyilang. 
menorehkan rekor dunia 100 meter gaya dada putri. Setelah aa pra, Maa 3 5 kalinya setelah menjadi juara am berlangung ketat selamaem- — Sayangnya, Almagro kembali 
lebih dari 12 tahun berkiprah di ajang dunia. usianya kini masih | Peluang sebagai juara Piala Davis dengan tahun 2000, 2004, 2008, 2009, pat jam dengan skor6-3,3-6,6-3, takluk di set ketigu Padu set 
muda, 27 tahun. Di Olimpiade London 2012, saat sejumlah keunggulan 2-1 atas Spanyol pada partai final yang — dan 2011. Ceko sebagai tuan 6765), 6-5 Kemenangan petenis keempat, Almagro mengganas 
kritik menyebut dia sudah "tambun", Jones masih meraup berlangyung di'O2 Arena, Praha, Ceko. Sehari rumah juga punya mimpi suma, berusia 27 tahun itu membuat dan menaklukkan Berdyeh me- 
perak 4 x 100 meter gaya ganti. Namun di Sydney, Jumat rlangsung di rena, Praha, Ceko. Sehari 'apalagi tim putri Ceko dua ming- skor sementara imbang I-l. lalui tiebreak, Namun, harapan 
(1G/M), Jones memutuskan pensiun. "Sudah kudapat semua sebelumnya, kedua tim bermain imbang melalui gu lalu sukses memboyong Piala” Sebelum Berdych menunduk- Almagro untuk mencuri keme- 


yang ingin kuraih. 


Fed, kanAlmagro,tim Spanyol sempat nangan ternyata kandas di set 

Emas diraih Jones nomor tunggal. memimpin dengan skor 1-0, Kc- arena 

100 met unggulan Spanyol itu diraih se- 

Jones memulai dunia baru, fakultas psikologi. (AFPA'NS) Tomas Berdych/Radek Stepa- Spanyol itu membuat lawan mati” mengulang rekor tim AS yang telah David Ferrer menaklukkan y 
nek membawa Ceko unggul se- langkah melalui pukulan-pukul- mengawinkan Piala Davis dan Radek Stepanek, 63, Ox, 6-4, peluang kepada lawan. Tapi 
telah mengalahkan Marcel Gra- an drop shot. Piala Fed pada tahun 1990, Pada dalam laga pertama nomor tung- dukungan | penonton untuk 

Inggris Rebut Dua Emas di Hari Pertama ollers/Mare Lopce,3-6.7-5,7-5, — Belajar dari kekalahan di set tahun 1980, Ceko yang masih — gal selama 2 jam 58 meni saya sangat luar biasa,” kata Ber- 


6-8, pada pertandingan Sabtu pertama, — Berdych/Stepanck memakai nama Cekoslowakia — Berdyeh, petenis peringkat dyet 
Inggris Raya yang menjadi tuan rumah seri kedua Piala Dunia 7, mengulur tempo permainan di merebut Piala Davis untuk per- ke-6 dunia, masih terlalu kuat” Sementara itu, kemenangan 
Balap Sepeda Trek musim 2012-2013 langsung menggebrak. Meski belum seirama di set set kedua dengan bermain reli. tama kalinya. Ceko berambisi untuk dikalahkan Almagro yang  Ferrer atas Stepaneck juga sesuai 
Para pebalap putri Inggris merebut dua emas di hari pertama pertama, ”— Berdyeh/Stepanek Tuktik ini membuat Granol- merebut gelar juara tepat pada menduduki peringkat ke-tl. Hasil perkiraan karena Ferrer yang 
lomba yang berlangsung di velodrom Sir Chris Hoy, Glasgow, akhirnya unggul pada tiga set lers/Lopex kesulitan membaca peringatan 100 tahun Piala Da-  headtoheadantara keduapetenis menduduki peringkat ke-5 dunia 


Skotlandia, Jumat (16/1), Kerja kompak tim pursuit putri berikutnya. Sebaliknya pasangan mn lawan dan sering ter- vis, itu, Berdych 8 kali menang, se- bukan tandingan Stepanek (pe- 
Inggris Laura Trott, Danielle King, serta pebalap yunior Elinor Granollers/ Lopez yang baru saja jebak. Set kedua direbut Ceko, dangkan Almagro baru 3 kali, — ringkat ke-37). Meskipun kalah 
Barker) menyingkirkan Australia di final. Sebagai juara dunia menjuarai turnamen Final ATP 7-5, Set ketiga kembali dimenangi Set pertama dimenangi Ber- kasta, Stepanek tak gampang me- 
yunior time trial, kerja keras Barker bersama dua juara olim- di London begfitu kompak. Gra- /Stepunek. 7:5, yang me- Faktor Berdych dyeh dengan menghujani 18 pu- nyerah, Namun, Ferrer. 
piude menaklukkan Australia amat mengesankan. Emas satu nollers/Loper unggul di set per- mgombinasikan pukulan drop” Berdych menyelamatkan tim kulan as. Setelah itu Almagro bih muda tiga tahun dari Si 
lagi didapat dari tim sprint oleh duo Jessica Varnish/Becky tama dengan memancing Ber- dan pukulan lob yang mengarah Ceko dengan menundukkan bangkit dan menguasai set kedua — panek lebih berkembang pern 
James, Pada seri pertama di Cali, Kolombia, duo ini juga dyeh/Stepanek supaya mende- ke hase line, tunggal Spanyol, Nicolas Almag: dengan servis lebih akurat dan inannya di lapangan keras. 
meraih emas di nomor yang sama, Dari sektor putra, pebalup kati net, Selanjutnya pasangan — Spanyol bermimpi membo- ro, pada pertandingan kedua no- pukulan backhand satu tangan (AP/AFP/REUTERSAVAD) 
Inggris belum berbicara, Emas tim pursuit putra direbut Belgia, 
sementara emas tim sprint direbut Jerman. (AFP/HIN) 

DAVID FERRER FINAL HARI TERAKHIR PIALA DAVIS 201 TOMAS BERDYCH 


Empat Wakil Asia di Kejuaraan Dunia Catur Putri 


Rekor pertemuan 
30 Usia 

Tumbangnya juara bertahan juara dunia catur putri asul China, 175013349 Tinggi/berat 196 cmy/9L 4 

Hou Yifan (peringkat ke-8 FIDE), dan unggulan kedua asal 2000 Main profesional 2002 

India, Humpy Kuneru (peringkat ke-2 FIDE), membuat wakil 7ayas Menang/kalah tahun ini 60722 

Asia pada Kejuaraan Dunia Catur Putri di Khanty Mansyk, Gelar juara sepanjang karier 8 

Rusia, hanya tersisa empat orang, Keempat wakil Asia tersisa, Pertemuan Ferrer dan Berdyeh di Turnamen ATP, Grand Slam, Piala Davis: 


yaitu Woman Grand Master (WGM) Ju Wenjun (rating 2501), Tumamen Lapangan Babak Pemenang dan skor 
ian Huang (rating 2468). GM Xue Zhao (rating 2568), ATP World Tour Finals,London Keras Grup Berdych, 36, 7:5, 61 
Tarika (rating 2812), akan berhadapan Kuala Lumpur Terbuka Keras Perempatfinal Ferter,4:6,7-5, 64 
dengan 12 perempuan pecatur yang sebagian besar berasal dari (NTP Masters Paris Keras,, | Ibbesar ——Ferter, 64,62 
Rusia dan negara Eropa Timur lainnya pada babak ketiga yang Kejuaraan dunia beregu, Jerman Tanah at Grup Ferter 61,63 


akan berlangsung pada Sabtu (7/1) waktu setempat atau Stuttgart Terbuka Tanahliat Semifinal Ferrer,63,75 
Minggu (18/11) WIB, Monica Socko, GM asal Polandia yang ATP Masters Hamburg Tanahliat. GAbesar —— Berdych,6-2 26,63 
berhasil menumbangkan Hou Yifan, akan menghadapi GM asal Palermo Terbuka Tanahilat “Semifinal Berdya, 73,64. 


Gstaad Terbuka Tanahliat 32besar— Forrer,2: 


Bulgaria, Antouneta Stefanova (rating 2491), (MD) 


Rekor pertemuan 

Logo Gatar Airways di Kostum Klub Barcelona aa 
Tinggi/berat 

Mulai musim kompetisi 2013, logo maskapai penerbangan Ti- 1 

mur Tengah, Gutar Airways, akan menghiasi bagian dada me Ii 


kostum para pemain klub Spanyol, Barcelona. Logo maskapai “Gelar juara sepanjang karier 
ini akan mewarnai kostum pasukan Katalan selama dua musim Pertemuan Almagro dan Stepanek di Turnamen ATP, Grand Slam, Piala Davis: 


kompetisi (2018 dan 2014), menggantikan logo Gatar Foun- Tumamen 
“ation yang kini masih dipakai, Keterangan resmi klub me- AS Terbuka 
nyebutkan, pengantian logo tersebut adalah bagian dari kontrak (ATP Masters Paris 


kerja sama lima tahun dengan Oatar Sports Investment yang “ATP Masters Roma 
tandatangani pada 2010. Kontrak itu menyebutkan, perganti- 

an logo sponsor baru bisa dilakukan memasuki tahun ketigi 

kerja sama. Kerja sama tersebut memberikan pemasukan sc- 

besar 88 juta dollar AS (sekitar Rp 361 miliar) per tahun ke kas 

Barcelona, klub yang selama ini dikenal tidak akan menjual 

kkostumnya untuk kepentingan iklan komersial, (AP/MMD) 


Kejuaraan Akuatik Asia 


Sumber Wen atpnotktaa com IIOMPMEMALCHKGMMNGNAN 


RELI NASIONAL BULU TANGKIS 


Subhan Pimpin Hari Pertama Sudah Habis, Harapan 
Indonesia di Shanghai 


sudah harapan Indonesia. bisa 
mendapatkan gelar di China Ter- 69 
buka yang berkategori turnam 


KUTAI KARTANEGARA, 
KOMPAS — Subhan Aksa, pc- 
reli dari Bosowa Rally Team 
mimpin hari pertama Kejuaraan 
Reli Kalimantan Timur yang di- 
gelar di Sirkuit Gunui 
Sejahtera, Kabupa a 
tanegara, Sabtu (7/1), 


Premier Super Series, Satu-sutu- 

bari pembuka seri terakhir (dari nya wakil Indonesia, ganda cam- Premier Super 

empat seri) reli nasional tersebut, puran Tontowi Ahmad/Liliyana Series adalah 

Subhan membukukan waktu 32 Natsir, terhenti di 

menit 34,7 detik. lam turn: turnamen yang 
"Total waktu yang diukir Sub- Premicr ri memperebutkan 

han, pereli asal Sulawesi Selatan, selar tahun ini, poin tertinggi. 


lebih cepat 1 menit 25, detik dari 
torehan waktu rival terberatnya 
di reli nasional, Rizal Sungkar 
dari Primu XP ADVAN Rally Te- 


Premier Super Series adalah 
turnamen yang memperebutkan 
poin tertinggi serta jumlah ha- 
diah terbesar, Tahun in, ada lima 


Tim putri Jepang menampilkan nomor sinkronisasi kombinasi am, Lomba hari pertama me- turnamen berkategori tersebut, 
bebas dalam final Kejuaraan Akuatik Asia Kesembilan di Dubai, nempuh lima etape khusus (SS) yaitu Korea Terbuka—berhadiah 
Uni Emirat Arab, Sabtu 07/1D. dengan jarak total 6512 kilo- terbesar dengan nilai total 1 juta 

1 dollar AS All England, Indonesia 19-19, Namun, usaha mengejar 

tidak sia-sia Subhan Terbuka, Denmark Terbuka, dan angka ini sia-sia karena Chan/ 

Tangkamolprasert Juarai Gowa Classic mendatangkan mekanik dari China Terbuka. Goh berhasil merebut dua poin 

Australia yang juga merupakan Bermain di Shanghai, China, berikutnya. 
Pegolr muda asal Thailand, Annop Tangkumolprasert, men- anggota timnya dalam lomba di Sabtu 7 siang, Tontowi/Li- — Kond gim kedua tak 


juarai turnamen Gowa Classic 2012, Sabtu (17/M), di Padan 
Goll Padivalley, Kecamatan Pattallassang, Gowa, Sulawesi 


Production World Rally Cham- 
pionship. Mekanik asing itu bisa 


liyana disingkirkan pasangan membaik: Tontowi/Liliya- 
talaysia, Chan Peng Soon/Goh na hanya mampu mengimbangi 


latan. Dalam turnamen berhadiah total 100000 dollar AS membagi pengalaman bagi tim Liu Ying, dalam dua gim lang- lawan hingga skor 4-4, 
Gekitar Rp 1 miliar) itu, Tangkamolprasert yang masih berusia mekanik Subhan. Di final, Minggu (8/1), Chan/ 
22 tahun bermain sembilan di bawah par dari total 288 Adapun Sirkuit Gunung Ha- Malaysia unggulan kelima itu ha-  Goh akan menghadapi ganda tu- 
pukulan. Gelar ini menjadi prestasi terbaik pegolf yang me- rang Sejahtera yang terletak 47 nya membutuhkan 36 menit un-  anrumah, Xu Chen/Ma Jin, yang 


mulai karier profesionalnya puda tahun 2007 tersebut. Posisi kilometer dari Kota Balikpapan 
runnerup ditempati Choo Tze Huang (Singapura) yang ber- memiliki lintasan tanah yang 


menaklukkan pasangan juara lolos ke final setelah menakluk- 
All England 2012 tersebut. "Ya, kan ganda Korca Selatan, Yoo 


main enam di bawah par 288. Pegtolf lain Thailand, Pravec menjadi rute transportasi batu- tadi memang permainan kami Yeon-seong/Jang Ye-na, 249, 
Visalkit, menduduki peringkat ketiga dengan pukulan empat di bara dari kawasan pertambang- Subhan Aksa, pereli dari tim BIT Sport yang mengendarai kurang keluar, khususnya Ton- 211 
bawah par 288 Sementara dua pegolf Indonesia, George Gan- an, "Perubahan setting mobil se- ubishi Evo X, unggul di hari pertama Kejuaraan Reli towi” ujar Liliyana, Di ajang Premier Super Serics 
dranata dan Andik Mauluddin, menempati posisi ketujuh » benarnya tidak terlalu terasa ka- — Kalimantan Timur, Sabtu A7/M), di Sirkuit Gunung Harang Berdasarkan statistik, kekalah- — yang berhadiah total 400000 do- 
telah sama-sama bermain bogey alias kelebihan satu pukulan Sejahtera, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Seri terakhir reti | an ini merupakan kekalahan tra-  lar AS (sekitar Rp 88 miliar) itu, 
dari par 288. CN2) nasional tersebut digelar hingga Minggu (8/1. #s Untuk pertama kali dari lima China sudah memastikan sat 
kali pertemuan dengan ganda gelar ketika partai semifinal ber- 
tidak turun hujan,” ujar Subhan Malaysia tersebut, Tontowi/Li- akhir Sabtu malam. Tunggal put- 
Patung untuk Kareem Abdul-Jabbar yang mengen Mitsubishi touring 2 kilometer di SS2 batal, leksi poin terbanyak dalam tiga | liyana, yang lebih berpengalam- ra Chen Long akan berebut gelar 
Evo X didampingi navigitor Ha- Lintasan itu jalan yang ada di seri sebelumnya. Rizal membu- | an, kalah, bahkan dengan cukup juara dengan rekannya, Wang 
“Tim NBA Los Angeles Lakers memberikan penghargaan ke de Mboi, kawasan perusahaan lain," kata” kukan 52 poin dan Subhan 40 | mudah. Zhenging. 
pada salah satu pemain terbaik yang pernah mereka mil Dalam 5 SS kemarin, Subhan — Jeflrey JP. pengawas lomba. poin. Tiga pereli lain yang pe- | Sebelumnya Tontowi/Liliyana Di tiga nomor lain, yaitu tung- 
Karcem Abdul-Jabbar (65). Lakers membuat patung dengan terus mengungguli Rizal dalam” Hal itu lebih dilihat sebagai ringkatnya di bawah mereka, | selalu memenangi pertandingan, al putri, ganda campuran, 
sosok Abdul-Jabbar, atlet yang selama 14 tahun bermain untuk pencapaian waktu Lintasan sem- — masalah koordinasi di perusaha- Roby Harahap, Dude Nasution, | duadiantaranya dari All England ganda putri, pemain-pemain Chi: 
tim tersebut, Patung dari perunggu yang diresmikan pada pat diguyur hujan sehingga jalan an tambang Pembatalan SS2 ti- dan Tjeck,tidakikut ambil bagian | 201 dan 2012. Namun, mereka na akan berhadapan dengan la- 
Jumat (/M) di markas Lakers, Staples Center Arena, ini tanah lebih licin. Namun, lin- dak berdampak pada reli. Me- dalam seri terakhir kejurnas ini. | selalu tak mudah meraih keme- wan dari negara 


memperlihatkan Abdul-Jabbar yang berseragam nomor 33 da- tasan yang padat dan lebar me- nurut Jeffrey, SS dibatalkan me- — Unggul sementara di hari per- | nangan karena semua laga ber- ganda putri Wang Xiaoli 
lam posisi slp-hook, Acara ini tak hanya dihadiri para petinggi mungkinkan pereli memacu mo- mang baru pertama kali terjadi tama reli seri keempat, beban | langsung ketat. yang membuat kontroversi di 
tim, tetapi juga sesama mantan bintang Lakers, Magic Johnson, bil dalam kecepatan tingi pada kejurnas tahun ini. Namun, Subhan mengukir gelarjuara na- | Dalam pertemuan diShanghai Olimpiade London — karena 
yang juga telah dibuatkan patungnya. Abdul-Jabbar, yang ter- Semula hari pertamaakan me- — hal serupa pernah terjadi dan itu sional2012—untuk ketiga kalinya | kemarin, Tontowi/Liliyana kere- mengalah untuk menghindari 
lahir dengan nama Lew Alcindor, bergabung dengan Lakers nyajikan enam 6 SS, tetapi ke- memang salah satu risiko, setelah menjadi juara tahun | potan meladeni permainan gan- — kompatriotnya di semifinal. 

pada 1975, setelah sejak 1969 bermain di Milwaukee Bucks, mudian hanya lima yang tercatat, Dalam lomba yang digelar 2009 dan 2010—semakin ringan. | da Malaysia berperingkat keem- Di ganda putra, gelar akan di- 
Selama 21 musim bermain di NBA, pemain bertinggi badan Pasalnya, SS2 batal dilombakan hingga hari ini, gelar juara 2012 Namun, Subhan tetap berkon- da itu, Di gi perebutkan Ko Sung-hyun/Iee 
2418 meter ini mencetak 38387 angka. yang menjadi p karena berada di luar kawasan praktis hanya diperebutkan Ri-  sentrasi di hari terakhir. “Besok Yongedae (Korea Selatan) dan 


terbanyak hingga saat ini. Dia juga meraih enam cinci perusahaan tambang yang men- zal-si pemimpin klasemen—dan (Minggu), kita tetap coba jaga | berselisih enam angka sebelum Mathias Boe/Carsten Mogensen 
NBA, lima di antaranya bersama Lakers CAFP/IYA) judi Sm reli. "Tintasan Subhan, dua pereli yang mengo- posisi,” katanya. (PRA) akhirnya menyamakan skor, (Denmark). GUN) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


6 OLAHRAGA KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


DATA DAN AGENDA 3 Bone femoco Momo Feran & sunatan 1 Motonteg Ulfacetan) 41 WiahTam Wah art 


ng Wa Wb RB Tie nda pria W Kndakst Imombn Dwi Mk Diisi art Li 
3 Leni Hanin g/Meare) 10 Jeena Biso Fei &. Wikims-tsoh Wo Whsur akad Vian “AI Nanah BT LOfbismaoy “TT 
3. ana ks Selfi) IL. Hoogan” “Kes Hamitea Wetan Fiko RH  Wihdui Sound OedWocse) 4 Lbidha 52 Einests SA 
4 kosan ton (ny Gato) Di Bajis kian buon Welaeo 1D Wana Gn 5 Kbawn 5 bar 1 
TE Mar Wb Oi Bal Bi Nate omi Ranitan Netater”—— IL GetertamReradi & BOLA BASKET W Pose “SA paman A5 
& Toon Massa Baro) IA Sngapu Sebamian Veri Rd Dal 12 PAT Cena a 5 Ton Sutan 2 
IL Seknan Vi OA Ba 7. Wen Hienes Doore Ina Pe Ban ae Raon — Kita fa F Bean 
1. Ya Wani Un Wani Kobar Un 1g Kav best Wtl Rc bal TSebauin vti  a BS Than 87 Lu Opsg ET 
Y Kemindo asn Spa Fr 9. to Roar UrtMoses Inda: — Sebaian eta Reba “2 Penata Almia Saffnany 2067 KAK Etikao 53 Etken Site SA 
Aki amin ra In Seia Dr ih Sba Au ROE Kimi Rido Lou I Km Rikdran Tafots) M8 Indisebulke Tar usa 1 Kialakss 4 
5. Kan Btn iya Mim 2012 2S Win GNI & Mani Wani sie Bal) “A87 Pie bian WAY AGodni” 28 pisa K6 
5. Fee isa (CaTeran) 1 Maia Kn Batan Wan Buk, Biosnbsi Sasis Kmiten isian” Once Detati Tuning” Dota 1 P2) 
7. Nia Kobe Uas) 2 Waka” Pemande Note Fr Kusemenknsitor 5 Juan Btn ingat) 1S Ceker te RS 10618” Didi Yawaw 
1 wi Sena (alam) 3 Gin Wen Bbss Wates TRG Ba Rang RaUT MEA “7. Pepe ass @ojferaih 5  Oilaome Cilic OAAI mas Imam TT - " - 
3: Kami Kobaasi pe Sube AC Bahan“ Sebastlan Veil Rec Bil 2 Teman Ih Tatar Oris OI Mamaku ak NIS Gaena” —IA Esia Anta 3 
16. Wil Sehun Onir Spam” kacnsio Wiliam 3 Wara an Ji “9.RaminCnajan Orton) 00 Panduan TPT Ata kei Tools 85 
Dotian bebas & Mona Hak Woter Bi Bl 4 Lot bi 1D Sec be Uh Sa & ina AOtdnce 5 Thom TAS 
IL Sebastan Va Rel 7 Kiat: “Lo Hanin More 5. Wacees AI Kamal Kbeyabi Opi Sobeg 3 Tigor 5 Wako” 07 SEM Oka 
Uji Coba AFF FORMULA SATU 


Vettel 
Perkasa 
di Sesi 
emantim | Latihan 


Andik AUSTIN, JUMAT — 
Vermansah im Red Bull, Sebastian Vettel, 
merah), | tampil perkasa di latihan bebas 
coba keluar | pertama dan kedua di 
Satu seri Amerika 
& 6/1), di Austin, Texas. 
Kamerun, Vettel terus tampil sem- 
Oyongo Bitolo babak kualifikasi dan 
Ambroise (kiri) | lomba, gelar juara dunia 2012 
dan Roger kin dekat ke dalam geng- 
Toindouba Guy 


dua per 


ihan bebas per- 
tama, Vettel tidak langsung me 
dalam laga uji | macu mobilnya sampai kecepat- 
coba menjelang | an tertinggi dan membiarkan Ka 
mui Kobayashi dan Tawis Ha 
milton menjadi 
Bung | Pebalap Jerman itu berusaha 
mo, Jakarta, n ritme mobilny 
ritme yang 
, Vettel menggeber mobil- 


waktu tercepat 
menit 38,125 detik. Posisi kedu 
ditempati Hamilton yang terpaut 
1018 detik. 

r 
Ferrari yang menjadi rival ter- 
berat Vettel dalam perebutan ye- 
lar juara dunia menempati posisi 
ketiga dengan terpaut 2,212 detik 
dari Vettel 

Pada latihan kedua, Vettel 
menguji coba setelan baru dari 


Aim Red Bull, Seperti sebelum- 
LIGA ITALIA nya, Vettel tidak memaksa diri 


Horor bagi Tottenham Semangat Baru Inter Milan imel ana Gp di 


Pascainsiden Adebayor “:::: 


pastikan akan tampil pada 
Arsenal Panen Kemenangan 5-2 dalam Derbi London Utara 


yang tercepat, dengan 
dengan 1 poin, | menit 377718: detik, ata 
a terakhir, yakni | cepat 0407 detik dibuni 
waktunya di latihan pertam 

Mark Webber, 
Veatel, menempati posisi kedua 
dengan selisih 0,757 detik, Alonsi 
me- | menempati posisi ketiga di 
terpaut 0765 detik di 


ren semer 


laga Serie A kotika klub itu 
jamu Cagliari, — Minggu 
G8AM), di Stadion Giuseppe Me- 
mpilnya dua bek 
lan tersebut membuat An- 
ang dirancang Pe- | drea Stramaccioni, sang Pelatih n sangat baik. Meski kat 
n Andre Villas-Bo- lebih tenang, dari Fiorentina (dengan skor I-4), 
akan. Untuk pert Tak hanya Ranocchia un mereka di babak per- | beberapa ma 
1 Inggris muel yang dipastikan bisa mendapat perhatian | selesaikan agar lebih 
menjajal skema 4-4 membela Inter setelah menga- ya, optimal di babak kualifikasi," ka- 
Adebayor dan Defoe di der ni cedera stat menang atas Ju- Pelatih be tahun ini | ta Vettel 
"Taktik tersebut dipilih setelah | ventus, 3-1, pada 8 November, utakan, kekalahan dari |” Menurut juara dunia musim 
skema itu membuahkan pertor- | Gelandang” serang” Philippe ta pekan lalu tak perlu | 2010 dan 201 itu, timetim ain 
ma positif suut Tottenham me- | Coutinho juga dipastikan al akan berusaha keras untuk men- 
mukul Maribor, 31, di Li tampil pada laga akhir pekan ini. yang tercepat pada babak 
ropa, 8 Oktober lalu, Begitu Ad Kembalinya tiga nama terse- Oleh karena itu 
bayor keluar, Arsenal mengambil | but membuat Stramaccioni op- keras menyiapkan 
Ih gal me an baru untuk merebut po- 
ka penuh suat 1965, Inter me- | sisi start terder 
megang rekor pertemuan atas C Jika sampai Vettel merebut 
#aridongan 2 kali menang 7 koi | posisi tartterdapan, hampir par 
5 kali kalah, Meski di atas | ti dia akan memenangi seri Ame- 
s timnya diunggulkan, Stra-| rika Serikat dan memperlebar 
selisih nilai dari Alonso, Di kla- 
semen sementara, Vettel berad: 


i terpaut juuh, $$ 
tak mau jemawa, Di 
permainan Cagliari tetap 


LONDON, SABTU — Emmanuel Adebayor ba 
menjadi pahlawan Tottenham Hotspur pada derbi 
London Utara Liga Inggris di Stadion Emirates, 
Sabtu (17/1). Ta mencetak satu gol, tetapi membuka 
jalan Arsenal membalas lima gol sebelum akhirnya 
menang 5-2, Dari pahlawan, ia jadi biang kel 


Adebayor, striker Togo bertu- 


telah menjebol gawang “The 
, selalu tampil ber- — Gunners”, ia merayakan gol di 
y laga-laga derbi Lon- — depan fun Arsenal, tetapi t 

don Utara.Sabtusore waktu Lon- selebrasi berlebihan dan provo- 
don itu, hanya berselang 1O menit atif, yang perni 
setelah wasit Howard Webb me- — bermain untuk City. 
niup peluit pertama, ia sudah Adebayor pantas me 
mal, 
tersebut 


pemain Bologna 
gt mengganggu 
Inte 


timnya minus 
satu pemain, mengapa ia mem- 
pertahankan garis tinggi perta 
hanan dengan skema 3-4-1-12 Da- 
lam situasi itu, mudah bagi Ar- 
ngan derbi Peb-  senal menyoyak gowang Totter 


ini, “Sramaesioni 


ari situs resmi 


Gol pembuka 
memperlihatkan ta 


nun, cerita. kepahl: 
pada laga itu hi 


menangan Ars 
Itu skor ul 


ol striker 28 tahan delapan me ruari lalu, yang membuat Arsenal — ham dengan lima gol abtu G7/D. "Kami berusaha semaksimal | di urutan pertama dengan 25 
kiper Arsenal, Wojciceh 5 ke diusir keluar lap melewati Tottenham di papan Dari gol-gol tersebut, kontri- | Inter kini menempati posisi” mungkin untuk menang. Tapi, | poin atau unggul sepuluh poin di 


sudah menjangkau bola tendang- — dengan kartu merah setelah me- klasemen. Saat berita ini dilapor- busi Cazorla cukup mencolok | runnerup klasemen sementara kami sadar kami menghadapi tim | atas Alonso. 
in Jermain Defoe dari sisi kiri.  nekel keras Sa kan, Arsenal di peringkat ke- dan lengkap, Sebelum mencctak ricA Htaliadenyan nilai27, yang juga haus keme "| Alonso, ya 
tamun, bola memantul dan Dalam situasi permainan 11 vs enam. "Jika kami menampilkan gol, pemain timnas Spanyol itu | terpaut empat poin dari pemim- katanya. di urutan keti 
langsung disambar Adebayor, —— 10pemain, Tottenham kebobolan semangat dan ambisi di setiap” memberi assist di pin klasemen, Juventus. Juve, Sementara itu, ju Vettel mer 
Itu gol ke-10 Adebayor dalam — empat gol secara beruntun lew: ami akan terus naik pe- yang heroik atas gol G tim berjuluk “Nyonya Besar”, menjalani lag: dan sulit dikej 
di semua ajang derbi sundulan bek Per Mertesacker ujury time babak pertama. berpeluang menjau dion Priuli, k merebut: posis 
London, Sejak hijrah dari AS Mo- — (menit ke-24), penyerang Lukas akurat memberi umpan, fa- | Inter jika n Parma, y n di babak ku: 
nuco 2006 untuk mengadu nasib Podolski (42), Olivier Giroud (in- bagusnya penampilan kami ih mendribel bola, sempat h pada laga Minggu (18/1) dini hari ke-9 klasemen se- | fikasi dan terus berjuang 
di Inggris, sebar ar wak- jury time babak pertama), dan ini, Hal ini bakal memberi spiri WIB, Bagi Int ingin membuat kt mengalahkan Vettel 
gelandang Santi Cezorla (60). Juar biasa kepada kami! setelah pada laga tandang | "Jika tidak 

areth Bale berusaha meng- pekan lalu menumbangkan AS | miak 
asi ketertinggalan gol begitu. Skema berantakan Roma dengan skor 3-2 pada laga | putaran dan dan mem 
dan Totten- besar dengan gol menit ke-70.” Diusirnya Adebayor setelah — kepada Giroud, Keren. rangdiasuh Ivo Pulga, di Stadion Olimpico, Roma, Uap peluang untuk menang 
ng) 18 gol. at injury time jelang laga bubar, baru tampil 18 menit memb (AP/AFP/BBC/RKUTERS/SAM) | kini menempati posisi ke-11 (REUTERS/ADP/MMD) | ta Alonso, (AFP/E 


tampil konsisten 
mengataka 


tak 46 gol Manchester City 
(2009-2011) 16 
ham (201-sek: 


ANGGAR 


Saatnya Anggar Mulai Banyak Diminati 


i Indonesia, permainan syarakat Indonesia melalui film. bermain karena ada keluarga sepak bola, tenis meja, atau ca- temu 
Dissorintiminpote Buktinya, film yang menampil- atau saudara yang bermain. Me- — tur Minimal dibutuhkan Rp 15 


In atlet dari klub-klub lam olahraga angear, Indonesia lakukan raksasa logam Jerman, 
kejurnas hanya bisa belajar dari negara-negara — Mott Metallwaren und Biihnen- 


Atlet yang menggeluti kan permuinan anggar laris ma- reka bisu mendapatkan akses ke juta untuk membeli perlengkap- — mempertemukan atlctstlet bi- Eropa sebagai tempat lahirnya bau Gmbll untuk tim nasional 
olahraga ini hanya sekitar 1200 nis ditonton, sebut saja Zoro,” mana harus bermain dan kepa- — annya, seperti masker, pedang,” naun pemerintah daerah. De- permainan anggar, anggar Jerman, 

$ sangat kecil dibandingkan Robin Hood, The Three Muske- da siapa harus berlatih. Di Eropa, kompetisi angsar Seperti banyak cabang olah- 
jumlah penduduk Indonesia teers, atau Pirates of The Ca: Se ng tidak yang terbuat dari ba rutin digelar dengan ma raga lain, unggar di Indonesia 


yang mencapa men apik. Tidak heran jika 


240 juta Penon-  ribhean, memiliki keluanga atau saudara digunakan untuk rompi anti- Pp belum dikelola sebagai industri, 


ton yang datang melihat ke Ada sejumlah persoalan yang — pemain angggarakan kesulitan,” peluru dan plastron, kompetisi selalu dibanjiri pe- Seiring pertumbuhan kelas m 
raan anggar pun sangat mi membuat anggar belum populer Maklum, klub-klub anggar sama Sekretaris Jenderal PB Ikatan nonton dan diliput banyak me-  nengah yang pesat, anggtar se- 


Orang awam tak mengerti di Indonesia, sekali belum berkembang Sela-  Anggar Seluruh Indonesia (Ika- dia, yang ujung-ujungnya akan harusnya hadir di pusat per 
isjenis permainan anggar.cara klub anggar belum berkembang. ma ini angsar hanya ditangani si) Tya Adityasih mc di Indonesia sehingga masyara- — mengundang sponsor. an kelas menengah seperti 
bermain, dan perhitungannya. bi belum pemerintah derahyangtidak kedepan pihaknya mendorong kat bisa mendapatkan informasi” Sebut saja perusahaan asu- | Kompetisi jangan lagi di gedung 
Padahal, ang meng- — dikemas men raga yang — semua orang tahu bagaimana berkembangnya klub anggar di ransi Beazley yang berani men y 
gunakan pedang tipis Eropa ini menghibur, mengaksesnya sejumlah daerah. #elontorkan dana hingga jutaan 
ya adalah permainan Saat ini bisa dibilangsebagian — Anggarjuga bukan permain- — Caranya, kejuaraan nasional untuk memasukkan — poundsterling untuk kompetisi harus hadir ke tengah 
yang bisa menarik minat mas. | besar atlet anggar terdorong “3 murah dan Naa akan digelar dengan memper unsur hiburan dan industri da- di Inggris, Hal sama juga d rakat. CM FAJAR MARTA) 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


FORUM DEMOKRASI BALI V 


Mendambakan 
Dunia yang Lebih 


Demokratis 


Pertemuan tingkat tinggi kelima Forum Demokra 
Bali telah digelar pada 8-9 November ini di Nusa 
Dua, Bali. Jumlah peserta meningkat, meski tujuan 
Jorum tidak berubah, yakni berbagi pengalaman 
tentang nilai dan praktik demokrasi. Kali ini forum 
mendambakan pemerintahan global yang demokratis. 


eengapa mesti demokra- 
M mn bagaimana pul 
mewujudkan tat 

mei lobal 

kratis? Cukup sulit men 

pertanyaan itu sebab: 

gara dan pe 

akar demokrasi yang ber. 

da-beda, Mustahil pula mewu- 
Ikan tata pemerintahan global 


ii 


pat pemimpin negara dengan 32 
egara peserta, BDF V dihadiri 
kepala atau wakil kepal: 


asi yang hadir, 


Bukan satu-satunya 


Merunut | 
BDF I hingga BDP V, sebenar- 
ya demokrasi bukan satu 
juwaban atas beragaum 
alah pemerintahan di duni 
hingga dewasa ini, Buktinya di 
negara peserta forum, 
sistem lain, seperti mon: 


Lagi pula tidak ada model 


di 


tunggal untuk demokra 
mana satu ukuran muat 
semua, "Tentu 


tralia. Den 
bagi Iran dan 
nganut prinsip 
lam, kata P 
bang Yudhoyono pada pembu- 
kaan Forum Demokrasi Bali 
(BDF) V, 8 November lalu, 
Jika demikian, mengapa kita 
perlu berbicara tentang demo- 


ika memberikan 
jak BDF 1. 
sistem kesul- 
kini terbukti m 
0 sehingga m 


krasi lewat tema BDF V "Me- 


Demokratis di Tingki Amerika Serikat 
Bagaimana pula kita memahami menganut sistem demokrasi se- 
gelombang protes prodemokrasi — jak 200 tahun silam hingga kini 
yang dikenal d belum mempraktikkan sej 
mi Arab” itu? Penomei 
pula jika semak 

mengikuti BDF 
Yudhoyono itu? 


$ menga 

ing telah menjalank: 
mokrasi selama lebih dari 200 
tahun juga belum sempuri 


Di sisi lain, satu gerakan be- 
sur massa prodemokrasi di du 
nia Arab telah mengukir fakta 
yang menu 

butuhkan untuk menat 
'upan bernegara dan berbangsa 
yang baik. 


Belum demokratis 


Sampai saat ini, demokrasi 
dianggap model yang baik 
rena i 


tidak boleh digilir berd: 
hubungan darah dan atau ke- 
kua 
dunia 
antara oran 
“dalam masyarakat setempat 

Itu sebabnya gelombang 
demokrasi Musim Semi Arab, 
yang hingga kini masih berjalan 


Sepuluh kepala negara dan pemerintahan termasuk kep 
Demokrasi Bali (BDF) V' Nusa Dua, Bali, Kamis (8/1). 
8:0 November 2012 dan membic 

peserta BDF V itu adalah Indonesia (tuan rumah) Brunei Daruss 
Niugini, dan Thailand, 


juga jadi contoh — Turki Recep Ti 
nekankan bahwa 


kuasaan global saat ini, teruta 


jamid 
argai, yang menjadi salah satu 
m BDF V, mene 


rakat modern untuk menyeleng 
garakan kehidupan bersama se- 
cara adil, Demokrasi menja 
tem yang dibutuhkan karena di 
dalam demokrasi itu kepc 

dikelol 


prinsip keset 
gota. Beberapa nes 
hhak lebih dari yang 

Secara khusus, Erdof 
angkat isu hak veto Ii 
DK PBB dan ii 


demokratis, te 
utama jika menyinggung orga- 
susi Dewan Keamanan PBB, 
Moneter Internasional 
(ME), dan Bank Dunia, Begitu 
pula denga nisme veto di 


ara sete 
I jadi penyebab awal, 


Harus direformasi 


seimbai 
nasi negara kuat se 
dan militer, menjadi pemici 
ah besar tersebut 

dunia hing- 
si akib 

pemerintahan 
kasus Palestit 
li 


pemeri 
pakan isu penting. $ 
belum. bisu 

kompleks 
PBB masih 
dalam menyelesaikan per- 
n keamanan inter- 


3 kini belum tera 
mahnya peran 


isusisu glo- 


yang tidak demokratis itu, 
Baik Karzai maupun Erdor 


» HAM di sejum 
ekonomi yang ber- 


Ih bal yang sensitif, 
Panelis lain, Perdana Ment 


mengatakan, mekanisme v 


tektur ke 


em PBB tak mencerminkan 
di antara ang- 
ru mendapat 


meng- 
anggot: 
meng- 
hambat upaya perdamaian dan 
IL. Ket 

nega 


u perwakilan negara peserta Forum 
mbang Yudhoyono ini berlangsung tanggal 
anan global, kesepuluh negara 
Leste, Turki, Australia, Afganistan, Papua 


"Tin 


formasi, Per- tidak. memolitisasi isu 
n antara anggota tetap dan 
tidak tetap DK PBB se- sama agar benca 
ip sebenarnya sangat tak terulang kembali. 
keliru, Semua anggota DK PBB Dalam sesi perdel 
a memliki hak sama, aktif, muncul usul 4 
jika perlu 
lah saat yang tepat 
memformulasikan 


HAM, 
ber- 


tang p 


negara 
keputusan 
sobat melalui dialog. Juga di- 
bahas perlunya masyarakat sipi 
pemerintah 

lebih baik 


Iktor penunji 
ebih. demokratis, 


m 
sing. 

Menlu Norwegia Espen Barth 
Eide dan Menlu Sri Lank: 


mini Lakshman, ju 
panelis, Me 
m hubungan yang erat an- 
pemerintahan global dan 
pembangunan ekonomi, terma- 
suk akses ke pasar berdasarkan 
mobilitas tenaga ker- 
kelestarian lingkungan, dan 
keamanan pangan, 
(PASCAL, BIN SAJU 


menekank: 
bersinergi, bi 
Jahkan 

menyoroti kel 

gdobal 
perspektif baru 
mempromosikan HAM, Di 
minta masyarakat internasional 


SKANDAL SEKS 


Sang Jenderal Pun Bertekuk Lutut... 


Peran dalam Kasus Perselingkuhan Petraeus 


'Apo yang dimulal sebagai pengaduan kepada FBI telah mongarah kepada kasus skandal gaya 
Wollywood, Kasus ini menyeret mantan jenderal Angkatan Darat AS 


Paula Broadwell Mangan suelanonim HN Kollay —Aeogetun 
Beo Basuan Cadangan Kanada Kai Sonta honda 
AAS, eos beam memoecasatkan Kop Kanya FB 
Wit Petasan War meng Peti 
Tora datam 
hubungan 
#£ Mengiintan 
David Petracus 2 Samba 
Manan Oreo CIA aoada Koto 
ada 2010 
Natalie sea 
( Khawam nda 
| (Wp Kaam 
4 
Mundur setotah Kanaan 
mengakui terlibat yang isanbartan 
perselingkuhan bemuh Godaan an 
dengan Broadwell Tia ajang Alan h 
Hubungan: John Allen bab) Frederick Humphries 
Jon era merelakan, moga NS dan Sebelumnya dikenai sebaga 
4 Kemaodan NATO MA FB tnpa bau 
Temunfawarsa Gntanntan 


Mubungan teman, atau 
teribat hubungan yag 
tidak pantas, 


Sumbvr Ratus macro 


Iu kopo dari pengetikan 
kasus Iniharona dugaan 
kateribatannya dengan Koley 


kandal seks yang meliba 
Sian Diet 
dan Intelijen Pusat AS 
(CIA) David Petracus menyit: 
perhatian dunia sep: 
kan lalu, Bahkan d 
itu lebih menyita perhati 
bandingkan masalah "jurang fis- 
yang berisiko menjatuhkan 
negara itu dan dunia ke jurang 
resesi ekonomi. 
Petraeus, purnawirawa 
deral bintang empat 
jejak karier cemerlang 
dan Afga 


korban skandal perselingku 

Namun, skandal Petracus 
menjadi berbeda kurena latar 
belakang lemb un, dan 
seperti disebut oleh Agence 
France Presse (AFP), plotnya 
yang bahkan lebih dramatis d 
bandingkan film-ilm roman bu: 
atan Hollywood. 

Berawal dari sebuah sura 
elektronik (surel) yang dikirim- 
kan Mei lalu oleh seseorang de- 
ngan nama sama 
Patrol” kepat 
Allen, komand 
Afganistan. 


enderal John 
lan pasukan AS di 


(87), seorang sosialita warga 


Tampa, Florida, yang dikenal Al- 
len beberapa tahun sebelum 


Allen tak menggubris surel itu 


yang sama, Isi surel itu 
npertanyaka rusan 
at-de 
dengan Petracus dan Allen, dan 
ikah suami Ketley tahu pe- 


relesune it ngontak 
temannya, Frederick Humphrics 
II, seorang agen penyelidik Biro 
Investigasi Federal AS (FB). 

Atas permintaan Humphries, 
para pakar kejahatan siber FBI 
mulai melacak surek-surel te 
sebut, yang berujung pada akun 


(40), seorang ibu du 
adwell adalah salah satu penulis 
buku biografi Pet 

Pemantauan terhadap akun 
surel itu kemudian mengungkap: 
komunikasi antara Petracus dan 
Broadwell yang mengindikas 
kan hubungan asmara di antara 
meri 

Mereka berkomunikasi de- 
surel, dengan 
pesan kemudi 
tidak mengirimnya. Pesan yang 
sudah ditulis itu disimpan di 
berkas rancangan surat (draf), 
yang kemudian aku 
penerima pesan y: 
hu kata sandi akun surel itu. 


Dead 
Para penyelidik FBT juga me- 
nemukan dokumen-dokumen 
rahasia di akun surel Broadwell, 
ng memicu kekhawatiran te- 
terjadi kebocoran rahasia 
bulan 


meny 
Ii kebocoran 


Namun, Humphries berpikir, 
langkah FBT itu bermotif politik 
menjelang pemilihan presideri 


chert, anggota DPR AS d 
tai Republik, 

Reichert kemudian membaw 
informasi itu kepada Erie Can- 1 ka 
tor, pemimpin mayoritas DPR 
AS yang dikenal sebagai salah 
satu pengkritik utama Presiden 
Barack Obama. 
intor kemudian menelepon 
Direktur FBI Robert Mueller 
Oktober, mer 
tentang kebenaran skand 


M 


pun mengajukan pengunduran 
diri kepada Obama, duz 
Obama memenangi pil- 


pres, 
Sang jenderal pun telah 


bertekuk lutut 


(NFP/AP/CNN/DMF) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DANCE AGAIN 
WORLL TOUR 


Priday, November 30” 2012 


MEIS Ancol Jakarta 


GET YOUR J.LO 
TICKETS NOW! 


Buy Mondial or Frank & co. Diamond Jewoky and got the 
Jenmiler Lopaz Word Tour 2012 RED BOKA CLASS TOKET" 


MONDIAL Tank eco 


Ter mo1y20022a14 
en parrenemata can 


ema ea ap Um Ia ketan 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


Lalu lintas lancar dan waktu tempuh yang singkat dari rumah 
ke berbagai tempat menjadi impian masyarakat di kota-kota 

besar. Apalagi jika ditunjang lokasi yang strategis dan sarana 
transportasi yang terintegrasi ke seluruh wilayah. Ini baru 


namanya kemewahan. 


iapa yang tidak suka tinggal 
Gi lokasi yang memungkinkan 
mencapai berbagai tempat 
alam hitungan menit? 
Kenyamanan hidup membuat 
kawasan yang memadukan perkantoran, 
bisnis, pusat hiburan dan perbelanjaan, 
serta residensial menjadi incaran 
Dengan bermacam fasilitas pendukung, 
kawasan tersebut pun menjelma 
menjadi eksklusif dan prestisius. 

Di Singapura, kita bisa melihat 
konsep tersebut semakin berkembang 
dan menjadi semakin elok untuk 
dijadikan investasi. Tapi tunggu dulu, 
tidak semua proyek tempat tinggal 
di negara pulau tersebut betul-betul 
berada di pusat distrik bisnis dan pusat 
kegiatan komersial. Hanya ada beberapa 
yang benar-benar bisa mewujudkan 
Visi pemerintah Singapura tentang 
bekerja-hidup-bermain di pusat distrik 
bisnis. Salah satunya di Shenton Way, 
paduan apik sejarah dan pembangunan 
komersial yang modem, 

Di siang hari, kawasan tersebut 
menjadi pusat bisnis berskala dunia, 
sementara malamnya menjadi tempat 
bersantai dan menghabiskan waktu 
senggang dengan banyaknya tempat 
makan, Lebih-lebih dengan adanya 
Marina Bay Sands Casino serta pusat 
perbelanjaan Marina Bay dan Marina 
Bay Link. 


Menambah elok kawasan Marina 
Bay, V on Shenton dihadirkan sebagai 
gerbang yang menghubungkan ke 
pusat distrik bisnis Singapura, Marina 
Bay. Terletak bersebelahan dengan 
Asia Sauare dan Hotel Westin yang 
baru, Marina Bay adalah rumah yang 
dituju bagi beberapa perusahaan 
terpenting terkemuka di dunia. Banyak 
dari perusahaan ini telah membuat 
kantor pusat yang beroperasi di kota 
terbaru ini, Khusus di Pusat Marina Bay 
Finansial, 

Di sisi lain, V on Shenton adalah 
Ikon terbaru di Singapura Ini adalah 
proyek 54 lantai menara hunian 
dengan 510 apartemen dan 23 lantai 
menara perkantoran. Tersedia unit tipe 
studio hingga tiga kamar tidur dan 
enam penthouse yang berada di lantai 
tertinggi, 52 dan 53. 

Yang membuat proyek tersebut 
menarik adalah tiga Sky Garden di lantai 
8, 24, dan 34 yang memungkinkan 
siapa saja bisa menikmati 
pemandangan Singapura 360 derajat, 
Sementara di lantai 24, ada Epicure 
yang menawarkan cita rasa makanan 
yang dibuat oleh konsultan kuliner dan 
koki kenamaan, Ryan Hong, 

Produk-produk kenamaan seperti 
Gaggenau, Bosch, dan Rational 
melengkapi nilai eksklusif dan 
kemewahan V on Senton. Sementara 


untuk meningkatkan kenyamanan 
dan kualitas hidup, kawasan ini 
tersambung langsung ke Marina 
Bay melalui bawah tanah yang 
menghubungkan 
stasiun MRT Downtoan. 

Karena lokasinya pula, kita 
bisa melihat pemandangan 
“an suara dari distrik yang 
sangat hidup di Singapura. Satu-satunya 
sirkuit balap malam Formula One pun 
bisa dicapai hanya beberapa langkah. 
Tak luput gedung pertunjukan Esplanade 
yang kerap menampilkan pertunjukan 
kelas dunia dan Garden by the Bay yang 
menghadirkan flora dan fauna Singapura 
yang spektakuler, 


Penghargaan 

Von Shenton memenangi medali 
penghargaan tertinggi dari Singapore's 
Building Construction Authoritys 
“Green Mark Gold certifcation. Arsitek 
bangunan ini adalah Ben Van Berkel 
dari UNStudio, yang memperkenalkan 
kekayaan susunan pada desain V on 
Shenton 

Kisi-kisi segi enam menutupi bagian 
luar gedung, bagaikan struktur kompleks 
sarang lebah, sangat efektif memberikan 
keteduhan untuk setiap apartemen dari 
sinar matahari secara 
langsung, Setiap balkon di menara 
hunian diatur sedemikian rupa untuk 


memberikan kesejukan 
(an keteduhan maksimum untuk 
beristirahat 

Hal tersebut tentu menjadi nilai 
tambah yang tak bisa dipandang 
sebelah mata, apalagi sejarah real estat 
Singapura memiliki beberapa faktor 
gabungan menjadi kekuatan positif 
Faktor tersebut misalnya selalu sehat 
dan kuat dengan lingkungan probisnis, 
pekerja yang tinggi, kualitas kehidupan 
kota yang baik, dan kekayaan warisan 
kebudayaan. 

Menurut Executive Director CBRE 
Joseph Tan, “Gaya hidup perkotaan 
di Singapura merupakan hal utama. 
dalam berbagai hal karena Singapura 
menempatkan dirinya sebagai pusat 
finansial untuk institusi keuangan utama 
Internasional. CBRE memperkirakan 
pada saat ini ada 
200.000 tenaga kerja bekerja di pusat 
distrik bisnis di Singapura. Ini mewakili 
50.000 tenaga kerja tambahan 


dibandingkan 5 tahun 
yang lalu," 

Joseph menambahkan bahwa 
antara 2012 - 2015, 15.000 tenaga 
kerja lainnya diprediksi akan bekerja 
di CBD. “V on Shenton adalah peluang 
yang sempurna untuk menghadapi 
arus pertumbuhan fenomenal yang 
belum pernah terjadi sebelumnya," ujar 
Joseph. 

Executive Director Residential 
Services Savils Singapura Phyicia Ang 
menambahkan, “Dari 294 unit yang 
diluncurkan pada akhir Juli 2012, 
sebanyak 264 unit telah terjual sampai 
saat ini. Arsitektur yang menonjol, 
desain unit, ukuran, dan harga mulai 
dari 1 juta dolar Singapura untuk 1 
(kamar tidur membuat semua sangat 
pas," UIKLAN//ASP) 


Menara kembar yang spektakular yang terdiri dari 54 lantai menara 
hunian dan 28 lantai gedung perkantoran, terletak di $ Shenton Way 


(dahulu UIG Building ) 


Di disain oleh arsitek ternama dunia internasional UNStudio 
Dekat dengan Asia Sguare, Westin Hotel yang baru, Marina Bay 


Finansial C 


nter, Marina Bay Sands dan Garden by the Bay 


MRT yang akan datang Shenton Way MRT di depan hunian Anda 


Menawarkan investasi bernilai dan memberikan hasil sewa yang tinggi 


mrloperkoran @ 


East Coast Porway 


Financial Centre 


(ECP) . 


Garden by ihe Bay 


(Bay South ) 


CBREixnosill 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


info P 
Akkir Pekon 
AAA y AAA y 
Apakah episode yang terasa paling Keempat, nasabah baru dengan setoran awal “Sejalan dengan positioning PermataBank melanjutkan program ini. 

n 1 2 minimal Rp 15 juta dan Rp 50 juta, serta aktif sebagai “Bank untuk Anda dan Keluarga", kami Di samping itu, PermataBank Syariah turut 
sulit dalam kehi idupan orangtua? menggunakan produk dan layanan dari PermataBank — menempatkan nasabah dan keluarganya di dalam berperan dalam menghimpun dana dari pihak ketiga. 
Jawabannya bisa beragam. Ada yang selama program akan mendapat hadiah langsung. pusat kegiatan. Karni berharap produk, layanan, “Melalui konsep office channeling, PermataBank 
menjawab saat anak-anak telah tambahan jam tangan slap on sesuai dengan (dan program yang kami berikan dapat memenuhi Syariah berperan aktif meningkatkan simpanan 

9 : j keaktifan nasabah dalam bertransaksi, kebutuhan nasabah dan keluarganya," kata Direktur dana masyarakat. Nasabah dapat menggunakan 
beranjak dewasa dan mulai meminta Kegiatan bertema keluarga yang digelar secara Retail Banking PermataBank Lauren Sulistiawati. 'semua layanan berbasis teknologi modern, seperti 
hak untuk menentukan nasib berkesinambungan adalah weekend banking “Fun Head Retail Liabilities, Wealth Management PermataATM, PermataMobile, PermataNet, EMA 
sendiri. Inilah saatnya nelangsa Familionaire Carnival" di beberapa kota di Indonesia. dan e-Channeis PermataBank Bianto Surodo (EDC Mini ATM), dan PermataTel, Kemudahan ini 

il 1 Bertema “Taman Impian Keluarga Familionaire", menambahkan, respons positif masyarakat yang memberi nilai tambah bagi nasabah PermataBank 
tiba, Ibarat burung Kecil yang telah kegiatan ini dapat dinikmati oleh seluruh anggota ditunjukkan dengan peningkatan dana murah Syariah," pungkas Head PermataBank Syariah 
berhasil terbang dan meninggalkan keluarga, yang cukup besar telah mendorong PermataBank Achmad Permana, (IKLAN/TYSI 
sarangnya. 


asa sedih yang acap melucuti hati orangtua 
sesungguhnya menjadi gambaran betapa 
keluarga Itu seperti rangkaian puzzle yang 
tak boleh bolong, Dalam komunitas paling 
sederhana ini, cinta mengalir dan bersimtoni 
membentuk karakter anak-anak, Orangtua bersedia 
mengerahkan semua daya agar anak-anak mendapat 
pendidikan terbaik dan belajar merencanakan masa depan. 

Lumrah jika di kemudian hari tatkala anak-anak sudah 
.mentas dan hendak menentukan masa depannya sendiri, 
Orangtua merasa kehilangan. Padahal sesungguhnya tak 
ada yang berkurang dari pilinan kisah keluarga in. Yang 
ada hanyalah bergulirnya siklus kehidupan manusia, seperti 
Janji yang harus ditepati 

Hubungan kekeluargaan Ini tak akan terputus jika 
sebuah keluarga mampu mewariskan pendidikan yang. 
dinamis pada setiap generasinya. Bentuk pendidikan itu 
bisa beragam, contohnya menabung. Budaya menabung 
kebanyakan dilestarikan turun-temurun dalam sebuah 
keluarga. Seseorang yang borhasil mencapai cita-citanya 
melalui menabung biasanya lahir dari keluarga yang 
mempraktikkan kegiatan ini secara disiplin. 

Sikap gemar menabung inilah yang kemudian menjadi 
bonang merah antara generasi tua dengan yang muda. 
Menabung pun lantas menjadi kegiatan yang mengikuti 
perkembangan zaman, Perbankan yang hadir di sekitar kita 
“dapat menjadi sarana yang membantu mewujudkan semua, 


128 Februari 2013. 

Sejak diluncurkan pada Juni 2010, 
PormataFamilionaire telah meningkatkan penghimpunan 
“dana pihak katiga hingga 75 persen dan dana murah 
hingga 71 persen dalam periode Juni 2010-September 
2012. Dengan mengusung tema "Untuk Anda dan 
Keluarga", PermataFamillionaite menawarkan empat 
program menarik, 

Pertama, undian uang tunai dengan total Rp 8 miliar 
yang dibagikan sebesar Rp 2 miliar kepada 1.008 
(pemenang (satu nasabah Rp 1 miliar, dua nasabah masing- 
masing Rp 100 juta, lima nasabah masing-masing Rp 10 
juta, 500 nasabah masing-masing Rp 1 juta, dan 500 
“nasabah masing-masing Rp 500 ribu) setiap bulannya, 
Program undian ini dapat diikuti oleh semua nasabah 
PermataBank. 

Hadiah tersebut bebas pajak dan bisa dimenangkan 
berkali-kali setiap bulannya dengan pengumpulan poin 
berdasarkan kelipatan dan penambahan saldo rekening 
serta memperbanyak transaksi melalui Permata e-Banking. 
Produk yang diikutsertakan pada undian ini adalah 
tabungan (kecuali PermataTabungan dan PermataTabungan 
KPR Bijak), giro, dan deposito dengan jangka waktu satu 
bulan ke atas. 

Kedua, Bonus Bunga dengan bunga hingga 2 
persen (pa) akan diberikan bonus atas penambahan 
saldo rata-rata rekening setiap bulan selama periode 
program, dibandingkan dengan saldo rata-rata satu bulan 
sebelumnya dan saldo rata-rata bulan sebelum program ini 
berlangsung. 

Produk yang ikut dalam Bonus Bunga adalah 
PermataTabungan BEBAS, PermataBiintang, PermataMel, 
PermataGiro RUPIAH, dan PermataGiro GANDA. Adapun 
produk Syariah akan memperoleh Bonus Bagi Hasil yang 
setara hingga 2 persen (pa) untuk PermataTabungan 18, 
PermataTabungan iB Bintang, PermataMet iB, PermataGiro 
iB, dan PermataGiro IB Ganda. 

Ketiga, hadiah langsung untuk nasabah baru dengan 
setoran awal minimal Rp 1 juta—mengendap satu bulan— 
berupa exclusive travelling bag atau lunch set package, 
Untuk setoran awal minimal Rp 15 juta—mengendap tiga 
bulan—mendapat sepeda anak-anak. Sementara untuk 
setoran awal minimal Rp 50 juta—mengendap enam 
bbulan—mendapat sepeda lipat. 


V, 
Sen Pemoatakank 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGG 


Semua Karena Clroma.. 


Meski hanya menggelitik selintas lalu, tetapi mampu mengembalikan masa lalu. 
Kadang membuat lidah kelu, tetapi juga tak jarang justru menyemangati diri bergerak maju 
Semua hal jadi mungkin hanya karena bau 


Kolaborasi apik Anne Avantie dan Molto yang mengambil inspirasi dari empat wama 
tarbaru Motto, diperagakan dalam Jakarta Fashion Wook, Sabtu (10/11). 


au memang mampu 
menggelitik imajinasi 
Sensasinya pun mampu 
merangsang kerja indra 
lainnya. Bau, misalnya, 
mampu menjadi media 
(pengantar rasa. Itu sebabnya pada 
Sebagian orang, sebelum mencicipi 
masakan baru, cenderung mengendusnya 
Ialu mencecapnya ke dalam mulut. 
Demikian pula, sebuah penelitian 
menunjukkan, aroma yang berbeda 
.merniliki efek yang berbeda. 

Wewangian, ujar pakar aromaterapi 
Evita Zoraya, ketika masuk ke dalam 
otak memberi rangsangan pada memori 
(dan perasaan. "Bau itu sifatnya holistik. 
Mind, body, dan spirit bisa terpicu dari 
wewangian hanya dalam beberapa detik 
(an dalam waktu yang bersamaan." 

Bau mampu memengaruhi mood 
seseorang dengan segera. Itu sebabnya, 
roses aromaterapi banyak digunakan 
untuk membangun perasaan seseorang, 
Evita menambahkan, hampir 75 persen 
dari reaksi ermosional manusia terkait 
dengan apa yang dicium dan wewangian 
aromaterapi terbukti mampu meredakan 
stres, menyegarkan pikiran, mendorong. 
rasa percaya diri, dan lain-ain 


alam praktik aromaterapi, Kini pun 
dikenal Istilah Aromatic Dressing. Artinya, 
aroma dapat digunakan layaknya kita 
berpakaian, Padu padan atau layering 
aroma yang tepat dapat menyempumakan 
hari karena mood akan terbawa sesuai 
dengan keinginan sat tu, 


Wangi sepanjang hari 

Kesadaran masyarakat Indonesia 
untuk menjaga penampilan didukung 
aroma menyegarkan kini kian tinggi 
Mulai dar sabun mandi yang wangi 
hingga menyemprotkan body spray atau 
parfum telah menjadi bagian dari rutinitas 
sebelum melangkahkan kaki kel 
rumah, 

'kan tetapi, mempertahankan 
wewangian sepanjang hari bukan perkara 
mudah di tengah Iklim topis seperti 
Indonesia. Moto memberi solusi melaui 
Moto Ultra Aroma Essenco yang punya 
empat varian untuk diplih sesuai selera, 
Yaitu Insping, Relrshing, Induling, dan 
Energizing Pelombut pakaian ini memiliki 
wangi aromaterapi dari kandungan natural 
@ssance ol yang tak hanya menyegarkan, 
tetapi juga mampu membangkitkan 
suasana hati (mood) sehari hari 


“Untuk mempertahankan 
wewangjannya, terdapat teknologi 
'ncapsulated perfume sehingga aromanya 
lebih bertahan lama. Jadi, sebenarnya bau 
yang telah diberi Moto tu bisa bertahan 
hingga 14 hari jika hanya ditaruh. N 
Jka dipakai, hasilnya bervariasi tergantung, 
cuaca, kegiatan, dan lan-ain, Teknologi 
Ini memungkinkan wewanglan bertahan 
lebih lama,” terang Anggya Kumala, Brand 
MManagar Molto, pada peluncuran Moto 
Ultra Aroma Essence di Plaza Senayan, 
Jakarta, Minggu (4/11. 

Teknoiogl tu “mengurung” wewangan 
dl dalam kapsul yag jika dikucok, 
wanginya justru akan semakin kluar 
Angaya menambahkan, pelembut pakaian 
diperlukan untuk mengembalikan serat kain 
yang berantakan saat proses pencucian. 
Serat kain yang kembali dirapikan itu pan 
akhirnya menjaga pakalan tetap seperi 
baru karena warna tidak cepat kusam, 
bentuknya Juga bisa tetap bertahan. 

Morawat pakalan yang tepat memang 
menjadi salah satu kunci dalam dunia 
busana. Namun hal Ini kerap terlewatkan, 
Peluncuran Motto yang menjadi bagian dari 
pergelaran Jakarta Fashion Week UFW) 
2012 seolah hendak mengukuhkan hal 
tersebut. Tak tanggung:tanggung, Motto 
mengajak desainer kenamaan Indonesia 
/Anne Avantie berkolaborasi dalam ajang 
JFW 2012 kain, 


Aroma dan dunia fashion 

“Bunda Anne adalah sosok desainer 
Inspiratif yang selalu memasukkan unsur 
Indonesia dalam karyanya, Bukan hanya 
mengambil apa yang sudah ada secara 
Wadisonal, tetapi juga mengembangkan 
bentuknya ko dalam unsur modernitas 
yang beragam. Bisa dibilang, tetap 
mengangkat budaya Indonesia, tapi enggak 
cuma mengambil melainkan bahkan 
memperkaya," Anggya menjelaskan latar 
belakang kolaborasi tersebut 

Anoo juga menambahkan, baginya 
kesempatan kolaborasi tersebut memberi 
tantangan tersndi sebagai desainer. 
“Inlah saatnya mengoksplrasi dan 
berkmasi karun satiap desainer pada 
dasarnya terus menggali kreattas 
tanpa batas. Kroativitas tanpa batas In 


menggambarkan kekuatan Imajinasi 
seseorang," ujarnya 

“Keempat varian terbaru dari Motto 
pun menjadi Inspirasi bag Anne dalam 
meluncurkan karya-karya terbarunya 
yang bertajuk "Puspawami-Inspiration by 
Anne Avantle, Rejuvenation by Molto” 
Puspawari bisa diterjemahkan sebagai 
bunga berwarna-warni dengan keharuman 
dan keindahan yang mewakli keharuman 
peran perempuan Indonesia. Pagelaran Ini 
un menjadi simbol cinta dan apresiasi 
Motto serta Anne Avantie terhadap 
keharuman dan kekuatan Inspirasi yangg 
terpancar dari perempuan Indonesia. 

Anne mengolah Inspirasi itu ke dalam 
koleksi busana wana hitam, emas, ungu, 
dan merah—yang Juga mewakili warna 
varian Motto. 

“Selama pekan adibusana Ini, 
pengunjung juga dimanjakan dengan 
sensasi keharuman Motto Ultra Aroma 
Essence di "Moto Scents of Fashion 
Lounge", Plaza Senayan lantai 1, unit 
138B, yang Juga menampilkan koleksi 
kebaya Inspiratif karya Anne. 

Kini saatnya berkelana dalam setiap 
aroma yang disuguhkan Molto dengan 
kesegaran sepanjang hari. Biarkan Indera 
penciuman membawa Anda berkelana dan 
membangkltkan semangat. 

"Favorit saya yang Indulging. Baunya 
menyegarkan mengingatkan saya pada 
aromaterapi yang digunakan saat sedang 
spa ketika bulan madu dulu," aku Brand 
/Ambassador Molto Ultra Aroma Essence 
Dian Sastrowarcoyo. Baginya, fashion juga 
bukan sekadar model baju yang dikenakan, 
tetapi salah satu eksprusi untuk menghargai 
di sendiri maupun berinteraksi dengan 
orang lan. Kenyamanan berpakalan amat 
penting sebagai membangkitkan perasaan 
post, Kunci mood booster tu antara 
lain ktika dir merasa nyaman dengan 
keharuman pakaian yang dikenakan. 

Wewangian memang mampu member 
elok panjang bagi setiap orang, Lagipula, 
Siapa menyangka dar varian aroma 
yang menggelitik Indra penciuman bisa 
menghaslikan paduan kolaborasi apik 

tara produk pewangi dan adibusana 
yang inspiratif? Ah.. semua karena aroma 
UKLAN/ADTI 


18 NOVEMBER 2012 


BANGKITKAN SUASANA HATI 
DENGAN KEHARUMAN SEPERTI 
AROMATERAPI 


DuniaKainMolto 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 UMUM 11 


KA Menabrak 
cm. Bus Sekolah 


didampingi 
Wakil Presiden - 
Bosdipan 50 Tewas, Kebanyakan Siswa Taman Kanak-kanak 
menuju pesawat 
kepresidei 
Bandara Halim 
Perdanakusum 
Jakar 
(7/1). Presiden 
dun rombongan 
delegasi akan anak, di Provinsi Assiut, Mesir 


Men adin Sar | mengaku bertanggung jawab at: 


KAIRO, SABTU — Menteri Transportasi Mesir pertanggungjawaban — otoritas 
Rashad al-Mcitini, Sabtu (17/1D, mengundurkan diri iban tata 
setelah terjadi kecelakaan kereta api dan bus sekolah nur Provinsi Assiut Yehya 
yang menewaskan 50 orang, sebagian besar anak- 

latan. Rashad sebut, 

insiden tragis itu.” Sistem yang buruk 


Kalangan pengamat transpor- 
tempat menilai, kecelak: 
merupakan akibat dari sistem 


Presiden Mesir Muhammad ing bus y 
Mursi dikabarkan juga tel 


ng rings i mata ta 
ih me- menceritakan, darah berceceran 


Islamabud, nerima pengunduran diri Direk- di antara tas dan buku sekolah — transportasi yang buruk di Mesir, 
Pakistan. tur Otoritas Kereta Api Mesir. yang berserakan. termasuk di sektor perkercta- 
Peristiwa tersebut dinilai sebagai pian, Selain prasarana yang mi- 

transportasi terburuk se- Orangtua histeris nim perawatan, manajemen oto 


telah Februari 2002 
penumpang tewas akil 
karan di dalam kereta, 
KTT ASEAN Insiden berawal ke 


yang membawa GO siswa taman 


Sejumlah orangtua siswa me- ritas perkeretaapian Mesir ji 
nangis historis saat mencari tan- — dinilai tak profesional, 
Menurut Keshk, penjaga pintu 
pelintasan tertidur saat inside 
xi Pe Pe yang menyebut di- terjadi, "Penjaga pintu pelintasan 
Momentum Dialo: Jan an Sam ai Hilan kanak-kanak setempat yang her Ibrahim, ibu dari tiga KA tertidur saat insiden terjadi. 
Pp dak berwisata mogok di tengah anak, menjambaki rambutnyasa- Yang bersangkutan saat ini telah 
pelintasan KA, dengan palang at mencari anaknya di ujarny 
PIINOM PENII, KOMPAS — menjelang kebe ke COC belum tuntas dibuhas dan Suasana duka pintu terbuka, di wilayah Man-  puingepuing kecelakaan, n 50 korban jiwa, lanjut 
Indonesia berharap dialogantara Phnom Penh, Presiden Susilo siap diterapkan. Menurut wartawan Kompas € | falut sekitar 856 Kilometer se- — "Anakku, aku belum menyu- — Keshk, sekitar 15 orang saat ini 
negara-negara ASEAN dan China — Bambang Yudhoyono jugu m alam jumpa pe Wahyu Haryo, yang mengikuti | belah selatan Kairo, Saut itulah apimu sebelum cngkau pergi,” dirawat secara intensif di rumah 
bisaterusberlanguungterkaltde- nekankan pentingnya menjaga — rangkaian persidangan hari Sab- rombongan kepresidenan, Pre- | sebuah KA yang mendekat de- teriaknya histeris Seorang laki- sakit terdekat. Pemerintah sc- 
nganisu sengketa wilayah di laut stabilitas dan keamanan di Laut tu, Wakil Menlu Kamboja Kao siden Susilo Bambang Yudho- | ngan kecepatan tinggi menghan- laki yang sedang mengambil ba- tempat mengirimkan tim yang 
China Selatan. Momentum dia- — China Selatan Kim Hourn memastikan tak ada  yono besrta Ny Ani Yudhoyono | tam bus tersebut gan tubuh yang tercecer ber- beranggotakan 45 dokter untuk 
logitujangan sampai hilang demi dan rombongan "Bus terdorong hingga 1 kilo: teriak, “Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. 
menjaga proses penyusunan ko- 1 Udara Intern meter di sepanjang rel” kata — membantu" Hanya beberapa jam setelah 
de tata berperilaku (code of con- mgemuka, tetapi kit lu ASEAN bertemu, Penh, Sabtu sore, Ahmed Youssef, seorang saksi Semua korban tewus, kecuali kecelakaan tragis di Assiut 
due) di perairan tersebut. bahasnya dengan pemikiran "Yang penting diingat pula,ti- Suasana duka masih san seorang perempuan dan sopir sebuah kecelakaan la 
Hal itu disampaikan Menteri jernih. Kemudian dibangun sua- dak ada batas waktu yang di- — terasadi Phnom Penh sehubun lokal di Provinsi Assiut — bus itu, adalah anak-anak, Saksi dekat ibu kota Mes 
ur Negori RL Marty Natale-  tukesepakatan bahwakitasemua sepakat atau ditetapkan terkait an dengan wafatnya mantan Raja | menggambarkan kecelakaan tor- mata menceritakan, setengah b 
inmenjagustabilitas, ketertib- proses penyusunan COC Laut Norodom Sihanouk, 15 Oktober | sebut sebagai tragedi yang me- dan bus hancur. 


bus 


Yawa seusai mengikuti pertemu 


tingkat menteri luar negeri in di Laut China nge- Jah pir setiap banyu ngerikan. Jasad anak-anak yang” Mohamed Samir, dokter Ri 
EAN (AMM) di Phnom Penh, berupaya terpampang foto mendiang Siha- | tewas ataupun luka-luka terge- mah Sakit Assiut, tempat pa 
Kamboja, Sabtu (17/1). untuk bisa bekerja sama d ouk, sebagai tanda duka dan | letak cukup lama di sejumlah — korban ' dirawat,” mengataka 


itu dan tiga orang 
langsung menahan 


AMM menjadi bag 
rangkaian Konferensi 


semua pihak. Untuk itu, kami — penghormatan, lokasi di sekitar rel KA sebelum kondisi korban tes 
paham pentingnya diskusi yang” KTT ASEAN sekaligus KTT | akhirnya dibawa ke rumah sakit ngenaskan.F 


dilakukan bisa m Asia Timurakan berlangsung tiga hak berwaj Jadian saat 
ur untuk memelihara momentum kan tingkat kenyamanan dari se- Proses evakuasi sempat ter hitung dan mengidentifikasi je- petugas penyel berusah: 
“Jadi, kata kuncinya sekarang itu adalah dengan menyepakati mua pihak” ujar Kao. hambat karena kebanyakan kor-  nazah. menolong para korban, 


agaimana terus me keberada komuril Untuk itu pula, lanjut Kao berangkatan, Pre 
mentum. Indonesia berpikir, ja- langsung (hotline) antarmenlu — Kamboja berinisiatif mengengas  mukakan, sesuai dengan pem- 
nan sampai kita kehilangan itu, ta ASEAN dan Chi- draf deklarasi bersama perini dan Bali, fo- 
Makanya, pasca-kejadian Juli la- an 10 tahun kesepakatan Dekla-  kus KTT ASEAN kali ini adalah 
lu, Indonesia juga langsung Dengan adanya mekanisme — rasi Tata Berporilaku Laut China kesiapan ASEAN mewujudkan 
mengajukan Draf Nol Code of hotline, lanjut Marty, diharapkan Selatan, yang menggarisbawahi” Komunitas ASEAN pada tahun 
Conduet (COC) Laut China Sela- ketika insiden terjadi, semua pi- pentingnya kerja sama 20 
tan," kata Marty, seperti ilapor- terlibat sudah tahu ha- — hak Deklarasi peringat: 
kan wartawan Kompas Wisnu untuk memastikan upaya pem- yang penting dan menjadi tong- 
Dewabrata dari Phnom Penh. bahasan COC terus ber- gak sejarah ASEAN sejak berdiri 
Di Jakarta, dalam jumpa pers langsung, tahun 1967” ujarnya. (AO) 


bun terjepit di antara puing-pu- Para orangtua siswa menuntut @RUTERS/AP/APIYGRE) 


ini merupakan sesuatu 


Serangan Udara Israel Berlanjut 


(Sambungan dari halaman 1 gentar menghadapi kemungkin- — tolak ke Kamboja, 
n serangan darat Israci Menurut Yudhoyono, pada — catan senjata. 

Israel mengakui, salah satu roket — lah satu juru bicara Flamas Sami 2008-2009,konflikserupa terjadi Di Washington, Presiden Ame- 
dari Jalur Gaza jatuh dekat pere Abu Zuhri, mengatakan, Israel dan berlangsung selama sekitar rika Serikat Burack Obama 1m 
mukiman Yahudi, Gush Etrion, sudah tahu yang akan mereka — igi minggu, Ribuan orang tewas — muji upaya Presiden Mesir M 
dekat Jerusalem 'timur dan di ika m a bangunan sipil hane hammud — Mursi — membantu 
dekat pantai kota Tel Aviv. melalui darat. itu, ada tanggru eredakan kekeras 
Sidang kabinet mini Is ral bagi semua pemimpin untuk 
yang dipimpin PM Benjamin Hentikan kekerasan tidak membiarkan penduduk si- 
nyahu menyetujui pemange Presiden Susilo pil menjadi korban atas konflik 
segera 75000 anggota pa- yang terjadi ini,” ujarnya. Phnom Penh, Kamboj 
ngan untuk mengan- crasan antara Israel menyatakan sikap kan, para menteri luar negeri 

tisipasi kemungkinan operasi mi- la segera dihentikan. regara ASEAN prihat 
liter lanjutan Israel di Jalur Gaza, 
Pada saat bersamaan, pasukan 
darat Israel yangdiperkuat ratus- kah tegas untuk menghentikan “Sekarang baru ada 
an tank tempur utama Merkava — kekerasan dan mencegahnya se- satu negara, yaitu Isracl, Kita situasi di Timur Tenga 
terus didatangkan ke sel in meluas. berharap menjadi dua negara, buruk, baik itu dimen 
lur Gaza "Yang suda ni Israel dan Palestina. Kalau — Suriah dan Turki, 
Menurut laporan televisi Al harus segera dih itu bisa terwujud, insya Allah, Palestina dan Israel, Kit 


Jareera dari Tel Aviv, pemang-  nesiasangat berharap Dewan Ke- konflik bisa di nyerukan agar konflik bisa segera Kepercayaan Diri Pemain Meningkat 


gilan pasukan cadangan Israel  amanan PBB mv tgkah akhiri, tuturnya. dihentikan dan “aksi-aksi Israel 


sekolah dan buku-buku milik para korban yang 


pi di dekat Desa Al-Mandara, Provinsi Assiut, 
50 orang tewas, sebagian besar anak-anak berusia 4-6 tahun, 


dalam jumlah besar menandakan — tegas dan tepat untuk mengher Sementara itu, dunia interna- — bisa dihentikan,” tutur Menteri | (sambungan dari halaman 7 berikan instruksi khusus kepada Trfanjuga 

Israel kemungkinan besar akan tikun kekerasan," ujar Yudhoyo- sional semakin khawatir dengan Luar Negeri RI Marty Nat: Taufig dan Tonnie, Ini penting — kan lebar lapangan mx 

melancarkan serangan darat ke no, Sabtu, dalam jumpa pers di eskalasi kontlikdi Gaza. PM Italia gawa, Sabtu malam. Lini belakang skuad Garuda — untuk mengatasi kebuntuan me- pan lambung ke sayap yang di- 
h diutak-atik oleh Pe- — nembus pertahanan lawan yang jemput Elie Aiboy dan langsung 


Jalur Gaza, Bandar Udara Halim Perdana- — Mario Monti mengaku telah me- (N/AEP/REUTERS/ | tidak pern 
imun, Hamas mengaku tak kusuma, Jakarta, sebelum be M Israel Benjamin Ne / latih Nil Maizar, Komposisi pe- m 
main bertahan Novan Setya 


sang satu gelandang ber- diteruskan ke Bambang Pamung- 
han, Kingue M Pondo,di depan kas yang menusuk di tepi kanan 
songko (kir, Handi Ramdhan, empat pemain bertahan. Taufig pertahanan Kamerun, Serangan 
iastanto, dan Nopendi — dan Tonnie pun lebih berani me- timnas semakin variatif untuk 


Mertua Lewat Pun Tak Dilihat (kanan) tampil semakin solid. Pe- — nyerobot bola menembus pertahanan lawan. 


nampilan kiper utama Endra Instruksi iniberdampak po Mereka menemukan pola se- 
(Sambungan dari halaman Keunikan padi lokal mampu na pink coklat. Konsumen bah- ataupun pestisida, Prasetya juga gemilang mema- ing tetap tajam saat sek- 
memikat pasar internasional, Pa- — kan sudah spesifik k 


meme- — Helianti menyebut tingginya | tahkan peluang gol Kamerun, p kurang maksimal. 


angan ke gawang lewat Okto- 


dengan cara tradisional dan tidak — di lokal dari seluruh penjuru Ta- di lokal. Ada yang fanatik al padi lokal sebagai har- vianus Maniani, Irfan Bachdim, Uji coba ini juga menunjukkan 
instan, Padi hitam dan padi me- nah Air yang diberi label Javara ri beras pro- Endra terbaik an Andik Vermansah pada dela-  kondi para pemain dalam 
enembus. pasar ekepor, u beras Mbah kpr ig SaKpl AL Gak Di ai petanabarak nd prima. Mereka mampu 


hingga iga Antropolog Unive pertama, menurut saya, pemain Agresivitas dua gelar im ritme yang stabil 
“Butuh perjuangan untuk meng- 'kdang Gunawtaya, meni: | erosi dalam pertandingan tadi: didukung dun sayap Andi dan elamn 90 menit Penampilan 
olah sebelum menyantap kele An, emo kewalahan 1s “wetarah Indonwsia, Halluni me la lompatan cara pandang | Dia mematahkan sejumlah pe-  Okto, yang menjadi penusuk per- yang membaik ini menjanjikan 
zatannya,” ujar Tejo Wahyu Jat- king banyaknya permintaan padi — ngumpulkan lebih dari 200 padi — masyarakat mode terhadap pa- | luangkami. Dia kiperyangsangat tahanan Kamerun, Bek sayap hasil positif di Piala AFF 2012 
imiko dari Aliansi Desa Sejahte- lokal yang 30 di antaranya telah di asli Indonesia. Beras merah | bagus” puji Pelatih Kamerun Novan dan Nopendi juga mem- bagi sekitar 10000 penonton 
-. dipasarkan dengan merek Javara. yang hanya dikonsumsi masya- | Nke Dicudonn bantu banyak serangan di babak — yang menyaksikan laga uji cob: 
du inti memperkira rakat kelas bawah pada tahun kedua, Endra digan-  kedu 
jenis padi lokal juga akan sema- — supermarket premium dil y 1970-an kini sudah dianggap se- luar d 
kin sempurna jika padi hanya — geri karena keterbatasan stok pa- 300 dari sekitar 7000 jenis pada — bagai barang mewah dengan cedera ringan dan dipastikan 4 Namun, satu hal yang perlu 
digiling satu kali atau dikenal di lokal, tahun 1960-an, Sa jual tinggi. dak parah. Cedera Handi juga dievaluasi, belum ada ke 
dengan beras pecah kulit. Kulit i kampanye padi loka,” Makan bagi kelas menengah, | dipastikan ringan. Bek tengah itu ran lebih bobas bergarak di ini haman antara pengumpan dari 
ari pada beras pecah kulit men- Makan itu rekreasi jugamem- kata Jajang, bukan seka In diganti- — tengah dan depan, menjadi mo- sayap dan penuntas serangan di 
jaga kandungan zat gizi seperti Lewat 3 buka gerai padi lokal Respect tuhan kebutuhan oleh Fachruddin. tor serangan melalui sektor penalti. Itu beberapa kali 
vitamin A tetap utuh. Kebany Food. Konsumen Respect Food Nil Maizar menilai permainan — ngah. Visi bermainnya semakin terlihat di babak pertama| 
an beras yang ada adalah mereka yang peduli pada tim semakin bagus dan diharap- matang melalui umpan terobos- — ga membuat striker Irfan Bach- 
ini sudah kel isu Nnghngan. Padi loka juga lebih. Muncul Wendarna untuk | kan Won tampil Iekih Degur di an ko Yan Boukering sinppun Sim, Jang burduwt dengan Jhoni 
dalam proses penggilingan yang JowoMoelikyangberwarnahitam unggul karena ditanam ramah kembali ke asal muasal pangan | Piala AFF 2012. Untuk mening- Bambang Pamungkas yang ma- Van Beukering sebagai starter 
berulang: ungu, atau Saudah yang berwar- lingkungan tanpa pupuk kimia — lokal” kata Jajang. (WKM/XAR) | katkan koordinasi, Maizar mem- — suk di paruh babak kedua. terlihat frustrasi. SAM/ANG) 


KOMPASETT: 


sia Bone! SURABAYA. Aan Shota an LAMONGAN: Spot MOJOKERTO: Ah Lt! PROBOLINGGO! AAA Tama! MALANG: Dog 
1 KUPANG Fan Sato Koes int Ana, MANADO! oa Fiz! Lk. PALU: Sen 51 Aj MAKASSAR: Ravi Ka Mara JAYAPURA 
DAN BATAM: W', Raon Mata PADANG rw ia JAMI re TANGAN BANDARLAMPUNG Yan ru» Ijo BANJARMASNY De Wed 


0 TEGAL Si 
nian DOKPASAR. 
Ba Wa He Fla BANDA AGEN 
PONMAMAK An 
MINANG Ho Sola MAMAIER DURAR Ten D Wen 

utan 2628 Juara 10270 TELEPON: $ 


Ta . 


BA! LAMA Sar KUR BAGAN, 20 DOK 3 JAKARTA PE MLAMATKAWAY Kes Aka PENER 
CS tgn S7 ANGGOTA SERIKAT PENEREIT SURAT KABAR 1 5 PERCETAKAN "1 Gared 


Guk TARIF NAN: Bes Tekanan dirarkaneajarahy kata fe 300 me P 

Sstt tr Mgr LINA bg LOG WE BAGAN IKLAN. Poo 3. lb TC Sab 00126723 KG 120016 NG 

2 TELEPON 2 Se TU» BAGIAN SIRKULASI LANGGANAN) 1 Jas DIA TELEPON (LANGSUNG) 24 J1 is PARI Pa 03 HARGA 
KAA 35 La 0 BCA Jaan Gan Mat 0 122 6G Ji INA AMMUSUS BAGIAN WAN NO 512 20516 9 TEKEPON (SELURUN BAGIAN BISMSY 536? 950) DAN 20? 879 OMUNE: 1/4 meng UI 


Uanccnaa: 1 
“YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Bi NI SEWA Keno okangaan 


Sep thea asn yng ii ke Reus bndeya ik dngn nga, mkn SO hrte,ditnditngan dn da Mena Calya, cainlan pen token dan nh Untk fat da in ke nat obong. aa eihamptcok Sei santo aan make apa an yang RN 
Simbatictan "Kamoas” dit umumkan BMlWrahdtan kambh Gk ermat Gta ova nona yang Its merupakan Dgn Gara Ka 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


12 KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


Kasih Ibu Jangan Sampai Basah Menyusuri Kampung 


PEJUANG CILIK DARI LAMBUNG BUKIK 


andra (0) dan Wanda (12) 
HS Oa dr pt 
pelajar SD Negeri 

1g yang sehari-h: 


inai) Surantih untuk 
mencapai sekolah. Mereka ting- 
Idi Kampung Lambung Buki 


keluarga. 


ang memisahku 
ukik dengan Nagari 
dang membua 
mesti bersiasa 


eka hanya men 
lana dalam atau celani 
untuk mengarungi sung 

Pelajar putri mengenal 
Jana pendek di balik rok seragam 
memasuki kol 


reka angkat ti 
dan sepatu yang tidak boleh ba- 
sah, Namun, terkadang rok set 
gam itu pun terpaksa me 
lepas karena ketinggian 


ku dengan dingin- 


nya suhu air pada sekitar pukul 


ng deras, 


Cerita pela 
yang hanyut dibu 


si 
4 "Alah acok 
Wanda soul 


ntung siswa kelas VI 
itu masih bisa diselamatkan 
diseret 


jan lebat, murid-murid terpaksa 
mengurungkan ni 
Jika sudah kebui 
ko 
jalanan pulang dari sekolah mx 
uju rumah pada siang hari yang 
mesti dit 


Menyabung Nyawa 


Amerika 
Utara 


de? loan kota mergolkan didunia Teleyas definisi mann yang pki Tokyudinobokan 

JA Seantungiitimans Adu .rbagi ada meyeltan ora di dana dengan 

menjubatkannya Indodmarwya sebuah — pendufekberjunlahrtkdari 3 ata Megpoltan inna 
hara megedtan adalah metropolitan yag yng mam ke dol mpat bsor” dala bethuat turut 
Gaangrhon (him) Jakarta, Sx dan Shunghal. San ii 


sebesar 2000.1ang untuk setsap1.0 kilometer menarpal 47 persen. Angka pet 

persegi Namun. adn juga yang mentronakan akan meningkatkan penduduk perbetaandi dunia sel 

definisi sbomrtasi perkotaan” daripnla “dus kali ipat stiap 31 tahun. Saat pendufuk dunin 

wsapolitan Aglomerasiterupokan kluater mencapai rang, iga'dari im orang di umi akan 
tinggal di kota pena tahun 210 


Senam di Sekolah 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS | minGcu, 18 NOVEMBER 2012 H 


alaman 3 


Perjalanan: Menguning, Memerah, 
dan Hening di Neuzelle 


Oktober di Jerman adalah 
kegaduhan musim panas t 
di pecuk-pucuk ranting pep 
menguning, memerah lantas berg 


ng hening. Kec 


honan serental 


ALI. 


PADI MELIMPAH 
BERKAH IBU PERTIWI 


Ibu pertiwi memberkahi hasil padi 
melimpah kepada petani Kampung 
Adat Ciptagelar, Jawa Barat, yang 
dengan penuh kasih menghidupi 
padi lokal, asli dari Kerajaan 
Pajajaran itu. Lumbung padi 
berlimpah tuaian dari tahun ke 
tahun. Orang kota pun ikut 
menikmatinya. 


OLEH MAWAR KUSUMA 


Kemasan beras lokal. 


ika rasi bintang kidang mu: 
Ksismingtetar.oe / ' AA 


Abah Ugi Sigriana F natan Cisolok, 
Kecamat: olok, Sukabum 
mutuskan memulai musim tau 
matahari 


kaga kini 


9/1, BERAS... TERGANTUNG SELERA! 
Abah Ugi merapal doa dan menanam 
lima batang padi jenis Tampcuy Ii- nasi atau beras, Konsumsi karbohidrat tersebut membuat pemerintah harus 


n upacara melak pare 
(menanam padi), 

Pasukan penjaga padi yang disebi 
rorokan paninggaran ses 
nyambut ritual per 
itu dengan tembal 


an warisan zaman Belary 
mpaning negaskan 4 
kkad menjaga kei 


melanjutkan prosesi m 
diikuti 310 wargi. Musik 


buai bibit padi yang baru di 
bumi, 

Menjelang tengah hari, sawah di 
bukit milik Abah Ugi telah mengh 
oleh tanaman padi. Begitu selesai 
menan luruh warga me- 
nyantap yyur 


Sumatera Barat. 
sepuhan Cipt ng tersebar di 
508 kampung di tiga kabupaten, yaitu 
Bogor, Banten, 


anam padi di laha 
masing-masing. Meski penanaman 
dilakukan ser 


ku 


Kasepuhan Adi 
muntut warganya seti 
di lokal, Warga Ciptagelar juga di- 
larang memperjualbelikan hasil pa- 
nenan padi, Kesetiaan pada padi lok: 

u terbukti melahirkan kedaulatan 
Wan bagi pet 


ve 
Ratusan tahun 

Dengan penanaman padi lokal, 
Kasepuhan Adat Ciptagelar selalu 
terhindar dari gagal pa 
dirikan pada tahun 13 
memiliki cadanggun padi hings 
nimal dua tahun ke depan 
simpan di leuit atau lumbun 

Leuit juga me 


dimiliki, » 
Abah 
lebih 
n kapas 
(ikat) padi per leuit. Satu pocong i 
setara dengan 5 kilogram-6 kilo- 


Potret lumbung padi di Dusun 
Jumat 46/1), 


tiap peta hu 
pocong dalam setahun. 
merup Selain karena umur tanam padi lokal men. 


Jim: 
meminjam padi dan m 
pada musim panen berikutnya tanpa hanya bisa melahirkan 
bunga, 


yang berkisar 4-9 bulan, petani 


In padi di Leuit Jimi 
ang berumur 300 tahun — langit, pertan: 
ik pernah - dar dari serang: 
meminjam, "Abah su bintang kida 
bisa petani di tempat I dikenal d 
kekurangan pangan,” k: 


Juan rasi bintang di 


hama. Pad 
mulai terbenam y 


3 Abah Ugi. turun kungkang pada bi 


mulya, Desa Sirnaresi 


hingga tanam: 


menganggap tanah sebagai ibu yang tu utama keberhasilan panen. Tiap 

u kali da- tahapan penanaman padi di kam- 
ng terletak di Dusu 

a, Desa Sirnaresmi, Sukabu- 

ingi dengan itu: 


pung 


n padi bisa terhin- mi, ini selalu di 
doa, 

ketika menanam padi, 
ngan istilah tilem kidang doa pun dipanjatkan ketika bulir padi 
Mei, ha- mulai be 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Penyanyi Elly Kasim bersantap siang di rumah dengan Bureh Solok atau Beras Solok asal Solok, 


ni. Dalam setahun, 
ritual yang digelar 


pertam 
setid: 
untuk padi 
Memukau dunia 

Kemandirian pangan dari petani 


adi € 
memukau warga dunia. Ua Ugsis 

mas Putra (G1) d: 
menjadi satu-satunya petani 
yang tidak mengeluh tentang ke- 
gagalan panen ketika menjadi pem- 


D alam makanan utama sehari-hari, masyarakat Indonesia tidak dapat lepas dari 


selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan beras 
Bagi sebagian masyarakat, Jenis atau merek beras tidaklah penting, menu sehari-hari 
“dapat ari beras jenis apa pun. Namun, responden Optimistis bahwa beras dari bibit asli 
Indonesia, seperti Roolele dan Cianjur, akan mampu menguasal pasar konsumsi beras 
Indonesia, wuwvuuasasww 


Beras konsumsi 


sehari-hari 
Hanya st, / Task teryotng jenis 
26.0” | atoumerektertentu | Tidaktahu 


PE MP: 
ui 


Beras varietas lokal 


66,355 aa 7") 
P 1 T 


Ya, mampu Tidak mampu | Tidak 
Tua menguasai pasar menguasai pasar tahu 
Jalak pendapat dilakukan pada 12-14 November di Jakarta, Bandung, Semarang, 
“Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, 
dan Manado, Dengan “sampling eror” LO person, jajak pendapat in tidak dimaksudkan 
ntuk mewakili seluruh pendapat masyarakat 


bicara di Ps 


n Produk Pangan glikemik, m lamban 
dre dan Salona Del dicerna sehingga menimbulkan efek 
28 Oktober lalu. kenyang, 
Ae  U Masuk supermarket 
kan keunggu 
limuny 
padi 
membawa solusi, Intiny 
perlakukan bumi sebagai ibu F 
dan langit sel ah,” kata Ci 


Des 
20 tahun ke depan. supermarket, seperti Food Hall dan 
adalah — Raneh Market, di seluruh Indonesia, 
lik Gasot Pertanian Organik, Ik: 
membeli padi loka 


Ikat adat, se- 
ni, seperti di Cianjur, 
kembali tertarik menan 
padi lokal setelah jalur khusus n 
nuju pasar mulai terbuka, Areal per- 

ki Gunung 


li lokal 
di Desa Gasol sejak 2004. 
satu pun petani di Desa 


ing dihiasi pertanaman mengumpulkan satu per satu ber 
padi lokal jenis Beurem Seungit, Ge- padi lokal dari petani. 
bang Omyok. atau Peuteuy yang siap Dari proses itu, 1! 
panen, menemukan b 


intara lain 
1g teksturnya 


padi loh 
pemerint 
unggul IR 64 y 


Kepala Bala 
oteknologi dan 


Besar Litbang Bi- 
Genetik 
a meng- 
ui kelemahan pendataan padi lokal. 
padi lokal, seperti adan 
atan Timur yang diminati 


ikasih 
," kata petani Desa Gasol, 


sebagai milik Malaysi: 
yu Jatmiko dari Aliansi 
tegaskan perlunya 


dengan lauk suram. "Jik 
hawara batu di pukul tujuh pagi, 
kenyang bertahan hingga pukul tujuh 

an beras IR, jam 12 


diteliti di laboratorium 
seperti Hawara Batu, ter- 
nyata mengandung indeks glikemik 
rendah. Semakin rendah indeks 


14 KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


@ PERJALANAN 


MEMERAH, 
DAN HENING 
DI NEUZELLE 


Oktober di Jerman adalah bulan 
yang hening. Keceriaan dan 
kegaduhan musim panas 
berangsur-angsur reda. Warna-warni 
dedaunan di pucuk-pucuk ranting 
pepohonan serentak menguning, 
memerah, lantas berguguran. 


denburg, termasuk Neuzelle, menolak. 
Dari Berlin, Neuzelle bisa ditempuh 

deni Cukup dua jam, su- 

duh termasuk jalan kaki sel 

kilome 

pai pusat kota Ncuzelle 


Bir para biarawan 

Di Newzelle, tu 
pat pembuatan bir, 
bir kunjungi adalah tempat 
pembuatan bir tertua yang masih be 
fungsi di Brandenburg Namanya, Ncu- 


Gereja St Maria di Ncuselle, yang sele 
gereja ini mer mpat ibadah 


untuk tempat beriba Katolik, Sebelumnya, 


OLEH WISNU NUGROHO 


mrloperkoran @ 


Brau, 
embuatan bir di 
merupakan sukti 
sejak tahun 141G Sebuah 
bertahan lebih dari 600 tahi 


cakipun 
M- sangat trik, udara te 


aktivitas di luar 
lapis-tapis pal 
ngin, 

Angin yang kadang datang seperti 
menusuknusuk tulang menambah di- 
nyin, Karen 


Meskipun 
wan meri 
ahankan, 


pangan sudah tid: 


jadi 


kare 
dedaun 

ka 

jalanan ke Neugele, 

akhir Oktober. Ncuzel- sejumla 
le adalah kota, kecil Gurihny 


berpenduduk sekitar 4.500 warga di 
masuk negara bagi idenbur 
man. 1949, Brande 
rupakan bagian dari Repul 
kratik Jerman, Tahun 195: 
ministratif Brandenburg dih 
denburg berdiri lagi seb: 
tahun 1990, tak lama sebelum rcu mi tiba di ar 
kasi Jerman, 8 Oktober 1990, pukul 0930, Setelah turse 
Ncuzelle terletak sekitar 100 kilo- kami berhenti di ked 
meter dari Berlin. Meskipun ada di bagian penutup tur. Kai 
kawasan Brandenbung, Berlin terpisah — beberapa jenis bir di ke 
administratif dengan Bcanden- — masih pagi. 
burg Referendum tahun 1996 dil "Pangi 
untuk menjadika mun, sa 
ga Berlin setuj 


dorong pembangunan gu 
pat pengemasan aneka 
1994. Mereka yang membuat 
lagi biarawan. 

Bagi kami, ju 


KloNer B 


Tanaman rimbun menguning di sekitar danau yang tenang. Bangku-bangku 
panjang dan rerumputan yang bersih menjadi tempat pengunjung Neuzelle 
menikmati Indian Summer, 


bangunan 
asli tempat produksinya 
Kebakar- 
nguskan 


1 warga Eropa dalam 
rombongan, “kunjungan ke Neuzeller 


ScraperOne & Kaskus 


annya,” ujar Theodor (57), guru sekolah 
menengah atas dari Berlin, 

a gelas bir yang disajikan ber- 
yaitu bir hitam, pilsner, dan 
tau apel, Untuk yang tidak 
minum alkohol, ada himmelspJorte (ger- 
bang surga) yang dibuat dari raspberry, 
cherry, dan lemon. Minuman ini sangat 
populer, juga untuk para penggemar 
bir. 

Sambil meniki 
khas Jerman (berear 
lembut 
Obrolan peserta tur dari sejum 
gura menambah hangat su: 

olong, jangan unggah foto say 
num bir di Facebook atau Twiti 
luarga da isu mengucilkan 
saya kalau tahu," ujar peserta tur asal 
Banglades seusai meneguk gelas t 
akhirnya 

Semu: 
penguku: 


Melawan penuaan 
Selain » 
minum, N 


as tertawa mendengar 


produksi bir untuk 
eeller Klofter Brau 1» 
produksi biruntuk dituang di ndi 
sebelum berendam sebagai bath essence, 
Botol khusus berkapasitas tiga liter di- 

it untuk produk khusus ini. Dipro- 


nyak yang percaya, terbukti der 
ka penjualan. 
Selesai tur di tempat 
Neugile y 
rah, menanti dij 
menarik perh 


h Gereja St 
pembuatan 


berwarna kuning mes 

bengaya gotik ini selesai di- 
bangun tahun 1400, Di gereja ini, para 
biaraw di sel - 


menikmati bir tentunya 
h biara bubar tahun 1817, Gen 
olik memfungsikan: 


jelang siang dengan perut terisi tiga 
gelas bir menjadi peng 
untuk bersimpuh atau duduk diam, 
lama duduk, mata tertuju pada de 


sempurna 


luar gereja, maka 
lapang menjadi” pilih: 
1g dengan bangku-h: 
rumput hj 
Bersamaan dengan gugurnya dedaunan, 
apa saat di 
menjadi pilihan beberapa 
orang sebelum petang. 

Tepat apa yang dikatakan John Bra- 
dbury (817) tentang Indian summer 
(periode akhir September sampai per- 
ahan November), "Udara begitu se- 

a dalam keheningan, 
engah beristirahat 
seluruh tenagan 


setelah penge 
untuk musim panas” 

Di Neuzelle, kami menikm 
si-masa senyap dan hening sebelum 
masa pergolakan musim dingin datang. 


Kiprah Perempuan 


di Panggung Pemerintahan 


nislang penutupan tahun 2012, 
perninat seni pertunjukan Tanah Air 
kembali disuguhi tontonan berkualitas, 
Setelah berhasil mengangkat lakon- 

lakon komedi yangg terinspirasi kebudayaan daerah 

dl Indonesa, rangkaian Indonesia Kita garapan tr 

kreatil Butet Kartarejasa, Djaduk Ferlanto, sera 

Agus Noor, didukung oleh Djarum Apresiasi Budaya 

kembali hadir dengan lakon keempatnya pada tahun 

2012, Nyonya-nyonya Istana. 

Pementasan yang disutradara oleh Hanung 
Bramantyo In mengangkat tema perempuan- 
perempuan yang begitu menentukan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, yang dikemas 
engan gaya "stamboel humor”, memadukan 
tragman komedi tar, dan musik disko dangdut. 

Lakon Nyonya.njonya Istana akan menjadi 
tontonan yang mengocok perut sepanjang 
pertunjukan karena didukung oleh para komedian 
seperti Cak Lontong, Marwoto, Susilo Nugroho, Yu 
Ningsih, dan Tio GAM (Gareng, Joned dan Wisben) 
yang berperan sebagai Anggota Kabinet Indonesia 
bersatu Jilid Terakhir Inilah kabinet yang menandai 
akhir masa jabatan Bapak Pemimpin Istana, yang 
secara konstitusi tidak bisa mencalonkan diri 
lag. Lalu muncul isu betapa Bapak Pemimpin 
Istana sedang menyiapkan Putra Mahkota sebagai 
penggantinya. Beredar kabar juga kalau Nyonya 
Istaa ingin maju mencalonkan di 

Ditengah berbagal suit, nyonya-nyonya di 
lingkungan Istana mulai berperan mendampingi 
para suaminya yang juga berambisi menggantikan 
'Bapak Pemimpin Istana, Sederetan kaum sosialta 
Jakarta akan menunjukkan kepiawaiannya i atas 
panggung, sepert Jis Darga, Vivi Yi, Ccila King, 
F Nadira, Arie Ardhin, dan Hora Simatupang. 
Selai tu, didukung oleh Budiono Darsono, Dibyo 
Primus, Metfyn Sopian, dan tak ketinggalan Butet 
Kartaredjasa. Untuk musik, diserahkan kepada 
Jakarta Seet Music yang akan menambah semarak 
suasana pertunjukan, 


Kiprah perempuan yang memegang 
posisi kunci atau menentukan dalam 
pemerintahan menarik untuk disimak. 


Apalagi jika hal itu diangkat dalam 
bentuk komedi. 


Program Director Bakti Budaya Djarum 
Foundation Renitasari mengungkapkan, “Seperti 
Takondakon sebelumnya, tentu im kroatf 
menyiapkan sajian yang segar dan menghibur 
"Namun, ada daya ari ain dalam pementasan ini, 
Keteibatan para sosialita yang Ikut bermain teater, 
bagi saya, merupakan kebanggaan tersendiri. Kini 
mulai terihat dukungan dan apresiasi masyarakat 
Indonesia dari berbagai latar belakang terhadap 
karya-karya anak bangsa." 
Menurut penulis cerita Agus Noor, kisah 

INyonya-nyonya Istana, pada satu sisi merupakan 

Imbaran, betapa perempuan banyak menentukan. 
'Ada adegan, ktika keputusan-keputusan penting 
justru tidak dihasilkan dalam sidang kabinet, tetapi 
di arisan para nyonya. Namun, pada sisi ain, kita 
uga melihat betapa lemahnya seorang pemimpin, 
yang sering tak ca justru pada saatsaat penting 


“kepemimpinan berangsung secara in absensa. 
Ketika terjadi masalah, para pemimpin di ingkungan 
Istana itu justru menyanyi dan menari dangdutan. 
Banyak adegan yang akan mengocok pend, sekaligus 
membuat ta tersenyum get 

Pertunjukan terakhir Indonesa Kita tahun 2012 
in digelar i Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail 
Marzuki Jakarta, Jumat Sabtu, 16-17 November 
2012. Pengunjung juga dapat menikmati aneka 
liner Indonesia dalam Pasar Kuliner yang akan 
diselenggarakan selama pertunjukan IKLAN/ACAI 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


15 


(@) HIBURAN 


r ate 


Salah satu adegan dalum pem 
Bhakti Budaya, Taman Ist 


"PAPI... JANGAN LUPA PROYEK 
BUAT PERUSAHAANKU YA...! 


Pentas komedi "Nyonya-nyonya Istana” 
dihasratkan menjadi parodi dan satir 
para nyonya di sekitar pusat kekuasaan, 
Para nyonya di balik silang sengkarut 
para suami yang tak becus mengurus 


Butet 


"hasil ara 


sa, Djuduk Agus Noor ya 


yg didukung oleh Djarum Apresiasi Budi 


h kabinet baru terbentuk Presiden — sebaliknya. Ta, misa 
ikan Butet Kartaredjasa da Budiono Darsono k: 
didepan foto daripada lawan mainnya yang pelaw 
"sesi foto” ini di-  fesional. Saat guyonan panggung terlal 
menyindir pejabat tertentu, Susilo berlari 
meninggalkan panggung dan berteriak, 

tidak ikut adegan itu, saya tidak 

penjara," istri 


ik kinerja para menteri yang 
salah mengurus negeri adalah g 
ang kaya kemungkinan, 
Parodi tentang bagain 
istana mengacaukan kerja 


kabinet pemerintahan yang menterinya 
u terlalu dangkal 


negeri, ng penyiar televisi Memelesetkan bahasa tul tfikasi persoulan negu 
perti Vivi penonton, Erni Setyowati (38. 
OLEH ARYO WISANGGENI G Yipdan Jals Hadiana Danga Widj menjadi modus kelucuan lakon ini. Men- Erni termasuk penonton yang tidak n 


tokoh seperti Flora Simat 
n Cicilia King y 


ng, Febriati 
bergelut di dun 


nteri Butet berjuluk "Menteri In 
tus menghimpun pengikut lini 


man dengan pilih 
nghudirkan p 


2 Yi Pavi,” seorang nyonya menteri ter- — komunikasi massa. Kisah tentang para nyo- — masuki 
JP inii denga et ji tan tah yang diana bag eng. “or , ia din 
dit atawa high heel gemar serial pertunjukan Indonesi ngecap, “atau "Menteri Pol Kampungan”. mengira mereka di- 

rapat terbatas para program seni pertunjukan yan Lamba perkenalan para menteri dan entasi kaum mino- 


Butet. Si 
pada kursi presidei 
noleh, "Kenapa Mi?” 

ingan lupa, sisihkan proy 


« saya nikmati, 
| dan sang pro- 
ng cerdas dan 


djasa, 
Marwoto mengocok perut pe- 
n perannya sebagai menteri tua 
sedikit meminta masker oksige 
“Baru dilantik. ja 

almarhum ya, 

m menepuk-nepuk 


istrisistri mereka tak membuat penonton sep 

dan diam. 
Modus lai 

akhir, da 


1 kosong pun me 
tokoler 

menghibur,” uj 
Hanung Br 


tentu saja mengolok isu politik 
soal ini ktor Indonesi 
grasi ter- 


ck buat pcr- 


im terburu-buru 

Butet, sang presi 

pundak Marwoto, 
Butet memang mx 


Jiutka la kursi pre- 
siden yang kosong, dan si istri kembali kong- 
ingko dengan para istri menteri lain- 


memunculkan kekenesan dan kemi 
istana di panggungny: 


tebar aura jenakanya, 
onton ter- 


aksen gung, komedian profesional di 
Kelucuan keseleo lidah ala Srimulat, se- satu panggung, Menggarap komedi memang 
Marzuki, 1617 November perti selalu keliru mengucapkan — selalu susah, bahkan yang tersulit dari semu 


ho, sang protokoler, menegur. 
"Tet, tanganmu," kata Susilo menirukan 
angan Butet berpidato, "Enggak usah gi 


tentang situasi politik yang selalu menjadi ciri 
serial pertunjukan Indonesia Kit 
Parodi dan satir tak perlu selalu ban: 
yesung. Namun, 

abrak langsung seperti 
radara Ny 
mantyo, pt 
ton tertaw: 


"pariwisata" menjadi "parawisata” masih jitu 
menggelitik tawa, Guyonan lawas mengolok 
fisik para pemain, mulai dari "tubuh cuper" 
ni-gini orang sudah tahu siapa yang kamu sampai "rambut keset”, masih juga mengun- Dari seluruh seri Indonesia Ki 
maksud,” kata Susilo memecah gelak pe- dang tawa. Jangan-jangan juga karena pe- tama "Las 
nontonnya, nonton kangen tertawa-tawi... With Love ing terbaik, Per- 
tunjukan Maret 2011 itu tajam serta dalam 
Modus Tak muncul menggarap tema kestimmwaan Yogy 
dan isu monarki inkonstitusional, ser 
luruh banyolan dan 
bumbu pelengkapnya. 


pertunjuka 
buran, kami 
ditangkap penonton,” ujar Hanung, 


panggung. Namun, 


imi tetap 


kronik 


Energi Rock Slash 


'& Produksi: Sony Music 


itaris Slash adalah simbol mu- 
G ik rock. Teknik permainan y- 

tarnya cepat, tetapi melodius 
September Rai 
GNID, Remaja era 1990: 
yenangi musik cadas menge 
sosoknya yang khas. pemberoni 
rambut keriti topi 
Paman Sam, dan baju lusuh dengan 
lengan dilipat, plus kac 
bang model BSL, 

Pria bernama lahir Saul Hudson itu 
adalah sosok yang ikut membangun 
dominasi genre rock di antara musik 
disko di ing populer di era 

1980-an hingga 1990-an, Men- 
jadi bagian dari salah satu grup rocl 
, yaitu Guns N' 
h berkelana ke 
konser 


telah berpisah dengan GNR, 
Slash tetap menjadi jaminan mu- 
Orang bilang kagak ada matinye, 
h terus beredar mengharubirukan 

a menggarap 


bentuk band Slash's Snakepit 
998), berkolaborasi dengan sejum- 
lah musisi rock dengan membentuk 
band yang oleh sebagian kalangan 
Vehvet Revolver, 

hingga membuat solo 
album, Slash (2010), dengan mengun- 
misalnya 


Osbourne, 


Chris Cornell, 
1 grup hip hop Black E 
nyi, 


tahun 


Pada pertengahan 2012, 
Slash merilis 
Apocalvptic 
ditemani Myles 
Alter Bride 
reg. deni 


Myles 
Myles 
n solo 


ar tur dunia, 
da Agustus 2010, 

Album Apocalyptie Lon diawali de- 
ut berjudul sama dengan 


album, 
ngan 
bagian orang mengenal bahwa pe 
4 adalah gaya Slash, diimb: 
suara Anggi melengkingny 
Myles Kennedy. Hampir seluruh lagu 
di album tersebut mempunyai tipe 
yang serupa, kencang sehingg 
macu adrenali 
menganggguk-ang 


energi dan ber 
endengarkan pe- 
Slash, generasi paruh baya 
pun bisa merasa seperti anak muda 
na 


FILM 


Akhir Cantik Tanpa Sensasi 
B 


perpisahan berdurasi hampi 
Kamera jarak pendek yang me- 
ungkap detail wajah dan lekuk tubuh 
ladan Edward, hinggga adegan per- 
ing penuh bu- 
askan 
penggemar pasangan ini, Re- 
as bahwa Stewart dan Pattinson 
juga pasangan kekasih di belakang 
layar menambah bumbu tontonan 
ini sawan yampir, Bocah setengah vam- 
Film ini dibuka dengan penggam- pir setengah manusia itu dikhawa- 
tirkan Volturi bakal 
petaka bagi “bangsa” vampir, 
Renesmee diperankan gadis kecil 
Mackenzie Foy. Ketika masih ber- 
tubuh bayi, ekspresi me 


THE TWILIGHT SAGA: 
BREAKING DAWN PART 2 


tai to- 
koh-tokohnya mewujud d: 


Meyer 

'& Pemeran: Kristen Stewart, Ro- 
bert Pattinson, Taylor Lautner, 
Billy Burke, Mackenzie Foy, 
Michael Shen 


a sedemikian hidup se- 


mriope 


perti saat setelah jadi vampir. Bella 

segera punya dua aktivitas favorit: 

la dan berburu mangsa non- 

nusia di hutan 

Problem mu 
nesmei 


lung dan 
saat ia masih ma- 
musi ingat cepat dan me- 
narik perhatian Volturi, klan bang- 


rkoran @ 


ScraperOne 


dikonstruksi secara digital. Bayi ini 
colah "berbie 


ga terkes 


Bertempur 

Anak pasangan Bella dan Edward 
ini menjadi alasan bagi Volturi untuk 
menghabisi keluarga Cullen, Keluarga 
itu pun tak tinggil diam. Mereka 


mortal yang bertentangan dengan 


Kaskus 


nsi yang meng- 
irkan sosok-sosok vampir dari In- 
hingga hutan Amazon juga mem- 


persiapkan di 


Ra 


untuk bertempur me- 
lawan Volturi jika klan vampir pe- 
"nguasa itu menolak argumentasi 


Segmen pertempuran 
vampir pend 
dibantu para serigala—d 
Volturi sejenak mendongkrak kote- 
gangan dalam film ini. Mata berkilat 
oleh rusa marah, saling serang, lalu 
kepala-kepala dicabut, dan api di- 
nyalakan untuk membakar tubuh 
yang sudah tak berkepala, Begitulah 
a vampir dibunuh. 
Namun, tak lama, ketegangan ini 
segera. diturunkan 'untuk kembali 
menjadi ur-gambar 
tik, Di antara empat sekuel film 


ma paling tak menggigit dalam sekuel 
tetapi, sekali lagi, 
mungkin memang bukan drama yang 
dibutuhkan para penonton 
Cukup untuk sekadar lebih 
memandangi para vampir ido- 


menjadi lebih 

penampilan 

feminim, Edward tampil lebih "ma- 
dalam sekuel ini, Per 


pa ada lagi kete- 
segitiga dengan Jacob 
(Taylor Lautner), tampaknya bakal 
membosankan. (NUR HIDAYATI) 


16 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


SANTAP 


Nasi Kuning di Rumah Makai 


”Ohayoo gozaimasu.... Seramat 
pagi...” kata seorang tamu Jepang 
kepada penjual nasi kuning di 
Manado. Dan, sejak itu penjual nasi 
kuning itu menamai warungnya 
dengan Rumah Makan Nasi Kuning 
Selamat Pagi. 


mrloperkoran @ 


OLEH FRANS SARTONO & 
—— JEAN RIZAL LAYUCK 


1 penyaji 


Lawangirung, 
nado, k: 


singkat Rumah Ma- 


n jalan tersebut lebih di- 
pung Kodo, Cerita di 
nlah G6 


Selamat Pagi termasuk penju: 
kuning tertua di M: 


mpung Ko- 


Sejak aman Jepang hingga hari ini, 

Pagi hanya menghidangkan 

menu nasi kuning. Warung ini tidak 
in sekadar untuk mx 


ing begini saja 
ngan kesetiaan pat 
mereka konsist 
ihwal rasa itulah 


ang membuat nasi 
hampir sama tu- 
publik ini, 


Beras lokal 


Nasi kuning 
mungkin tidak 


clamat Pagi sepint 


kuning I: nado, Mi- 

, d r berupa 
santan da Akan tetapi, ada yang 
berbeda yang menjadikan orang untuk 
datang kembali ke Sel Mereka 


menjaga rasa dengan pemilihan ba 
beras yang tidak asal ada. Mereka meng- 
Superwin, padi lokal 
akan petani di Manado 
Berasny 


tidak cepat b: 
a gurih nasi semakin gurih dengan 
an santan, Untuk setiap 15 
kilogram beras, Selamat Pagi m 
gunakan lima butir kelapa. Keguri 
rasa itu mer pas beru 
pa penggun memberi 
kuning, kunyit men 
peredam rasa gurih sehingga tidak men- 
dikan rasa yang terlalu gurih yang 
mungkin bisa membuat perut enek. 


ScraperOne & 


t Pagi Manado, Sulawesi Utara, 


Nona (40) yang sudah 12 
jadi juru masak at 

ara memasak nasi kuning 
wlekan kunyit di 


as saat diaron atau dimasak setengah 
4 Beras aron kemudian dikukus 
api kecil 

akan 46 


tereka met 


dan abon 
nat Pa 


sepiring nasi kuning itu jatuh menjadi 
ado-gado asal ramai, Setiap unsur itu 
kontribusi rasa yang tidak 
kin gurih. 
memberi 


do-mondo alias tidak m 
Jika ingin rasu pedas yang lebih hot, 
bolehlah ditambahkan sambal torasi, 


embungkus 
un woka 


u seperti kipas, Jika ditangkupkan, 
daun woka akan membentuk bung- 
kusan yang boleh dibilang 


bungkus dalam keadaan p: 
ma daun yang khas. "Dari sejak nenek 
umi sudah pakai daun woka 
h. 
Agnes Monica sampai pejabat 
tinggi 

Mungkin, rasa khas itu 


jadikan nasi kuning Se 
datangi tamu-tamu dari lu 


h yang men- 
di- 


sejumlah artis yang sering nongol di 
televisi, serta petinggi di negeri i 
Bahkan, menurut Ramlah, ada juga 
yang membawa nasi kuning bikinannya 
ke luar negeri, seperti Jep 
ntuk pesar 
berupa versi aron dari nasi kuning yang 
bisa tahan lama jika disimpan di lema 
es Jika hendak menyantap, nasi ingg 
dikukus, Varian isi, seperti abon tuna, 


askus 


akan dikemas seca 
Sampai den 


itu, warung istiral 


DAPUR KITA 


Hidangan Teman Minum 
Kopi 
OLEH NYONYA RUMAH 

inum kopi 
YES 


Bola-bola Salju 


Bahan: 125 gr tepung terigu, 4 butir telur ayam, 50 gr 
carin, 200cc air, 50 gr kismis, sedikit garam, gula halus, 
minyak goreng, 


ore hari sudah menjadi kebiasaan 


ai minum kopi 


Cara membuat 


Air, mentega, dan ga- 
dimasak sampai 


epat sampai 


Getuk Gulung 
Bahan: “ kg singkong rebus, 
cokelat secukup ngkir 


hulus semanisnya, bubuk 
n areh, sesendok makan 


dok teh ga 
ten yang terbu 


kelapa parut ya k 


5 Usdm tepung 


Cara Membuat 

ykong rebus dibuang serat 
dibubuhi gula, garam, santan are margarin samj 
bubuhi bubuk cokelat sumpai warnanya cukup coki 
don ya kira-kira 1 jari, Pulaskan enten 
mkan kira-kira 1 jam baru potong- 


potong, 


Enten 

Semua bah 
jerangkan. Ad 
ketan, aduk-aduk lagi bebera 
matang, angkat 


Lapis Pisan 
sedang kentalny plang 
Bila pasir, rd Buram, pewam 


Cara Membuat 

Pisang dikukus, potong persegi 1 em, tepung hunkuee 
dilarutkan dengan 1 cangkir santan, sisa santan dimasak dengan 
dibubuhi gula dan garam, Setelah mendidih, masukka 
hunkuce, aduk-aduk sampai 
bubuhi kesumb 
dengan irisan pi 


1 ketan disatukan di " 
bubuhi tepung 
tepung ketan 


6 cangkir santan yang 
ja yang matang betul, 250 yr 
kue warna hijau, 


terpisah, 
bulan Agustus tahu 
at Pagi buka 24 jam, Aki 


dicampur 
n loyang 
hunkuce pisa 


ung bi 


warung nasi kuning di ratakan, tuangk 


Kodo, Manado, itu tetap bern hunkui 
lamat Pagi. Selamat menikmati 


ASEREMONIA NN: 


Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa di ANRI 
Banyak Diapresiasi 


w 


untuk 
pukul 1800 samp 


gi pada 


iorama Sejarah Perjalanan Bangsa di Arsip Nasional 
Republik Indonesia (ANRI) semakin banyak 
diapresiasi berbagai lapisan masyarakat sejak 
diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

pada 81 Agustus 2009, Tak hanya kalangan pelajar ataupun 
mahasiswa, masyarakat umum dan tokoh penting pemegang 
kebijakan pun ikut memberikan apresiasi tinggi pada 
diorama yang mengungkapkan proses dinamika bangsa 

ari masa ke masa ini. Penggubahan bentuk arsip menjadi 
karya seni dengan sentuhan teknologi yang terdap: 
dalam diorama di ANRI pun telah mampu “mencui 
perhatian Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, Dalam 
kunjungannya yang diterima langsung Kepala ANRI 
MASsichin, beliau mengungkapkan bahwa diorama di ANRI 
mampu menguatkan rasa cinta kita pada Tanah Air (15/10). 
Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa memperkenalkan arsip 
kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan 
menarik. “Saya berharap anak-anak Indonesia berkunjung 
ke diorama untuk melihat bukti sejarah yang dapat membangun hak dan martabat bangsa. Nilai-nilai karakter pada anak pun dapat 
ditanamkan melalui visualisasi bukti sejarah di diorama ini,” terang Linda. Tepatlah bahwa Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa dapat 


dijadikan sarana pembelajaran bagi berbagai lapisan masyarakat untuk menapaki perjalanan bangsa dari masa ke masa. ("/ACH) 


Indomaret Berikan Beasiswa dan Renovasi Sekolah 


nak-anak SDN Tanah Kali Kedinding 
JA vuri Surabaya kini tidak cemas lagi 
4. Aedengan datangnya hujan setelah sekolah 
mereka direnovasi Indomaret. Bila hujan 
turun, biasanya kelas mereka akan kebanjiran 
dan proses belajar-mengajar pun praktis 
menjadi terganggu. Demikian diungkapkan 
Kepala Sekolah SDN Tanah Kali Kedinding VIII 
Djumaniswati SPd (pada gambar, berdiri di 
tengah) pada serah terima selesainya renovasi 
sekolah yang dihadiri Marketing Director PT 
Indomarco Prismatama Wiwiek Yusuf (kiri) 
dan Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan 
“Anton Tambunan (/1). Sejumlah anak juga 
mendapatkan beasiswa dan peralatan belajar- 
mengajar untuk sekolah. Program ini bagian 
duri beasiswa Indomaret kepada 1700 anak: 
yang menjadi kegiatan rutin setiap tahun. 
Mitra Indomaret, PT Unilever Indonesia, 
membangun dan memperbaiki kamar mandi 
sekolah serta memberikan edukasi kebersihan 
menggunakan toilet, (/NOVJ 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2 


012 


17 


LATAR 


SETELAH 2 


Setelah 25 tahun menikah, 
Memes (47) masih merasakan 
dadanya berdesir mengamati 
sang suami, Addie MS (53), 
beranjak keluar dari kolam 
renang, mandi, lalu berkemeja 
necis. "Ehmm, wangi dan cool,” 
kata penyanyi cantik ini sambil 
membayangkan sosok suaminya. 


OLEH NUR HIDAYATI 
engaransemen lagu adalah 
M3sm dari pekerjaan seha, 
MS, konduktor 


Mas Addie 


lebih banyak pertimbangan, berpikir 
dulu sebelum mengungkupkan apa 
pun,” ujar ibu dari Kevin Aprilio (22) 


dan Tristan Juliano (15) ini 


nasa perkawinan, proses 
1 me 
suaikan diri dirasakan Memes sel 
terus mereka 
ke menikah butuh pe- 
nyesuaian banget. Setelah menikah, 


punya anak, penyesuaian lagi,” ka-  Addie MS dan Memes 
tanya, 
Ketika anak-anak mulai sibuk di 
ngan kegiatan mereka masing-masing, — masing-masing” kata Dini. 
Memes dan Addic semakin ban Somunikasi jadi kunci untuk meng: 


uukan waktu berduaan. Nan 

berduaan kadang tak cukup. 

Waktu dan tempat untuk berdu 

li perlu dibuat kond 

upuk cinta, 

Ik jurang, proyek musik di luar 
oleh pasangan 


tidak 


saya 


ini untuk judi 
sekian kuliny 
lagi kayak prewedding," 
diiringi tawa renyah. 

Kesepakatan awal 

Dini (51) dan Bam- 
54), juga sudah lebih dari 


tahun mengarungi gelombang pasang mx 
surut kehidupan bersama. Mereka 


tidak 
dinilai 


ng n 
ilih 


2 
: 
Tr 


mrloperkoran @ Scrape 


ak awal, kami bikin kesepakatan, 


Dini lebih ekspresif, romantis, dan 


reka yang men 
rumah, 


juga se 


persoalan rumah tangggi mere 


boleh berangkat tidur de kadang ter- ling curhat kalau ada masalah," kata — merasa asing sat 
dituduh boros, — Dini, 4 perlu "be 
, sudah dijelasin, sebe- Pasangan ini dikaruniai sepasang Chaterine 
persoalan lama. Ka narny ni sekadar putra putri berusia 25 tahun dan 28 — Pada usin perkawinan 2 
harus langsung utara Dini tahun, Ketika ani 'anakeanak biasan 
ni langsung saya telepon R jus dewasa, lulus kuli sisi lain, pasa 


BBM," kata Dini, 1 buka 


sabaran, Se 
i Dini sel 


nya Bambang 
mi yang kurang 
ar dan ja- 


juga 
Dini me- jam datang ke lapanj 
suaminya 


salah sutu dari 


marah. Sejak mv 
tidak bekerja karen 
nta harus a 


uk pengelolaan 
kaw 
ang karena 


KOMPAS 


— MINGGU — 


rOne & Kaskus 


hal mudah, Dini pernah 
in golf begitu £ 

ngecek 

dan is 


TAHUN BERSAMA 


akin 


vasudah 


juga yang membuat suami se 
sayang sarma aku karena rm 
u anggap sebagai ibu sendiri, Aku 
rtuu bersahabat dan kami sa 


kn 
ng berjalan se 
sangan suami istri i 


da jug 


Dini dan 
il 
“Terus terang aku 4 
semoga 

begini t 


Empat area rawan 
Psikolog dan terapis perkawi 


sibuk n 


keluarga besar, serta 
ke 


seharusnya perki 
naik kelas” ke tingkat 


Dewasa In, penawaran polis asuransi wa 
semakin marak. Lalu, bagaimana memilih produk 
Yang tepat? Mari kita simak beberapa informasi 
(proses pembelian polis di bawah ini. 


Ada ompat poin dasar dalam membeli 


Pertama, kenali kebutuhan dan tetapkan 
tujuan keuangan Anda di masa depan. Apabila 
tidak yakin bagaimana memulainya, Anda dapat 
bertanya pada keluarga atau teman yang sudah 
lebih paham. Bertanya pada tenaga pomasaran 
asuransi jiwa atau perencana keuangan yang Anda 
'kenal bisa juga dilakukan. 

Kedua, pelajari ragam produk dan perusahaan 
asuransi jiwa yang ada dengan cara bertanya 
kepada tenaga pemasaran asuransi jiwa mengenai 
perusahaan dan produknya. Anda juga bisa 
mengetahuinya dari situs webnya, artikel media 
massa, dan informasi dari orang terdekat yang 
sudah memiliki produk asuransi jiwa tersebut 
Perusahaan asuransi jiwa yang baik merniliki 
laporan yang baik mengenai antara lain track 
record bisnis, pembayaran Kaim, kesehatan 
keuangan, dan permodalan yang ditandai dengan 
tingkat Risk Based Capital (RBC) di atas 120 
persen sesuai ketentuan pemerintah, 

Ketiga, pahami jenis produk yang ditawarkan. 
Diskusikan dengan tenaga pemasaran perusahaan 
asuransi jiwa yang diplih dengan memprioritaskan 
tujuan utama Anda dalam membeli asuransi iwa. 
Misalnya, perlindungan kesehatan, perindungan 
terhadap risiko penyakit kris, manfaat tabungan 
atau investasi untuk dana pendidikan anak dan 
dana pensiun Hitunglah besar premi yang bisa 
dan perlu Anda bayarkan serta uang 
pertanggungan yang bisa didapatkan untuk ragam 
perlindungan yang dibutuhkan tersebut. 

Keempat, pilih tenaga pemasaran profesional 
dan berlisensi resmi dari Asosiasi Asuransi Jiwa 
Indonesia (AJ). Hal in dikarenakan peran tenaga 
pemasaran sangat sentral dalam memperjelas. 


Because It's All About You! 


0008: 


omer Line 


(ww.prudentiz 


@ Prudential 


ang lebih seh: 


perki 
Ia itu, tetapi p 
justru makin 


lagi,” ujar 


mundiri, Di 
n yang sebelumnya ya 
mbangun karier sudah men: 
ielang pensiun dan punya lebih b 


salah yang 


tifikasi empat 
ikni masalah anak, pro- it 
n keset 


customer.idn@prudential.co 


ng menyalahkan di 
enyangkut pola usuh ar 
nyikapi kondisi anak, 

Bila tidak dituntaskan, ketid: 
n seksual yang terpen 


"Mereka im da 


tahun, 
problem kelu 
 dipenda 
memperlakukan mertua, 
bukan berarti akan hilary ketil 
twa meninggal atau tak ada lagi 
al kewangan. bagi 
bih dari sekadar 
tor keterbukaan, 
dan keb an 
depan juga ber 
dengan soal ini. 

udah membangun ke. 
h melewati 25 
perkawinan. Tetapi, sungguh 
ak diperjuangkan. (MYR) 


kon: 


rencanakan 


kebutuhan, tujuan keuangan, dan produk yang 
tepat. Tenaga pemasaran asuransi jiwa yang baik 
“dapat menjadi mitra perencanaan keuangan 
Jangka panjang nasabah di setiap tahap kehidupan 
yang dilalui, 


ptoses yang harus dijalan tefebih dulu? 
Setelah menentukan jenis produk yang cocok 
dengan kebutuhan, pada kebanyakan produk 
asuransi jiwa, tenaga pemasaran asuransi jiwa 
akan rneminta Anda untuk mengisi aplikasi Surat 
Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). Pengisian SPAJ 
merupakan hal yang sangat penting dalam proses 
kepemilikan polis karena perusahaan asuransi jiwa 
akan melakukan seleksi risiko terhadap setiap 
calon nasabah melalu informasi di dalam 

SPAI ini 

'SPAJ merupakan sebuah formulir berisikan 
beberapa pertanyaan mengenai calon nasabah 
yang wajib disi antara lain tentang data-data 
pribadi termasuk sejarah penyakit. Calon nasabah 
diminta menjawab pertanyaan yang ada dengan 
lengkap dan jujur, Pengisian SPAJ yang tidak: 
benar dan atau tidak lengkap dapat berujung pada 
penolakan klaim nantinya. 

Selain dengan SPAJ, ada juga produk asuransi 
jiwa di mana Anda diminta menjawab beberapa 
pertanyaan melalui telepon. Sama halnya dengan 
pengisian SPA, calon nasabah harus menjawab 
(pertanyaan dengan lengkap dan jujur. 

Jika telah melewati proses penilaian tersebut, 
calon nasabah akan menerima kontrak tertulis dar 
perusahaan asuransi jiwa, Ini yang disebut polis 
asuransi jiwa. 

Setelah polis terbit, pemegang polis 
diharapkan untuk membaca dan memahami 
sepenuhnya syarat dan ketentuan yang tercantum. 
alam polis, terutama mengenai manfaat, hak, 
(an kewajiban, Dengan memahami syarat dan 
ketentuan polis dengan benar, nasabah dapat 
menghindari ketidaknyamanan yang mungkin 
timbul ketika rnelakukan kiaim di kemudian hari, 
IIKLANPNVTOJ 


18 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


| PSIKOLOGI | 


OGI 


MELAJANG 


OLEH KRISTI POERWANDARI 
enomena melajang masih menjadi penting. Dalam upa- 
| ana sebagian orang. ya mengatasi rasa 
khususnya perempuan. Demikian su- — rendah diri, ada yang 
rat dari R.40 tahun, berusaha keras mem 
Saya perempuan, anak kelima dari enam perjuangkan superiori 


bersaudara. Orangtua telah meninggal. 
Yang merisaukan, kami semua masih single 
ulias belum menikah di usia yang sudah 
setua ini, Bermacam upaya telah kami la- 
kukan, baik berdoa maupun bertanya ke 
ada paranormal. Ada yang menjawab ini 
dosa turunan, ada yang memberi berbagai 
petuah, Kami kesulitan ekonomi sehingga 
rata-rata pendidikan kami hanya SMA. 

Suya mencoba membuka diri dengan ber- 
(gaul sebanyak mungkin, Saya mendaftar ke 
hampir semua kontak jodoh diinternet ata- 
(pun di majalah, berupaya memperluas per. 
gaulan dengan ikut klub olahraga, seperti 
renang dan futsal. Suya menabung ma: 
Kimatian dari gaji saya yang tidak banyak 
agar dapat kesempatan untuk berlibur. Sayu 
peryi he Bali hingga he luar negeri, mekut 
ikut, dugem walaupun tidak saya sukai, 
bahkan ke pub demi memperluas pergaulan 
agar dapat bertemu dengan seseorang yang 
dapat menjadi pasangan hidup. Namun, 
sampai hari ini nihil jua 

Saya dideru rasa malu yang amat sangat, 
juga minder. Apalagi, usia semakin ber: 
tambah, yang berarti kesempatan semakin 
kecil. Tak lama lagi saya akan berusia 4 
lahun, yang berarti saya semakin tua dan 
semakin tipis kemungkinan mendapat pria 
single. Terus terang sayu ayak keberatan 
menjadi ibu tri. Saya tidak Iruumma tentang 
masa lalu keluarga kami walaupun ayah 
Ihami berpoligami, it tidak menjadi kendala 
dalam mencari pasangan hidup, Saya hanya 
berharap bahwa sayu tidak akan diduakan 
seperti ibu saya 


Mengatasi rendah diri 


Ada satu tokoh psikologi klasik, Alfred 
ang mengatakan manusia pada da- 
sarnya menghayati rasa rendah diri 
payu mengatasi rasa tidak ber 


memiliki minat 


agar bi 


saja baginya, 
genuine kepa 


perlu mc 
pada diri 


ng bengu 


lebih bahagia 
sung 


ingin menikah, tidak mampu 
orientasi seksual ber 


tw 


beda, tidak bekerja, 2 
teristik yang dianggap tidak memenuhi 
4 sosial lain, 

Ada tidaknya minat sosial menjadi hu 


tas diri sendiri tanpa 
sosial 
Mungkin ia akan menge- 
luarkan banyak uang un- 
tuk berdandan, menyogok 
masuk kerja di term- 
pat bergengsi, melakukan hal yang 
tidak disukai agar dianggap hebat, atau 
agar orang jatuh cinta kepadany 
us banyak berkorban atau mengelu- 
arkan biaya, fokusnya sebenar 
diri sendiri. Orang lain seb 


hilangkan rendah dirinya. 

Ada pula yang berusaha mengat 
ra dengan men 
Ta menyadari 
merasa nyaman, berharga, dan berdaya, 


rasa minder dan kecil hati justru karena 


orang bijak agar Kit 
y bagi orang 
tian yang luas) sebenarnya m 


tika teman berkesusahan, bengabung d 
ngan kelompok sosial, menyumbang rutin 
ntuk anak asuh, atau mx 
untuk orang lain, 
miliki lebih sedikit uang kadang merasa ki 
in berdaya karena ia m 


un lukan, Hidupnya adi 
Sementara itu, seorang teman saya yang 
dirinya sangat miski 
berkekurangan serta jarang memberi ka- 
fokusnya diri sendiri, 


Bahagia dengan melajang 
Sayang kita tidak dapat beri 
alam kolom yang terbatas. Meski N 


Meski 


narnya kin situ 
memiliki kepedulian penghay: 
Yang sepert 


berkekurangan 
enar mampu meng- 


gembangkan 
wa untuk de 


dewasa: 


tian buka 
& menghi 


pub 


mesihat dari 
Jadi orang 
in” (dalam 


akan sesi 
ngan salah, 


past 


tujuan bermakn 


selamat 
bahagi 
R lajang 


a panjang 


mengatakan tidak mengalami masalah sx 
rius terkait latar belakang keluarga, mun 


tidak perlu terus disesali, y: 
perjuangkan adalah masa depi 
Pernikahan 


an hidup kares 
dapat saling berbagi. Namun, 
lakukan dengan banyak dugem dan ke 
hal-hal yang diakui sendiri tdi 


membuat nyama 


wa apakah kita menikah atau tidak, punya 
anak atau tidak, memiliki 
sempuru 

tu assebiasa 
kita dapat mengembangkan 


Meski banyak sekali ketidakadilan dalam 

hidup, tampaknya ada satu keadilan ya 
i, yakni bahwa yang lebih kaya, lebih 

cantik, lebih panda 

selalu lebih berbahagia daripada orang 

yang biasa-biasa saj 

dianggap "tidak memenuhi norm: 


KONSULTASI 


INVESTASI 


eperti diuraikan pada tu- 
lisan sebelumnya. bahwa 


jer investasi melakukan perjan- 
jian atau kontrak dengan bank 
penitipan, Adapun bank peni 
lipan sebagai pihak dalam pcr- 
in dan mempunyai tu 
dan hak yang harus dilaksanal 
Pertama-tama, tugisnya mene- 
rima semua pembelian SDB 
uga pencairan SPB, 
ingin membeli penyertaan padi 
SDB maka bank penitipan harus 
menerima pembelian tersebut. 
Demikian juga, bank penitipan 
harus menerima pencairan atau 
investor. 

Bank penitipan bisa juga me- 
lakukan penolakan atas pembe- 
Tian SDB dengan alasan yang di- 
pertanggungjawabkan.  Alasar 
penolakan bisa bila bank peni- 
Tipun menemukan investor me- 


tardua orang yang mi 


p, dapat memberi keten: 
« ada orang terdekat yang 
ing Mbak R 


ingin SDB menda 
hukum di kem 
penitipan juga bisa menolak pen- 
1 den ag di- 
pertanggungjan Tetapi, 
pencairan yang dilakukan inves- 
tor sangat jarang ditolak terke- 
m tersebut tidak se- 


—malah mungkin mer 
diri sendiri dan dengan 
i menem 


kondisi fisik 
as, anteng atau b 


belian, 
mendap 
investor serta tan 


bank penitipan harus 
Ikan kartu identitas dari 


mpunyai dokurnei 
linya untuk dicocok| 
pada dokumen pencairan. 
Kedua, barik penitipan harus 
melakukan pencatatan 
luruh pemilik atau penyertaan 
padu SDB, Perubahan penyer- 
taan investasi oleh investor harus 
dicatat oleh bank penitipan, Pe 
ubahan tersebut harus dapat di 
terima Investor secepatnya da- 
n rangka informasi kepet 
likan bagi investor, Administrasi 
pen perubahan ini harus 


lebih berkuasa, tid: 


u bahkan 


mana kit 


dalah pada bag 
Ala dan memek hidup Mbak R 
berulang tahun, ya, semoga ber- 
entah menikah ataupun tetap mv 


KESEHATAN 


Hidup Sehat untuk Penderita Hepatitis C 


OLEH DR SAMSURIDJAL DJAUZI 


Saya penderita hepatitis C, Saya tertular hepatitis C kira-kira 
sepuluh tahun yang lalu semasa saya masih duduk di bangku SMA. 
Waktu itu saya memakai narkoba suntikan, untunglah dapat 
berhenti setelah sembilan bulan menjadi pemakai. Tak mudah 
menghentikan kebiasaan menggunakan narkoba, saya harus ber 
konsultasi dengan dokter spesialis jiwa cukup lama karena saya 
tidak mau masuk pusat rehabilitasi, Saya berhasil berhenti sama 
sekali, tetapi ternyata saya sudah telanjur tertular hepatitis C. Say 
Juga sudah memeriksakan diri untuk HIV dan ternyata hasilnya 
negatif. 

Sekarang saya bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan 
aktivitas yang cukup padat. Pada konsultasi dengan dokter 
spesialis penyakit dalam, ternyata hepatitis C saya tergolong kronik 
dan saya sudah boleh masuk dalam terapi interferon. Namun, sayu 
belum bersedia menjalaninya sekarang, dokter mengizinkan ka: 
rena hasil pemeriksaan ultrasonografi dan Sibroscan saya cukup 
baik, Jadi. tidak perlu memulai pengobatan interferon sesegera 
mungkin. 

Saya menunda pengobatan interferon karena saya mengikuti 
perkembangan terapi hepatitis C yang semakin maju dan tam 
paknya tak lama lagi terapi interferon mungkin akan diganti 
dengan terapi obat yang dapat diminum. Lagi pula saya sedang 
menunggu agar harga obat interferon menjadi lebih murah karena, 
penggantian biaya berobat di kantor saya terbatas, 

Bagaimana cara menjaga kesehatan saya agar hepatitis € saya 
tak bertambah buruk? Adakah makanan atau minuman yang 
dianjurkan atau perlu dihindari? Adakah kemungkinan “obat 
interferon semakin murah karena setahu saya penderita hepatitis C 
kronik di negeri kita cukup banyak? Bagaimana risiko penularan 
hepatitis C kepada istri apabila saya akan menikah? Karena sayu 
berencana menikah setahun lagi, Terima kasih atas penjelasan 
dokter. 


caig 


Jawab: 


Ms tahun 2002, s0 
kitar 082 persen pen- 


duduk Indonesia terinfeksi he 
patitis C. Jumlah penderita he 


dalam waktu lama. Belum lagi 
biaya konsultasi dokter dan biaya 
pemeriksaan laboratorium. 

Para aktivis hepatitis dan HIV 
di Indonesia sedang berunding 
dengan produsen reagen tes la- 
boratorium dan produsen inter- 


feron untuk menuru 


itis C lebih rendah dibandi 
kan dengan hepatitis 
kemungkinan ” menj 


kronik ada risiko akan menjadi 
sirosis hati atau kanker hati. Pro- 
cegah dengan 
ing baik. 
pi pilihan untuk hepatitis 
C dewasa ini adalah terapi de- 
gim suntikan interferon dan 
obat ribavirin yang digunakan 
secara peroral. Suntikan inter- 
feron yang dianjurkan saat ini 
adalah jenis peginterferon yani 
diberikan sekali seminggu, Ge 
notipe hepatitis C di negeri 
yang sering dijumpai ada 
notipe 1, Genotipe 1 
memerlukan terapi yang Ie 
ama, umumnya memerlukan 
waktu sekitar 48 minggu. Jika 
dengan pengobatan selama 48 
minggu hasil terapi belum seperti 
yang diharapkan, terapi inter- 
feron dapat diperp 
Sekarang tersedia obat tam- 
bahan, seperti telapruvir, yang 
dapat meningkatkan keberhasil 
terapi interferon. Harga obat 
interferon sekitar Rp 2500000, 
padahal obat harus digunakan 


mrloperkoran @ 


hasil menyelesaikan pengo 
nya dengan b 

Di samping itu, binya peme- 
riksaan HCV-RNA akan diganti, 
Misalnya, jika seseorang meng- 
an interferon suntikan s 
cukup mem- 
Potongan ini 


yang harus dibayar masih amat 
. Kita menginginkan pada 
awal potongan tersebut da- 
pat mencapai 50 persen. 


Kabar baik, kemunduran 
Kabar baik pada tahun 2013, 
laboratorium RS Kanker Dhar- 
mais akan menurunkan harga 
pemeriksaan HCV-RNA menjadi 
sekitar Rp 1:2002000, awalnya bi- 
ayanya mencapai sekitar dua juta 
. Asuransi kesehatan pe- 
Sa merana 
C dan hepatitis 


dat bapa 


dalam program jaminannya. 
a 4 ketika mem- 
uminan sosial 
m jaminan 
sosial kesehatan tak akan meng- 
anti biaya terapi penyakit kan- 


memper- 
Juangkan agar tak dilakukan dis- 
kriminasi pada pembiayaan ke- 
sehatan. Harus diakui bahwa 
pengobatan narkoba dan MTV ji 

ka ada komplikasi akan m 


bijaksana untk membatasi biaya 

terapi dengan batasan yang se- 

ri badan pe- 

cara daripada memb 

pengecualian terhadap pe 
nyakit tertentu. 


mulai tahun 2014, ada 
tuk met 
ng ada, Selain itu, ki 
berharap transparansi infor 
“dapat dilaksanakan agar kel 
an yangada dapat men 
hatian publik. 


Gaya hidup dan makanan 


Gaya hidup yang mendukung 
pemeliharaan kesehatan pende 


kebijakan 


lam menghindari kebiasaan ter- 


tentu yang dapat mengganggu 
kesehatan. Hal itu misalnya ke 
biasaan merokok dan mengon- 
sumsi alkohol. 

uga hendaknya me- 


nyandui s 
buah-buahan serta kurangi kon- 
sumsi lemak. Penderita yang be- 
lum terpapar hepi 

sebaiknya menjalani vaksinasi 


dengan derajat penyakit, dengan 
demikian penderita” hepatitis 
kronik yang masih awal dapat 
sanakan olahraga. Bei 
badan juga perlu dijaga karena 

enurut penelitian, obesita 
dapat mempercepat progresivi- 
tas penyakit. 

Pada konferensi internasional, 
banyak peneliti: m- 
paikan tuk 
vederhanakan terapi hepa- 
in besar, Para pakar 
berharap dapat menyediakan ter- 
pi hepatitis C tanpa suntikan 
interferon. Namun, apakah ha- 
rapan tersebut akan terwujud, 
kita masih harus menunggu se- 
kitar 3 sampai 5 tahun lagi. 
derita yang sudah harus 
memulai terapi interteron tentu 


ScraperOne & Kaskus 


disimpan sebaik mungkin karena 
m investor untuk 


"tapi, bank penitaan juga bisa 
menghapus data sesuai dengan 
undang-undang atau peratu 


tidak dapat menunggu selama itu 
karena itulah kita sangat berh 
rap agar terapi interteron di 


itipan harus mc- 
nanggung risiko atas kesalahan 
tersebut, Tanggung jawab ter- 
sebut bisa ditukar dengan d 
atau den 

undangeundang dan peratu 
yang berlaku, 


Konfirmasi kepemilikan 


Ketiga, bank penitipan berke 
wajiban mengirim konfirmasi ke- 


Penularan hepatitis C 
ga dapat melaui airan tubuh, 


ka terapi interferon berhasil, 
bagi penderita dengan keadaan 
HICV-RNA yang tidak terdeteksi 
dalam waktu risiko p 
nularannya dapat menj 
pir tak adu. 


Tugas dan Tanggung Jawab 
Bank Penitipan kepada SDB 


OLEH ADLER HAYMANS MANURUNG 


pemilikan investor. Setiap inve 
tor lakukan investasi pa- 
da SDB, mempunyai hak untuk 
mendapatkan besaran penyert 
annya pada SDR Investor harus 
mendapatkan konfirmasi kepc- 
milikan paling cepat Ts2 dan 
palingg lama sekitar T7 dari tran- 
i yang dilakukan investor, Bi- 
la investor tidak mendapatkan 
konfirmasi tersebut sampai T/7 
maka risiko yang terjadi menjadi 

inggung jawab bank penitipan. 

Keempat, bank penitipan hi 
rus melakukan perhitungan atas 
nilai aktiva bersih dari SDB yang 
harus didapatkan investor s 
hari atau sesuai waktu yang d 
sepakati, Perhitui la 
BOB bergantung pada Is pe 


hak untuk mendapatkan atas tu- 
gas yang diberikan kep 
penitipan. Besaran fee 
tuntut bank sudah disebutkan 
pada kontrak yang: 
tara manajer pengelola (inves 
tasi) SDR Fbe yang diperoleh 
bank penitipan ini menjadi pe- 
ngurang dari total aset SDB, Fee 
setiap hari dikurang dari 10 


pendaratan da 

Pajak atas ji 
menjadi tanggung jawab dari 
SDB atau mengurangi aset dari 
SDR Pada sisi lain, bank pe 
ipan mempunyai hak untuk 


sulkan, peni 
struksikan mentransfer dana ke- 
pada perusahaan sekuritas atas 
aksi bukan pembelian aset 
upun sudah perjanjian 
antara bank penitipan dan pe 
ngelola SDB dan broker di mani 
pengelola melakukan 


penitipan 
menghitung NAB berdasarkan 
harga yang diberikan oleh pe- 
ngelola SDB atau berdasarkan 
pasar yang dipubli 
oleh publik atau lembaga yang 


berwenang atau publikasi harga beli dan jual instrumen investasi 
tersebut, dari SDA. 
Bank penitipan tida Bank penitipan juga bisa me 


inggar perhitun 
rena data sangat dibutuhkan in- 


nolak transaksi yang dilakukan 
strumen yang 


telah bank penitipan melebihi porsi aset 
melakukan perhitungan dan Bila SPB 
publikasi atas perhitungan NAB telah mempunyai portofolio ko- 


n harus 


tersebut, bank penit 
bekerja sama denga 

kabar atau media digital yang 
sedang berkembang, Bank p 
arus memikirkan ba- 
nvestor di pelosok 


moditas sebesar 98 persen duri 
Lotal aset SDB dan pengelola SDB 
melakukan pembelian komoditas 
tersebut sebes 
hingga to 


persen 
komoditas por- 


kontrak sebesur 10 
persen, Ketegasan atas penolak- 
1 perlu dilakukan bank pe- 


website dari bunk tersebut te 

masuk manajer investasi. 
Kelima, bank penitipan harus 

melakukan asur 


lola melakukan pencairan atas 
a investor, Pengelola tidak 
bisa mencair: an in- 
estor tanpa sepengetahuan in- 
vestor, Sebaikny: in ha- 
tus dilakukan investor dan dana 
ditransfer ke rekening investor, 
bila ada utang investor maka in- 


can kelompok (hundIe) 
ah aset yang diasuran- 
sikan oleh bank peni 


sebut, Ad estor bisu membay 
aset ini juga memberikan ke- kepada pengelola SDB dengan 
yakinan kepada investor bahwa mentransfer dana yang diteri- 
penitipan melakukan  perlin-  manya ke rekening pengelola, 


dungan terhadap aset investor 
dalam kasus ini aset SDB yang 
dimiliki investor. 


Hak bank penitipan 


Pertanyaan untuk sernua rubrik 
di halaman ini dopat dajukan 
kepada pevulis melalui alamat 
kompaskompas.com atau 
kompasfgkompas.coid 


pada bank pe 
maka bank penitipan mempi 
nyai hak untuk bebera 
vitas, 
tuntut bank penitip 


—PEPSEREMONIAD—— 
Halo BCA Raih “The Best Contact Center World 2012” 


sebelas penghargaan dalam penganugerahan 

Contact Center World 2012. Dalam 
penganugerahan tersebut, Halo BCA telah 
membawa Indonesia menjadi Grand Champion 
dengan mempersembahkan empat medali 
emas, di atas Amerika Serikat (AS) yang meraih 
peringkat kedua. Gold Meda! diberikan untuk 
kategori The Best (arge-Size) Contact Center, 
The Best Supervisor, The Best HR Professional, 
dan The Best Trainer. Penghargaan Silver. 
diterima untuk kategori Customer Loyalty dan 


P: Bank Central Asia Tbk berhasil meraih 


Technology Innovation. Sementara itu, Bronze 
Medal diberikan untuk kategori Community Spirit, 
Direct Response, Go Green Contact Center dan 
Recruitment Campaign. BCA juga menjadi Runner 
Up untuk kategori Customer Service Best Practices. 
Penghargaan diterima Kepala Halo BCA Wani Sabu, 
cara penganugerahan yang digelar di Las 


Diharapkan keberhasilan BCA dapat lebih memacu dan memotivasi 
meningkatkan kinerja BCA pada masa depan. ("/ACH) 


padi 
Vegas, AS (2/11). Keberhasilan BCA dalam meraih penghargaan ini adalah berkat dukungan dari nasabah, mitra kerja, dan masyarakat. 


seluruh tim manajemen dan karyawan untuk senantiasa 


perusahaan top dengan strategi andal yang penuh 
inovasi. Tak tanggung:-tanggung, dalam ajang 
Marketing Award 2012 yang digelar majalah Marketing 
di Balai Sarbini (30/10) ini, Pertamina meraih The Best 
Innovation in Marketing dan The Best in Experiential 
Marketing. Penghargaan diterima langsung oleh Manajer 
non-PSO Pertamina Waljiyanto dari Wakil Pemimpin 
Redaksi Majalah Marketing Anang Ghozali dan salah 
seorang pakar sekaligus dewan juri Darmadi Duryanto. 
Sejatinya Marketing Award merupakan ajang apresiasi 
tahunan untuk memberikan penghargaan kepada 
perusahaan-perusahaan yang sukses membangun 
strategi marketing dalam satu sampai dua tahun terakhir 
dan bertujuan meningkatkan kompetensi perusahaan- 
perusahaan di Indonesia. “Ini merupakan bukti bahwa 
kerja keras kami melakukan inovasi dalam marketing 
BBM nonsubsidi sekarang ini diakui pihak luar,” ungkap 


Pr. kembali ditasbihkan sebagai jajaran 


Waljiyanto. Penghargaan ini juga merupakan buah usaha Pertamina yang tak henti-hentinya mengedukasi konsumen sehingga 
produk Pertamina bisa lebih dicintai masyarakat. Waljiyanto menyatakan akan selalu menyiapkan diri memperbaiki kualitas produk 
dan pelayanan tanpa mendambakan penghargaan. Baginya, kepercayaan konsumen terhadap produk Pertamina, seperti Pertamax, 
Pertamax Plus, Pertamax Dex, dan Pertamax Racing jauh lebih penting. (“/NOVJ 


KOMPAS, MINGGU 


, 18 NOVEMBER 2012 


Menjelang akhir tahun seperti sekarang ini, cuaca umumnya kurang bersahabat. Bepergian dan beraktivitas di luar rumah: 
bukan pilihan yang tepat bagi mereka yang enggan terkena hujan. Pilihan lain tentunya adalah berdiam diri dalam rumah. 


Jangan khawatir, tinggal di rumah tak lagi membosankan. Asal tahu caranya. 


engan semakin maraknya 
berbagai fasilitas berteknologi 
canggih, sebut saja televisi dan 
Internet, ada banyak hal yang. 
bisa dilakukan di dalam rumah, 
Bagi penggemar flm, tentu saja dapat: 
menonton flm favorit 


“Kabar baik bagi penyuka flm lag, 
Saluran Khusus film, HBO, sepanjang 
November dan Desember akan 
menghadirkan program Action Nation, 
berisi deretan film laga yang tangguh dan 
menantang. Mulai 18 Novomber 2012, 
penggemar film dapat menikmati tujuh 
Flm blockbuster dahsyat penuh laga yang 
ditayangkan setiap Minggu jam 21.00 WIB 
di HBOMMBO HD. Ketujuh ilm tersebut 
adalah sebagai berikut. 


Captain America: 
The First Avenger 

Setelah gagal menjadi anggota 
pasukan militer Amerika, Steve Rogers 
menjadi sukarelawan untuk sebuah rmisi 
penelitian superrahasia yang kemudian 
mengubahnya menjadi Captain America, 
pahlawan super yang didedikasikan 
untuk membantu peperangan, serta 
membela cita-cita Amerika. Bersama 
Bucky Bames dan Peggy Carter, Captain 
America memimpin perjuangan dalam 
meraih kebebasan dengan melancarkan 
perang melawan organisasi kejahatan, 


HYORA, yang dipimpin si keji Red Skul. 
Dibintangi Ctris Evans, Tommy Lea Jones, 
dan Hugo Weaving, Captain America: The 
First Avenger akan membuat Anda enggan 
beranjak dari sofa, Film ini ditayangkan 

pada 18 November 2012 jam 21.00 WIB, 


Cowboys and Aliens 
Berlatar 1875 di sebuah daerah 
bernama Absolution, seorang penyendiri— 
diperankan oleh Daniel Craig—mengalami 
cedera dan terbangun dengan logam asing 
membelenggu pergelangan tangannya. 
la tak ingat sama sekali bagaimana dan 
mengapa bisa berada disana. Di bawah 
kekuasaan pemimpin tirani Kolonel: 
Dolarhyde (Ford), penduduk wilayah itu 
dak menyukai kedatangan orang asing. 
Namun, meroka menjadi tak berdaya ketika 
musuh menyerang, Semuanya bergantung 
pada orang asing yang dikucilkan tadi— 
yang mau mempertahankan kediaman 
mereka dari amukan musuh. Cowboys and 
Aliens dibintangi oleh Daniel Craig, Harison 
Ford, dar si cantik Olivia Wide. Fm ii 
ditayangkan pada 25 November 2012 jam 
21.00 WIB 


Green Lantern 

Hal Jordan, pilot percobaan berbakat, 
tetapi angkuh dan memiliki latar masa lalu 
yang kelam, secara tak sengaja terpilih 
untuk membantu kelompok pejuang 


Ta z4 


yang disumpah untuk menjaga ketertiban 
antargalaksi, Dipersenjatal sebuah 

cincin yang memberinya kekuatan super 
untuk mengalahkan musuh, Hal harus 
beradaptasi dengan kekuatan baru tersebut 
(dan mengumpulkan keberanian untuk: 
mengatasi rasa takutnya demi menciptakan 
perdamaian di alam semesta yang telah 
diporak-porandakan oleh penjahat Parallax. 
Film ini dibintangi Ryan Reynolds, Blake 
Lively, dan Peter Sarsgaard. Flm ini 
ditayangkan pada 2 Desember 2012 jam 
21.00 WIB. 


The Three Musketeers 

Sebuah karya klasik Alexandre Dumas 
yang kembali digubah menjadi kisah 
“dengan versi lain nan mengejutkan. Film 
Ini akan mengikuti petualangan tiga prajurit 
(lte, Porthos, Athos, dan Aramis, yang 
mengabdi pada Raja Perancis. Setelah 
berhasil mengungkap konspirasi jahat untuk 
menggulingkan sang raja, para Musketeers 
tak sengaja bertemu D'Artagnan, pejuang 
muda yang bercita-cita mulia. Mereka 
kemudian memutuskan untuk melindungi 
pemuda itu, Keempatnya memulai msi 
berbahaya untuk menggagalkan siasat 
jahat yang tak hanya mengancam kerajaan, 
tetapi juga masa depan Eropa. Flm 
aksi petualangan ini dibintangi Matthew 
Mactadyen, Logan Lerman, dan Ray 
Stevenson. Film ini ditayangkan pada 9 
Desember 2012 jam 21.00 WIB. 


CAPTAIN AMERITA 


Abduction 

Nathan dan temannya, Karen, 
menemukan situs yang menampilkan foto 
anakanak hilang atau diduga diculik. Ketika 
mengamati foto-foto tersebut, mereka 
menyadari bahwa Nathan merupakan salah 
satu dari anak-anak yang menjadi target. 
Yang terjadi berikutnya adalah rentetan 
kejadian yang mengancam hidup Nathan— 
dilacak dan diserang banyak orang yang. 
belum perah ia temui sebelumnya. Ketika 
semuanya semakin memburuk dan tak ada 
satu pun yang benar-benar bisa dipercaya, 
terapis Nathan kemudian memberi titik 
terang dengan mengungkap petunjuk 
mengenai ayah kandungnya. Abduction 
diperankan oleh Taylor Lautner, Lily Colins, 
dan Alred Molina. Film ini ditayangkan 
pada 16 Desember 2012 jam 21.00 WIB, 


Contraband 

Film ini berkisah tentang Chris 
Farraday, seorang penyelundup legendaris 
yang memilih untuk meninggalkan masa 
lalunya di dunia kriminal demi membina 
hubungan yang bahagia dengan istri dan 
anak-anaknya, Namun, ketika gembong 
narkoba yang kelam mengancam kehidupan 
keluarganya, Farraday tidak punya pilihan 
selain kembali menghidupkan keahlian 
lama untuk aksi terakhirnya meraup jutaan 
dolar, Dibintangi Mark Wahilberg, Kata 
Beckinsale, dan Giovanni Ribisi, bersiaplah 


untuk menyaksikan flm thriler yang 
menegangkan ini! Film ini ditayangkan pada 
23 Desember 2012 jam 21.00 WIB, 


Mission: Impossible Ghost 
Protocol 

Dalam ser lanjutan ini, gliran Ethan 
Hunt dan tim barunya berpacu dengan 
Waktu untuk melacak Hendricks, teroris 
berbahaya yang telah mendapatkan kode 
akses untuk peluncuran nuklir Rusia, 
Penjahat ini juga merencanakan sebuah 
serangan terhadap Amerika Serikat. 
Namun, upaya kelompok Hunt untuk 
menghentikan aksi Hendricks di Kremlin 
berakhir dengan bencana, di mana 
ledakan dahsyat justru menghancurkan 
kota tersebut. IMF turut terkana imbasnya 
Tanpa gentar, Ethan dan timnya mengejar 
Hendrjoks ke Dubai kemudian ke Mumbai. 
Meski sudah melalui rententan aksi yang 
spektakuler, mereka masih mungkin 
terlambat untuk menghentikan bencana 
yang tlah direncakan Hendricks. Film 
aksi spektakuler ii dibintangi Tom Cruise, 
Jeremy Renner, dan si kocak Simon Pegg. 
Film ini ditayangkan pada 30 Desember 
2012 jam 21.00 WIB. 

Nah, tidak ada alasan alasan lagi kan 
untuk merasa bosan diam dalam rumah? 
UKLANYY/ACA) 


ONLY on 


: “HBO. 


—— FO n0y bingGA 30 115  — 
LEBIH BERANI, LEBIH 2, LEBIH KUAT! 


TAYANG PERDANA SETIAP HARI MINGGU, 20:00 JKT DI HBO HD/21:00 JKT DI HBO. 


“Membuat jantung berBabar dan mammacu adranalin, 
Saksikan Mimi aksi terbaik Holywood oi HBO Action Nation. Hanya dl HBO. 


Untuk berlangganan hubungi: 
0807177 88 99 atau (O21) 500 900 


Bukan yang lain 


www.mpovision.rv 


mrloperkoran @ 


20 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


anakala pelupuk matamu su- 
N II dah kuyu, sementara do- 
ngengku belum sudah, sadar- 
lah aku sesungguhnya kau sudah bosan 
Ya, jangankan kau, Si Kancil yang ce- 
merlang dan buaya yang bebal itu pun 
mencibirku sebagai seorang yang majal 
daya khayalnya, 

Aku bukan seorang pencipta. Lebih 
sebagai pengelana. Dari pengembara- 
anku aku ingin memetikkan sebuah 
kisah untukmu, 

Kemarin, setelah bertahun tak per- 
ah dicium kamoceng, aku bersih-ber- 
sih di kamar, Kutata kembali buku-bu- 
ku yang sudah renta dan berdaki ku- 
litnya, Di celah buku ketemukan ini, 
Guntingan koran L/Unita yang terbit di 
Roma setengah abad lampau. Kertas- 
nya sudah kusam, Kalau jatuh ke tang- 
an pemulung, dia hanya layak untuk 
pembungkus terasi. Kliping itu meng- 
ingatkan aku pada pengalaman yang 
menceriakan hati, tetapi juga mening- 
#alkan luka lantaran kecewa, 

Tataplah guntingan koran ini. Lihat, 
Di bawah fotoku, yang se 
lambaikan tangan (dengan peci yang 
membuat aku kelihatan dungu) setiba 
di stasiun kereta-api Stari 
Roma, mengalir sebaris keteranga 
orang mahasiswa Indonesia ber 
jung ke Italia sebagai tamu resmi 
1Unita, 

Foto dan kata-kata di guntingan 
koran ini seperti kerlip rama-rama 
yang datang mengantarkan terang, me- 
iku untuk menguntai 
sekarang Golekkanlah 
kepalamu di lenganku, Akan kupejam- 
kan matamu dengan belaian kisah ton- 
tang bagaimana kekaguman pada se- 
orang perempuan, yang telah mene- 


mungkin ku bisa jad 
#eper buaya yang Gikadal sang kan: 
1. 

Nanti, pengalamanku itu akan ku- 
tuliskan baik-baik dengan tulis-tangan 
tebaktipis di atas kertas bergaris ha- 
lusekasar, Gaya menulis orang "jadul," 
sebagaimana kata Ibumu, Dan akan 
kuselipkan di antara buku-bukuku, Ka- 
lau kau sudah dewasa, dan aku muny- 
kin sudah Gada, bacalah! Saat itu kau 
" 
hati dan kesetiaan seseorang yang p 
dir, Dan orang itu adalah Kakekmu ini, 
ketika dia masih seorang mahasiswa di 
sebuah negeri bersalju, 

Beruntung, hampir limapuluh tahun 
lalu, aku dapat beasiswa belajar teknik 
kapal selam di Moskow, Sungguh mat 
Uni Soviet waktu itu bukan surga di 
bumi, Tetapi, aku sudah merasa seperti 
tu masuk sebuah taman 
yang menjanjikan, Setiap bulan aku 
menerima stipendiya (beasiswa) 90 ru- 
bel, dipotong dua rubel untuk bayar 
obsyezitic (asrama), Dengan uang itu, 
setiap akhir bulan aku leluasa ngluyur 
di tokok-toko buku, yang menjual ba- 
caan dengan murah. Dalam bahasa Ru- 


sia, aku membaca The Call of the Wild 
dun The White Fung, yang mencitrakan 
anjing, binatang kesayangan kita, se- 
bagai lambang pencari kebebasan, ka- 
rangan novelis Amerika Serikat, Jack 
London. Novel-novel itu laris seperti 
kerupuk di Uni Soviet, 

Gara-gara buku aku jadi tak bisa 
menabung Padahal, aku sudah lama 
berangan-angan melihat Italia, negeri 
di mana catatan peradaban masa lalu 
bisa dibaca dalam berbagai peniruggalan 
berbatu pualam. Alamnya menawan, 
Cuma ada beberapa kawan yang coba 
mementahkan hajatku itu, "Jangan 
pernah ke Italia! Orang-orang tak ber- 
sahabat di sana, Banyak pelancong yang 
tertipu, Penjambret di mana-mana, se- 
perti lalat yang tak pernah kenyang, 
Karena itu Takhta Suci dibangun Tuh- 
an di sana,” 


Tapi, aku keras kepala, Kuturuti ke- 
hendak hatiku. Tak punya duit aku tak 
kehabisan akal, Di kios-kios penjualan 


surat kabar'di Moskow hanya da koran 
partai komunis dari berbagai penjuru 
dunia, Kubeli I/Unita, dan dengan ba- 
hasa Italia yang terbata-bata, dibantu 
kamus, aku mengadu nasib. Kulayang- 
kan surat pembaca ke koran itu, 

“Signore," nekat aku menyapa, “Saya 
mahasiswa Indonesia di Moskow, Sejak 
kecil mimpi mau ziarah ke Italia. Tapi, 
tabungan saya hanya cukup untuk 
membeli tiket. kereta-api, Saya siap 
bekerja apa saja untuk membiayai hi- 
dup beberapa hari di sana." 
lambang bertaut, Surat itu dimuat 
Beberapa 
irah ingin menjadi tuan 
Namun, belum sempat aku 
menyurati mereka, tiba-tiba datang te- 
legram dari LUnita yang mengam- 
alih semua — kebaikan — hati 
padaku. 
Koran itu menyatakan siap menyam- 
butku sebagai tamu resmi, 

Begitulah, ke mana saja singgih aku 
disambut. Tak kulupakan bagaimana 
hangatnya aku didaulat di kantor koran 
tersebut. Juga anak-anak muda yang 
menerimaku dengan tulus Tetapi, bu- 
kan itu benar yang ingin kukisahkan 
kepadamu, Pun tidak tentang kota ma- 
upun wanita Italia berambut jagung 
yang memang cantik jelita, 

Musim panas, Sabtu sore, minggu 
ketiga Juli 1962. Kutinyggalkan stasiun 
kereta-api Bellorusskii Wokzal menuju 
Belarus, terus menyeberang ke Polan- 
dia, Aku menempati coupe paling ujung 
untuk dua penumpang, Temanku satu 
coupe seorang perempuan berusia 
60-an, Melihat perawakannya yang ti- 
“ak begitu tinggsi untuk rata-rata orang 
Rusia, dan gerak-geriknya 
erti marmut, kukira dia bi ta 
Asia Tengah, Dia mendapat tempat: 
“dur sebelah bawah, aku di atas, Kalau 
siang, tempat:tidur bertingkat itu kami 
lipat jadi tempat duduk. 

Uni Soviet diperintah orang-orang 
bertangan besi, tetapi mencintai musik, 
Di sana, perempuan tak bisa mening- 
#alkan negerinya seorang diri. Karena 
itu, saya terheran-heran melihat pe- 


SENI 


PEREMPUAN YANG SELALU MENGGELITIK PINGGANGKU 


OLEH MARTIN ALEIDA 


Gueenaraku, 
Kuingat benar. Jauh sebelum Ibu-Bapakmu memperkenalkan dunia luar dengan mendaftarkanmu ke playgroup, 
berkali-kali kau memintaku lagi untuk mendongeng. Kau menarik-narik lengan bajuku, membelai jenggotku. 
Merengek meminta aku memulai. Tapi, aku tak pernah bisa, kecuali mengulang cerita Si Kancil yang cerdik dan buaya 
yang besar kuat tetapi dungu. Pendiam, pemalu, acapkali salah tingkah, itulah takdir kakekmu ini. Aku bukan si 
pencerita yang baik untuk kau, cucu semata loyangku. Yang kupunya hanya kaki yang selalu enteng menghampirimu, 
dan tangan, yang acapkali semutan, untuk mengecup kening dan rambutmu. Mengagumi matamu... 


Karya Mahendra Mangku 


rempuan teman sekeretaku itu yang 
mengelana sebatang kara, Mungkin dia 
seorang pejabat, kupikir, Tetapi, yang 
kudengar, pejabat yang bepergian ke 
luar negeri, harus ada yang mengawal, 
Khawatir kalau-kalau membelot men- 
cari kebebasan ke negara musuh, Atau 
memang ada pengawal yang meng- 
awasinya dari gerbong lain? 

Ah, itu urusan dalam nogori di mana 
aku hanya sekadar menumpang, Tapi, 
perempuan ini memang unik. Selama 
perjalanan dua malam, sebelum sam 
di perbatasan Polandia, di Brest-Li- 
tovak,aku seringdia bangunkan dengan 
sikap yang kaku, agak kasar malah, 
Mencolek pingganyku dari bawah, 

"Molotdoi celowek (Anak mudah, to- 
long tanya kondektur, sudah sampai 
mana kereta kita?” 

Seperti scekor tupai yang terusik, 
turunlah aku mencari kondektur ke 
gerbong lain sambil ngedumel di dalam 
hati: "Cerewet amat Ibu Rusia ini, 
kayak suaminya saja aku dia perla- 
kukan, sesuka hatinya menggelitikku 
tengah malam be 
siang rangkaian kereta ber- 
 Brest 


rena harus mengganti roda dan yang 
lebar (di Soviet rel keretaapi lebih 
lebar) ke yang lebih sempit di Polandia, 
Selama ganti roda, kami memi 
berada di dalam gerbong, Aku duduk 
menghadapnya seperti seorang anak 
yang sedang menanti nasihat dari ibu- 
nya, 

"Anda datang dari mana?" Senyum, 


la memantik 


tanpa menatap mataku, 
percakapan. 
12 Indanezit Dari Indonesial." 

Selama ngobrol hampir dua jam le- 
bih, wajahnya yang semula menge- 
sunkan seorang yang tertutup, tidak 
supel, lama-lama mencair, dan me- 
nampakkan jati diri seorang ibu yang 
berhati terbuka, 

“Setiap tahun saya men 
makam orang yang saya cintai 
pikiranku yang nakal berbisik, tentulah 
waktu mudanya dia cantik sekali se- 
hingga dia punya banyak kekasih. "Yang 
pertama di Ukraina, yang kedua di 
sekitar Moskow, dan yang ketiga di 


Polandia," sambungnya lagi, 
Cinta pertamanya adalah suaminya, 


seorang komandan pasukan tank, yang 
gugur dalam Perang Dunia II, Yang 
kedua, putra pertamanya, seorang pet 
wira infantri, yang tewas di sekita 
Moskow, Ketiga, putra bungsunya, yang 
sirna di Polandia sebagai penerbang 
pesawat tempur, 

Suat berbicara kelihatan dia ber- 
susah-payah menyembunyikan kese- 
dihan di wajahnya. Katanya, dia meng- 
habiskan beberapa tahun untuk men- 
cari makam putra bungsunya yang te- 
was di Polandia itu, Semua biaya per- 
Jalanan selama mencari anaknya itu, 
katanya, ditaryggung pemerintah, Sam- 
pai akhirnya dia menemukan makam 
putra bungsunya itu di Katowice, Po- 
landia, Kalau sebelumnnya saban ta- 
hun dia mengadakan perjalanan ziarah 
ke kedua makam di negerinya sendiri, 
maka untuk per 


tiga dia harus melintasi perbatasan, 


dektur, menanyakan sudah sampai di 
mana kami. Senin sore, kereta berhenti 
di Katowice. Ibu yang telah mem- 
berikan tiga yang terbaik dalam hi 
dupnya untuk Patrioticeskaya Woina 
perang patriotik habis-habisan dalam 
Perang Dunia Idi manajutaan tentara 
maupun rakyat biasa Soviet terbunuh, 
menunjukkan kebaikan hatinya kepa- 
daku, Kuanggsap sebagai imbalan untuk 
#elitik dan kerepotanku mondar-man- 
dir mencari kondektur, Kedua pojok 
mulutnya tersungging dia senyum me- 
nutap mataku, dan dengan entenygtang- 
annya memberikan semua bekalnya 
kepadaku: roti hitam, apel, keju serta 
sosis "Salamku untuk Emakmu," k: 
tanya mengelus kedua pipiku, Dia jug 
meninggalkan dan berharap 
aku berkenan mengunjunginya suatu 
ketika, 

Desember 1962, Bingkai tir 
ramaku memutih dibalut es, Ki 
keluar. Hanya ada warna putih. Seluruh 
alam berselimut salju, Pada saat seperti 
itu terasa benar bahwa aku berada di 
perantauan yang jauh, di mana batang 
kelapa, pohon singkong maupun akar 
bakau adalah mimpi di balik dunia yang 
lain, Aku teringat Emakku, Dengan 
siapa “ku cinta dan hormat begitu 
tinggi Perempuan Rusia teman se- 
#erbongku itu tertawa seperti dikocok 
perutnya ketika kuceritakan bahwa aku 
tidak hanya mencium Emakku m 
jelang tidur. Aku juga kerap met 
umulnya, mencium pipinya, mereng- 
ut kakinya untuk kucium, hingga dia 
merasa malu melihat kebiasaanku yang 
berlebihan itu. 

Pahit rasanya kalau rindu tak ter- 
puaskan, Entah baggsimai 
pada kampung halam 
hatiku untuk melangkahkan kaki ko- 
luar asrama, Berdesak-desakan denyan 
angin yang perih membekukan pipi, 
aku menguak butir-butir salju menuju 
Ceremuskinskaya Ulitsa, tempat ting 
ul perempuan Rusia, kawan seper- 
jatananku, 

Begitu tiba, buru-buru kuketuk pin- 
tu. “Tbu! Ini aku, mahasiswa Indonesia, 
Kawanmu!" kataku mantap. Beberapa 
Ikan dan kuucapkan 
am, Hanya 
butir-butir salju yang menyahut, me- 
numpuk di sepatuku, 

Aku terpacak di bendul pintu, Sesaat 
kemudian, tiba-tiba pintu terkuak, Dia 
berdiri dengin anggun. Kujulurkan 
inganku, Cepat dia tangkap dan geng- 
1m kuat-kuat, Tanpa canggung-cang- 
1ung kudeke 
kangen Emakku, maka aku ke sini, 
ucapku tanpa malu-malu, 

Melihatku kedinginan, dia langsung 
mempersilakan aku masuk. Dia sibuk 
menyiapkan minuman, nyamikan, dan 
menghidangkannya, Sebagai balasun 
kuberikan majalah Druzhba, sekalipun 
kusangka dia sudah membacanya. Di 
situ aku menulis kisah pertemuanku 


dengannya, terutama upayanya ber- 
tahun-tahun mencari jiwa manusia ke- 
yang telah dia sumbangkan untuk 
tanah airnya, "Hatimu Seputih Salju”, 

Begitulah aku memujanya yang ku: 
ungkapkan dalam judul tulisanku itu, 

Dia letakkan album foto di pang- 
kuanku, membukakan halaman di ma- 
na dia kelihatan sedang berdiri di sam- 
ping suaminya. Di lembar foto yang 
lain, dia tampak begitu hangat dengan 
kedua putranya. Mereka tertawa lepas, 
saling beradu pipi, 

“aliana meninggal musim gugur la- 
lu” katanya seperti menggigil sami 
mengusap airmatanya. "Kecelakaan la- 
lu lintas," 

“Yang di dalam foto-foto ini adalah 
Ibu," 

“Bukan, Bukan. Saya saudara kem- 
bar Liliana.” 

Apa salah saya, sehingga Tbu harus 
berbohong. Kalau Ibu tak mau saya 
kunjungi, katakan terus terang, Saya 
Gatang dari negeri yang jauh, Mengapa 
Ibu memperdaya?” 

Dia gugup, menghampiri pangku- 
anku, mengatupkan album foto yang 
terbuka di pangkuanku, dan membu- 
wanya ke dalam kamar, 

“Saya tahu saudara mengasihi 
nngagumi, iliana. Te 
tak bisa berbuat apa 
balas kebaikan saudara," katanya ber- 
getar, 

Aku mematung di sofa. Tak percaya 
dengan apu yang terjadi di ruang tamu 
itu Perlahan aku bangkit dan beringsut 
mau pergi. Dari belakang terasa tang- 
annya memegangi bahuku,”Manfkar 
ucapnya lembut tersendat, Aku tak 
memalingkan muka, terus melangkah 
menerabas bulir salju, Merasu sedang 
dipermainkan, 

Semi 


tikan baik-baik jarinya, terutama te- 
lunjuknya yang suka menggelitikku, 
Aku mematut-matut diri di depannya. 
Aku tak salah ingat, tinggi kami sama 
Kutatap lama-lama. Juga ke- 
ning dan kerut di lehernya, Aku tak 
salah, dialah perempuan itu 
"Maaf, Liliana sudah tak ada..” Be- 
itulah dia terus mengulang-ulang kata 
yang menyakitkan itu, Dia membiarkan 
aku masuk. Membiarkan aku terma- 
ngu, 

Minggu berikutnya aku datang lagi, 
Dan datang, datang lagi, dengan ke- 
yakinan persahabatan tak boleh mati, 
Hatiku kecut ketika menerima surat 
dari dosenku, yang meminta aku su- 
payu berhenti “berkunjung ke rumah 
perempuan itu. Dasar kepala batu, aku 
tetap saja datang bertandang. Mengupa 
persuhabatan harus dibungkam dengan 
cara licik begitu, pikirku. Sampai pun 
ketika sepasang Tentera Merah men- 
cegatku di pintu, mencekal leher ba- 
juku, "Durak." Sinting! Maki mereka 
berbareny, meludahi mukuku, Aku ber- 
anjak, menepiskan ludah yang mem- 
beku di pipiku. 

(Kepada Djoko Sri Moeljono, ilham 
cerita ini) 


SAI Binhad Nurrohmat atau BN 
Hong Kotak Hitam Nu- 

santara” (Kompas, N November. 
2012) menyasar hubungan karya se- 
darah di Nusantara dan karya sastra, 
Hubungan yang diletakkannya sebagai 
persekutuan imajinasi dan nalar 
manakala” keduanya melakukan 
penerawangan atas fakta dan data sc- 
jarah. 

Meminjam latar penyelenggaraan 
Borobudur Writers & Cultural Festival 
(BWCF) 2012 perihal ruang kosong 
sejarah Nusantara yang bisa dihampiri 
oleh para sastrawan, BN seolah me- 
waspadai bahwa ruang kosong itu ber- 
potensi dimasuki oleh karya para pscu- 
donovelis yang mewartakan sejarah 1a- 
dungan, Para pseudonovelis yang men- 
dasarkan karyanya pada “data-fakta 
yang didapat serampangan, atau me- 
lulu fantasi-imajinasi serta menistakan 
logika sejarah. Di ujung kewaspada- 
annya itu, BN seolah membuat se- 
macam seruan bahwa diperlukan moral 
untuk menarasi dan mewartakan se- 
arah melalui novel. 

Tak ada yang baru sebenarnya dari 
esai itu, Tetapi, kewaspadaan dan se- 
uan moral BN itu tetap menarik untuk 
diperhatikan, lebih lagi bila ditautkan 
pada perbincangan di forum BWCF, 
Forum yang mempertemukan pemi- 
kiran para novelis berlatar sejarah yang 
karya dan nama mereka sudah de- 
mikian populer—sebutlah, Aan Mer- 
dcka Permana, Hermawan Aksan, Ta- 


ScraperOne & 


suro GK, Langit Krisna Mariadi. Ke- 
waspadaan dan seruan moral BN ka- 
rena itu terkesan diarahkan pada per- 
ran para novelis yang 


“an sejarah, atau yang memperkarakan 
kedudukan imajinasi serta penjelajah- 


an estetik di hadapan logika atau da- 
ta-fakta sejarah. 
Permintaan-penawaran 


Meski dalam filsafat sejarah bahkan 
Megel pernah menyebut sejumlah pe- 
ristiwa pada masa silam dan kekinian 
tetaplah meliputi satu ide, tetapi karya 
sejarah mustahil sanggup melayani 
hasrat khalayak perihal segala yang 
tersuruk di musa silam. Karya sejarah 
(modern) tetaplah tak bisa melampaui 
kodratnya sebagai catatan lahir ke- 
timbang menjadi catatan batin, Pa- 
“dahal, hasrat khalayak pada masa silam: 
selalu bertaut dengan pemaknaan ma- 
rasi identitas dalam laku batin. Masa 
silam adalah negeri kejayaan para le- 
luhur, 

Guncangan yang mengganggu sc- 
jumlah ide ihwal makna identitas da- 
n kian memperbesar 
pada masa silam itu. Maka, 
narasi sejarah Nusantara kembali di- 
periksa sekaligus dan dicurigai. Masa 
silam diimani sebagai negeri para le- 
luhur dengan segala kejayaannya. Itu 
semua kembali dicari demi membuk- 
tikannya pada kekinian, demi me- 
menangkan pemaknaan “gn yang 


ESAI 


Pasar Sejarah Nusantara 


(Menanggapi Binhad Nurrohmat) 


(OLEH AHDA IMRAN 


terus diguncang oleh sejumlah per- 
ubahan, Sampai-sampai sebuah gu- 
nungdi kawasan 
lalu heboh dipei 


ipercaya sebagai piramida 
tinggalan kejayaan leluhur yang lebih 
Iua dari piramida di Mesir! 

Tentu tak adaalasan mencurigai has- 
rat politik pasar dalam industri karya 


sastra-yang bahkan 
terus diproduksi dan diperniagakan. 
Novel laris-manis Supernow Dewi 
Lestari), Laskar Pelangi (Andrea Hira- 
ta),Ayatayat Cinta Mabiburrahman FI 
Shirayy). dan Negeri 5 Menara (Ahmad 
Fuadi) tentu tak melulu berurusan de- 
ngan nilai keuntungan yang diraup 
penerbit dan penulis, Begitu pula 
mestinya yang dibayangkan dengan pa- 
sar dan industri genre novel berlatar 
sejarah, Sebuah pasar yang niscaya bisa 
membawa khalayak ke dalam sejumlah 
narasi sejarah Nusantara demi mencari 
dan menyegarkan kembali beberapa 
ide pemaknaan identitas dalam realitas 
kekinian. 

Namun, ternyata pasar novel ber- 
latar sejarah lebih menunjukkan ge- 
lagatnya sebagai hasrat politik pro- 
dusen bagi pembesaran grafik permi 
taan-penawaran, Produksinya terus di- 
genjot sebagai bacaan populer yang 
disukai khalayak dengan penyiasatan 
kemasan yang mengaburkan batas an- 
tara karya fiksi dan karya sejarah. Ka- 
rena itulah, pada sampul novel selalu 
ada teks berikutnya yang melengkapi 
judul yang menegaskan bahwa novelitu 


Kaskus 


terjadi 
ketahui, seperti terbaca pada sampul 
novel Sabda Pulon karya Damar Sha- 
sungka-tanpa penjelasan bahwa itu 
adalah sebuah nov: "Kisah Nusantara 
yang Disembunyikan”. 

Semangat pencantuman teks me- 
nyertai judul ini tentu tak bisa dibaca 
hanya sebagai siasat penjualan, di ha- 
'dapan hubungan karya fiksi (novel) da 
sejarah. Dan sangat langka juga di 
temukan novel berlatar sejarah Nu- 
suntara yang melengkapi dirinya de- 
ngan pengantar atau tulisan dari se- 
orang 

Narasi sejarah yang diwartakan da- 
lam novel niscaya akan berurusan lo- 
ika sejarah, akurasi atau validitas da- 
tasfakta. Pada mekanis produksi se- 

ini, tampaknya kerja editor dan 
penyuntingan bukan menguji atau me- 
meriksa muasal dan status sumber 
yang digunakan novelis. Sensasi se- 
jumlah tafsir pengarang dan imajinasi 
adalah tanggung jawab pengarang Se- 
bab itulah, novelis produktif Langit 
Kresna Hariadi sesumbar di forum 
BWCP bahwa besok lusa ia bisa saja 
menulis novel yang mempertemukan 
Gajah Mada dan Ken Dedes karena 
imajinasi itu hak mutlak seorang 
pengarang! 

“Adanya sumber atau data-fakta yang 
berbeda atau menyangkal dari apa yang 
ada dalam sejarah resmi atau memori 
khalayak sebaliknya akan disebut sc- 


baru yang bakal menarik 
na itulah, Aan Merdeka 
Permana dalam novelnya Perang Bubat 
bisa saja menceritakan bahwa Dyah 
Pitaloka dan Gajah Mada yang saling 
jatuh cinta. Atau versi Langit Kresna 
Hariadi tentang hubungan gelap Dyah 
Pitaloka dengan seorang seniman se- 
belum ia dibawa ke Bubat, yang bahkan 
putri itu disebut sudah bukan lagi pe- 
rawan. 


Tamasya masa silam 

Seorang novelis bercerita ketika dulu 
dihubungi penerbit yang memesannya 
menulis novel Perang Bubat. Semen- 
tara pengarang lain menuturkan peng- 
alamannya melakukan riset sejarah di 
suatu tempat di Kalimantan selama dua 
bulan, lalu ia mesti secepatnya me- 
nyulesaikan novelnya demi mengejar 
tenggat waktu yang telah disepakati 
dengan penerbit. Bila mengandaikan 
keduanya representasi dari hubungan 
novelis dan penerbit, sangat sulit 
membayangkan produktivitas dan du- 
rasi penciptaan pengarang semacam 
itu, Lebih lagi di hadapan sejumlah 
datasfakta sejarah atau sumber 
dan referensi yang mesti ditelaah 
atau dikonfirmasikan dengan sumber 
lain, 

Sangatlah sulit” membayangkan 
bagaimana ia melakukan strategi cs- 
tetik dan praktik pemaknaan bagi ke- 
perluan menghubungkan gagasan ke- 
sadaran masa silam dan kekinian. Ini 


penting agar karyanya tidak sekadar 
menjadi tamasya masa silam seperti 
mesin waktu. Narasi sejarah dan se 
luruh misterinya tentu dihampiri bu- 
kanlah melulu demi sila 
Sayangnya, hingga hari ini, membe 
ludaknya penerbitan novel berlatar 
sejurah belum beranjak dari fungsinya 
sebagai mesin waktu yang membawa 
khalayak bertamasya ke masa silam, 
Tumasya yang tak menyentuh 
kedalaman batin dan tubuh kemanu- 
uan di ruang silam, melainkan hanya 
berbagai peristiwa besar yang dramatis, 
tragik, atau hasrat menjadi kontro- 
versi, 

Begitu banyak ruang kosong dalam 
narasi sejarah Nusantara. Ruang yang 
menunggu para sastrawan untuk 
menggali dan mengolahnya menjadi 
sumber dan gagasan penciptaan. Pasar 
dan industri penerbitan adalah tenaga 
yang penting dalam proses tersebut 
sehingga khalayak bisa menikmati. Na- 
mun, alangkah pelik dan gentingnya 
membayangkan bahwa ruang kosong 
itu nyatanya diisi oleh karya para no- 
velis yang menistakan data-fukta demi 
mengumbar imajinasinya dan meman- 
faatkan besaran hasrat pasar industri 
sejarah. Tentu saja mustahil hasrat itu 
bisa meosberi artikulasi berikutnya pa- 
da hubungan karya sejarah dan karya 


sastra, kecuali melulu menjadi hasrat 
pasar, 

AHDA IMRAN 

Penyair 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 21 


ENI 


@ @0 


Monolog 
di Bentara Budaya 
Bali 


Aktor Kaseno Lemu 
mentaskan monolog Lelaki Kesa- 


Pepatah tua mengajarkan ”burulah ilmu sisian. Di ruang tamu, misalnya, selalu ter 
sampai ke negeri China". Tidak salah jika Sel ji luktan pangan era 


para desainer muda Indonesia memilih karya-karya para maestro, bobot ruangan 
China sebagai tempat melakukan studi ““"sitrakan kelas pemiliknya 


banding. ”Negeri Tirai Bambu" itu 
kemudian mengajarkan desain bukan 
hanya soal produksi, melainkan 
lebih-lebih soal serangkaian riset 
bertahun-tahun, 


OLEH PUTU FAJAR ARCANA 


jarum Blak Tanorntion Awards 2012 
Ds hanya member hadiah va 
tetapi Juga mengajak empat peme 


nang utama kompetisi tahun ini mengun. 

i, China, 
ang juga menimba 
ilmu di perusahaan desain terbesar dunia 
IDEO Shanghai, Sayangnya, cuma tiga pe 
menang yang berangkat ke Shanghai karena 
satu pemenang mengundurkan diri dengan 
ni Mifta Farid 
Sah Putra (Makassar), Deden JS (Karawang), 
dan Ketut Gede Budhi Riyanta (Denpasar) 
lah para desainer yang disaring dari ri 


jungi pameran 100ge Design Shang! 


Selain itu, para peme 


alasan pribadi, Tiga pemenai 


buan peserta kompetisi 


Pelajuran penting dari arena 10096 Design 
i, pertama-tama, pameran ini di- 
langsungkan di sebuah gedung bernama 


Sha 


Shanghai Exhibition Ce 


Kumis, 2 Novembe 


Warga Shanghai meng 


memasuki musim dingin. 


Beruntung rombongan Indonesia yang 
terdiri utas para desainer, termasuk dewan 
juri kompetisi, telah melakukan aplikasi se- 
bagai pengunjung pameran sebelum tiba di 
Shanghai. Rombongan dipersilakan masuk 
sebagai tamu VIP tanpa harus mengantre 
dalam cuaca berangin dingin, 10096 Design 
lilkuti ratusan perusahaan 
desain interior dari puluhan negara segera 

penggarapan “sc 
buah pameran. Tidak hanya stanestan y 
ditata dengan baik, tetapi juga produk-pro: 
duk interior yang dipamerkan merupakan 


menunjukkan keseriusan 


desain terbaru, 


Paling menarik, interior tidak sekadar mc 
Ikut penataan ruang dengan benda-beri 

pu, karpet, buntal 

cat dinding, kusen jendela dan pintu, tetapi 
juga benda-benda seni di dalamnya, Kar 
ya-karya chinese painting, lukisan kontem: 
porer, patung, dan seri karya tokoh su 
li, juga 


du 


eperti furnitur, kap lan 


realisme dunia, seperti Sulvador Da 
turut dipamerkan 


Penyertaan lukisan sebagai bagian dari 
interior tentu menjadi menarik. Bahwa de 
suin tidak sekadar upaya penataan bendu 


interior atau 
Letapi juga men 


produk, tet 


senian atau /ine art. Keduany 


er, gedung tua ber 
u art deco yang luas, Pada saat pembukaan 
12, sejak pagi ratu 
ntre di pintu masuk. 
Padahal, selain gedung pameran baru dibuka 
pukul 1000, cuaca kota Shanghai juga mulai 


an secara arsitektural 
i bobot benda seni, Desain 
dengan demikian tidak sekadar berbicara soal 
i juga lebih-lebih soal pen. 
capaian estetik. Di sini jelas uda upaya men- 
dekatkan desain produk dengan kerja ke 
sebenarnya 
uang sudah diletakkan secara ber 


Riset 

Kunjungan ke IDEO Shanghai tentu suja 
menjadi acara berguru yang paling bergizi. 
Secara kebetulan, di situ ada Amelia Hendra, 
Brand Communication Designer IDEO 
Shanghai, seorang Indonesia asal Pontianak. 
Amelia tak h mbut hangat rom: 
bongan, tetapi juga memberi wawasan ten- 
tang lingkup kerja sebuah desain. "Desain 
bukan sesuatu ya! 


asal produksi, melainkan 
riset dan (rial yang pan: 


melibatkan sebua 
jung. 

IDEO selalu melakukan riset lapangan 
dengan mewawancarai para responden se- 
belum sebuah ide desain dibuatkan mock-up. 
Dan riset ini, tambah Amelia, melibatkan 
sosiolog dan para periset yang menjadi kar 
yawan organik perusahaan, "Seluruh pro: 
sesnya bisa memakan waktu minimal dua 
tahun,” katanya. Klien-klien IDEO, termasuk 
san-perusahaan berskala besar, se- 


perusa 
perti Toyota, Microsoft, Apple, dan Mer 
cedes 

Yoris Sebastian, juri yang ikut dala 
bongan, mengatakan, sebagian besar desain 


produk di Indonesia dimulai dari peng: 
laman hidup sehari-hari penciptanya. Para 
petani, misalnya, menemukan mesin peron: 
ok padi atau perajin menemukan mesin 
potong 

'Semua dari penj 
mp 
Award dari awal sampai kini," kata Yoris 
Belum menjadi kebiasaan sebuah desain pro: 
duk diciptakan dari satu proses riset yang 
panjang, Melakukan riset memang bukan 
perkara mudah, selain memerlukan waktu 
dan dana, lebih-lebih memerlukan tenaga 
periset y hahami sosiokultur satu ma 
syarakat 

Desain bertajuk Etbo dari Budhi iyanta, 
misalnya, dirancang dari hasil kebiasaan kita: 
membuka dan menutup keran cuci tangan. 
Paduhal, berdasarkan penelitian setidaknya 
ada 17800 koloni kuman pada gagang keran. 
Ta kemudian merancang desain membuka 
dan menutup keran dengan menggunakan 
siku, Inovasinya sebatas membuka dan 
menutup yang dulu dengan tangan kini 
bisa dilakukan dengan siku. "Cuma kebi: 
isaan, belum ada risetnya, apa ini sudah 
judi kebutuhan atau belum," ujar Budhi Ri 
yanta, 

Amelia menyatakan, kicanya satu merek 
telovisi ingin masuk ke pas 


man hidup, termasuk 
pemenang dalam Black Innovation 


r Surabaya. "Ka 


lakukan riset mengenai perilaku kon: 
sumen di Jawa Timur dengan mencari be- 
berapa responden, Itu dikerjakan tim, ter 
masuk para sosiolog” katanya, Jika bela 
kangan, desain televisi cenderung ramping 
tentu bukan hasil cobu-coba, Desain produk 
elektronik yang makin rampin 
hubungan erat dengan ruang hidup ma: 
syarakat modern yang kian menyempit 
Dengan demikian, produk desain bukan 
tu kerja memikirkan efisiensi bentuk, 
tetapi juga berhubungan langsung deni 
dinamika sosiokultural yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat. Bukan pula se 
kepraktisannya, melainkan 
juga mengekspresikan rasu estetika yang 
terus berkembang 


angat ber 


kadar meranca 


Spiritualitas Para Maestro 


OLEH ARYO WISANGGENI G 


Ds: lewat “Dialog Turi Maes 
trot Mutstro! Mo" yang digelar 


Komite Turi Dewan Kesenian Jakarta, 
10.1 November 2012, Semua, dalam 
ungkapan yang berbeda, menempatkan 
tari sebagai laku, laku spiritual segenap 
tubuh dan jiwa 

Theodora Retno Maruti selalu 
mesona dengan tari klasik Jawa dan 
suaranya menembang, termasuk ketika 
ia menampilkan sebuah karya tanpa 
judul sebagai pembuka diskusi “Dialog 
Turi Maestro! Maestro! 46", Minggu 
G1, Dalam karya tanpa judul ber 
durasi sekit: 
temani Wahyu Santosa Prabowo, pc 
mari klasik Jawa alusan yang sejak lama 
menemani kesetiaan Retno memang: 
gungkan langendriyan—bentuk permen 

tari klasik dan tembang ber 

bahasa Jawa halus 

Kemungkinan, tidak ada separuh 
ti sekitar 200 penonton yang men 
hhami tembang bahasa Jawa halus yang 
menjadi dialog "opera” langendriyar' 
Namun, inilah hebatnya Retno dan 
V 
sedot energi panggung. Gerak lambat 
bahkan sangat lambat, tarian Retnodan 
Wahyu seperti dengungan medan 
magnet yang mengisap rasa penon: 
tonnya, 

"Tom Ibnur, maestro yang lebih se 
nang disebut "tukang" zapin, me 


20 menit itu, Retno di 


tasi 


Jahyu, semua penonton diam, ter- 


hadirkan suasana panggung ceria, se- — Koreografi karya Farida Oetoyo, Tok, menjadi salah satu karya yang dipentaskan pada sesi pertunjukan "Dialog Tari Maestro! Maestro! 
clalu menjadi tarian — Marguki, Minggu O1/ID. 


ceria zapin ya 
pergaulan di seantero Melayu, mulai 
dari Malaka, Melayu, hingga Kaliman: 
tan, Berbeda dengan Retno y 
jadikan karya tanpa judulnya satu p 


tunjukan utuh, Tom menyela sekaligus ngah melihat kampiun tari berusia 65 jang dialog 
menyatukan berbagai zapin yang di- tahun itu masih menghadirkan inten- 
tampilkannya dengan tuturan panjang - sitas tubuh dan kelincahan penari belia, 
tentang sejarah zapin. diasupi energi par 


kan peng 


terhadap berbagai tarian tradisi Nu- menampilkan karya tari Tok, karya panjang mereka bersetia menjadi pe 


berenergi sehingga penonton terpe 


g men- energi ekspresif tarian Bali. Ia begitu — berpuas diri 


Empat 


suntara, Tom Ibnurjuga menyuguhkan yang berevolusi panjang sejak dicip- nari 


pertunjukan yang melibatkan para pe- takan tahun 1986, menunjukkan ka- 
nontonnya dalam keceriaan zapin. rakter sang maestro y 
adirkan — nyebut dirinya tukang itu tak per 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bulantrisna Djelan 


Energi 


1g juga me 


Pameran 10056 Design Shanghai, China, 8-10 November 2012, di Shanghai Exhibition 


edalaman yerak dan ji 
uti sama sekali be 
beda, dan saling berbeda pula dengan 
keceriaan zapin Tom Ibnur atau peng- 

arida Octoyo bahwa tari ada- 
lah proses tanpa henti 
reka berbeda pula dengan Sentot, 


ri sebagai laku bagi Yang 


stro yang hadir sepan- 
tari itu melengkapi pe- 
nampilan empat maestro lainnya. Pada 
Sabtu, Sentot Sudi! 
gung yang lahir dari” Marzuki Hasan, da 
ruh zapin totalitas Bulantrisna. Farida Octoyo menghadirkan pencapaian ata 


seorang Retno Mi 


Para maestro mengungkapkannya 

berbeda-beda sc. 
panjang dialog tari dua hari itu. Mo- 
derator diskusi, Julianti Parani, mem 
ximana Elly Lartha 
penari dekat sekali kepada Yang Kuasa 
bahwa menari membangun hubungan 
spiritual dengan semesta dan Pencipta. 
Retno Maruti menuturkan, 
nari, maka saya mengagungkan Sang 


rto, Elly Luthan, 


ng mengikuti pert- 
unjukan para maestro menyuguhkan 
satu benang merah menyatukan ke- 
an maestro itu, 


Ih Energi ekspresif seorang Bulantris- 


yangan Tuhan karya Syahruwardi 
Abbas di Bentara Budaya Bali 
Minggu (48/1) pukul 1900 Wita, 
Pementasan Teater Bumi yang 
disutradarai Abu Bakar ini ber 
kisah tentang keterasingan se- 
orang lelaki tua yang terbuai 
setelah sukses mengantar sc 
orang calon gubernur ke jenjang 
kekuasaannya. Ki itu ter- 
ra kemunculan se 
$ yang menga 


singkir gara-g 
kelompok ora 
kusaku seb: k 
calon gubernur terpilih. Kaseno 
sudah lama tidak berakting di 
ung setelah terakhir 
memerankan tokoh Bos dalam 
$ Putu Wijaya, (ROW) 


kunci sukses sa 


Pameran Media 
Rekam di Balai 
Soedjatmoko 


Fakultas Seni Media Rekam In: 
stitut Seni Indonesia ISP Yog: 
yakarta dan Balai Soedjatmoko 
Solo akan menggelar pameran 
media rekam fotografi dan pe 
nayangan karya televisi di Balai 
Socdjatmoko Solo pada 20-24 
November, Pameran dibuka se 
Wap hari pada pukul 0200-2100. 
Pameran itu menawarkan gam: 
baran perkembangan dan tan 
tangan media rekam di masa 
mendatang ketika peralatan tek: 
nis media rekam semakin cang 
gih, begitu pula kemampuan 
sumber daya manusia yang mc 
ngelolanya. ROW) 


Karya 15 Perupa 
ke Myanmar 


Galeri Nasional Indonesia, Ke 
menterian Pendidikan dan Kebu 
dayaan F 


dan Kementerian Ke 
budayaan Myanmar akan meng 
gelar pameran bersama maestro 
Indonesia dan Myanmar di Mu: 
seum Nasional Yangon, 20-30 No: 
vember, Perupa Indonesia yang 
karyanya akan dihadirkan dalam 
pameran itu adalah Affandi, Ba: 
tara Lubis, Dullah, 1 Wayan Bendi 
Kartono Yudhokusumo, Mulyadi 
W, Nashar, Otto Dja 
S Sudjojono, Sudarso, Sudibio, Su 
mitro, Soedarso, dan Srihadi Soc 
darsono, Pameran yang akan di 
buka Selasa (20/1D) pukul 2100 
waktu setempat itu menghadirkan 
pula karya delapan perupa Myan: 
Ima: (ROW) 


Pencipta. Saya menari ketika itulah 
saya berdoa, 

Bulantrisna bercerita tentang ba 
timana energi panggung dibangun pa 
ra maestro dan menghidupkan per 
tunjukan mereka, Penghayatan dan 
berserah diri penari kepada tarian yang 
dibawakan membangun pesona "tak 


Yang sangat memengaruhi saya 
dalam menari adalah kendang. Bunyi 
kendang yang dimainkan bagus akan 
memberikan kontak tak — terlihat 
antara bunyi dan gerakan,” kata Bu: 
lantrisna, 

Apa pun tradisi tari yang ditekuni 
para maestro, sebuah kesamuan fain 
boleh disebutkan sebagai kesamaan pa- 
ramaestro meraih sesuatu yang disebut 
Bulantrisna sebagai "taksu", Konsis 
ten 
jalani pakem dan disiplin tradisi tari 
masing menggenapi laku spi 
ritual yang mereka hayati 

Mereka menjadi maestro karena ti 
dak pernah terburu-buru membebus- 
kan diri dari disiplin tradisi tari yani 
mereka tekuni, Sayangnya, itu yang 
disesalkan Farida, dunia semakin 
menggoda siapa saja untuk bersegera 


terus menari sekaligus terus men: 


memotong jalan, termasuk para penari 
dan penata tari muda. Terlebih ketik 
seni tari mulai menyentuh fase awal 


industrialisasi seni pertunjukan, 

Saya dididik tradisi balet klasik yang 
penuh pakem yang luar biasa banyak: 
nya, Untuk mencari adonan pas antara 
disiplin gerak balet dan gerak tari In 
donesia itu memakan 90 tahun lebih," 
tegas Farida, 

Tom mengakui kreativitas para pe- 
nari muda, dan senang dengan ke 
beranian para penari muda, "Namun, 
dasar dari satu tradisi harus dikuasai 
dengan baik, Bukan dengan menguasai 
nyak tradisi tari, tetapi kuasai satu 
secara mendalam, sedalam-dalamnya. 
Hanya dengan itu, seorang penari bisu 
matang” kata Tom. 

Rahasia pa 
dituliskan, tetapi pastilah sulit dijalani 
Kerelaan dan kesungguhan para penari 
muda bersetia menapaki jalan sepi para 
maestro sungguh ditunggu. 


4 maestro itu mudah 


22 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


PUISI 


MUGYA SYAHREZA SANTOSA 


Pemandian Badak Putih 


mereka datang tanpa tembang 
hanya mengokang senapan 
menakuti kami 

demi pala, lada dan kopi. 


dengan tubuh jangkung 
mereka merasa paling tinggi 
membalas santun kar 
dengan mendepak kepala berpec ini, 


dengan tubuhnya yang putih 
dan seragam berdasi. 
mereka menumbuhkan kumis 

mengusapnya, seraya mendesiskan 

bahwa kami tidak lebih berharga 

dari pelor panas di atau darah di ujung belati, 
katanya, hiduplah dengan berbakti 

padanya, demi kehormatan melayani. 


seperti badak dengan tubuh berpetak 
mereka memamerkan diri 

setiap hari, di bawah matahari 

mandi dari sumur tempat moyang kami 
minum dan belajar mengaji 

dan kami tinggal budak, kini 

seorang tiri di rumahnya sendiri. 


dinaungi pohon beringi 
mata air itu terus tak pernah kering 
bagai sudah terlampau nyeri juga perih 
untuk berhenti mengaliri. 


tubuh mereka yang semakin hari 
memutih tersepuh serapah kami. 
menggilap disembunyikan jus 

dan menghirup cengkeh dari kebun kami. 


dari jauh kami menatap-nanap 
ke arah sumber pembikin pelangi 
yang memancar dari lubang sumur itu, 


tapi mereka dengan kuda-kuda besi 
melintasi jalanan yang kami bangun sen 
angkuh, tak mau peduli 

kalau kami nanti mati 

karena haus dan terlindas 

kaki-kaki baju, tertabrak sengaja 

oleh cula-culas mereka, 


202) 


MUGYA SYAHREZA SANTOSA 


Variasi Pupuh Balakbak 


pal 


'ada geletar sukma di tangan fana: asmara 


selalu, selalu sampai pada ruang tanpa sisa: niscaya 


Ioi 
ada sunyi dijatuhkan dari langit 
sesekali kuas nafsunya meningkahi: pelangi 


katanya, katanya berisi ingatan tentang hujan: abadi 


RI 
ada kemboja jatuh ke dada makam: ingatan 
melepas ruap, meletup dari dosa: impian: 

perlahan, perlahan mencecar kesenyapa 


KA 
ada bara di lipatan ingatan: amarah 
seperti dahaga tak sampai tandas: gairah 
setia, setia menj 


tel 
ada kepak kelelawar langit petang: sengsara 
sayapnya meruntuhkan pecahan duka: derita 
seakan, seakan tak lagi bisa terbang bayang: pc 


(2012) 


JOKO PINURBO 
Hujan Kecil 


Mujan tumbuh di kepalaku, 
Hujan penyegar waktu. 


Memancur kecil-kecil, 
Mericik kecil-kecil. 
Dihiasi petir kecil-kecil, 


Hujan masa kecil, 


(2012) 


JOKO PINURBO 
Airmata 


Biarkan hujan yang haus itu 
melahap airmata 

1g mendidih 

di cangkirmu. 


(2012) 


enangan 


Ja sekam dalam kenangan: musibah 


ika 


Tiga Jaman — AGAPETOES A KRISTIANDANA, 2012, 
FIHERGLASS, RESIN, PAINT 
Dimensi :238 x 60x 124 cm 


JOKO PINURBO 
Sungai 


Ibu membekaliku sebuah sungai 
yang jernih dan berkecipak-kecipak airnya. 
) 


Bila aku tidur, sungaiku berkelana 
menyusuri garis-garis nasibku. 


Gemercik di tengah hutan, 
Gemuruh di malam jauh. 


Bila rindu meluap dan aku b 
jari-jari tanganku mengueui 


(2012 


JOKO PINURBO 
Keranjang 


Perempuan itu membuat keranjang 
dari benang-benang hujan 
dan menggantungnya di beranda. 


Di dalam keranjang ia tidurkan bayinya, 
bayi yang lahir dari rahim senja, 


Bila malam haus cahaya, 
bayi mungil itu menyala 
dan keranjang dirubung sepi di beranda. 


(2012 


JOKO PINURBO 


JOKO PINURBO 


Petir 
Petir yang pecicilan itu 
terkapar dihajar sepi 


yang sedang mabuk 
di utas sajakku, 


(2012 


JOKO PINURBO 
Doa Malam 


Tuhan yang merdu, 
terimalah kicau burung 
dalam kepalaku, 


(202 


JOKO PINURBO 
Keringat 


Tiap hari ayah memasukkan 
butiran keringatnya ke dalam botol 
dan menyimpannya di kulkas. 


Bila saya dilanda demam 
ayah menuang keringat dinginnya 

ke dalam gelas, saya minum hingga tandas, 
(Ceguk. Ceguk. Asunya amblas. 


(2012 


JOKO PINURBO 


Mengenang Asu 


Pulang dari sekolah, saya main ke sungai, 
Saya torehkan kata asu dan tanda seru 
pada punggung batu besar dan hitam 
dengan pisau pemberian ayah. 


Itu sajak pertama saya, Saya menulisnya 
untuk menggenapkan pesan terakhir ayah: 
“idup ini memang asu, anakku, 

Kau harus sekeras dan sedingin batu," 


Sekian tahun kemudian saya mengunjungi 
batu hitam besar itu dan saya bertemu 
dengan seekor anjing yang manis dan ramah, 


Saya terperangah, kata asu yang gagah itu 
sudah malih menjadi aku tanpa tanda seru, 
Tunda serunya mungkin diambil ayah. 


(202 


Joko Pinurbo lahir di Sukabumi, Jawa Barat, It M 


196: 


ingggal 


di Yogyakarta. Buku puisi terbarunya: Tahilalat (2012. Kumpulan 


tweeta 


Mugya Syahreza Santosa lahir di Cia 
h likayat Pemanen Kentang (201), Kini ta 
di kaki Gunung Wayang, Bandu 


Buku puisinya ada 
tinggal dan bekerj: 


akan terbit dalam waktu dekat 


ur, Jawa Barat, 3 Mei 1987, 


Batu Hujan 


Menjelang subuh lelaki 
keluar dari tidurnya, ke 
ke dalam batu besar 


itu 
udian masuk 


li depan rumahnya, 


Di dalam batu ia temukan 
bongkahan bening dan biru: 


hati hu 


(2012 


ng diperam waktu. 


BUKU 


Satu Peranakan Banyak Cerita 


OLEH TONNY DIAN EFFENDI 


anyak sekali Niteratur yang 
Bisu tentang masyarakat 
"Tionghoa Indonesia, baik sc- 


bagai hasil penelitian maupun pem- 
beritaan media, Namun, sebuah bu- 


ku baru berjudul "Peranakan Ti- 


jalanan dari Barat ke 
Iwan Santosa sangat menarik dan 
berbeda untuk dibaca para pemer- 
hati masyarakat Tionghoa. 
Perbedaannya adalah tema "per- 
anakan" yang secara sejarah diar- 
tikan sebagai orang yang memiliki 
garis keturunan atau memiliki Ie 
luhur di Tiongkok, tetapi lahir dan 
berkembang, hidup berdampingan 


dengan budaya lokal. Mengapa me- 
narik? Karena 


nya ungkapan 
ing dibicarakan lan- 
dak per 

Ikan dalam buku ini 
sangat penting, Pertama, karena de 
ngan istilah ini kita diingatkan de 
ngan banyaknya orang Tionghoa di 
Indonesia yang telah berakulturasi, 
hidup berdampingan, bahkan men- 
ciptakan keragaman dan keselarasan 
lokal dan memper- 
kisah-kisah yang 
lupan masyarakat 
ionghoa Peranakan yang hidup di 
antara mulai dari Aceh sampai 
Papua ini menggambarkan betapa 
kehidupan, pengalaman, dan pcr- 
masalahan yang mereka alami ber- 
beda-beda. 

Kisahekisah dalam buku ini sa- 
ingat menarik karena dituliskan da- 
lam bahasa jurnalistik yang lugas 
dan mudah dipahami. Bahkan, pem- 
baca yang belum mengetahui istilah 
dalam bahasa Mandarin dan Hok- 
kian terbantu karena ada terjemah- 
annya dalam bahasa Indonesia. Satu 
hal penting yang sangat berharga 
dalam buku ini adalah cerita tentang 
peninyggalan-peninggalan peranakan 
Tionghoa di Jakarta dan dilengkapi 
dengan peta untuk mempermudah 
pembaca yang kemudian tergugah 
hatinya untuk turut melestarikan 
tempat-tempat bersejarah tersebut. 


Harmonis dan bernasib baik 
Buku ini bercerita tentang ke- 
hidupan peranakan Tionghoa di bc 
berapa tempat di Nusantara, seperti 
di Aceh, Padang, Bangka-Belitung, 
Jakarta, Banten, Semarang. Sura- 
baya, Bli, Pontianak, Maluku, dan 


mrloperkoran @ 


ScraperOne 


Papua, Kisah-ki- 
h dalam bu- 
ku ini menun 
jukkan 
mana peranakan 
Tionghoa dalam 
hidup berdam- 


perbedaan pada titik 
terendah, Misalnya, ki- 
sah peleburan sempurna 
peranakan Tionghoa. di 
Bali, Hal ini didukung de- 
"ngan sejarah leluhur mereka 
di mana salah satu raja di Bali 
menikah dengan perempuan 
Tionghoa dan kemudian me- 
reka diabadikan dengan Barong 
Landung yang sama-sama menjadi 
ikon penting bagi masyarakat Bali 


Kehidupan yang baik juga terj 
di Bangka Belitung, Masyarakat Mc 
layu dan Tionghoa dapat hidup ber- 
sama bahkan mereka merusa se- 
bagai satu kesatuan. "Tong Ngin 
Phan Ngin Jit Jong”, ungkapan da- 
lam bahasa Hakka yang berarti Ti- 
onghoa dan Melayu adalah sama, 
Ungkapan ini merupakan semangat 
hidup masyarakat Bangka Belitung 
sejak berabad silam, 

Hal serupa juga terjadi di Maluku 
dan Papua. Masyarakat Tionghoa 


putra-putri 
in campur antara 
orang Tionghoa dan Maluku atau 
Papua. Mereka memiliki wajah ru- 
pawan yang justru tidak didominasi 
wajah Oriental ataupun Melanesia, 
tetapi lebih mirip dengan orang La- 
Iin atau orang Amerika Selatan yang 
dikenal dengan komunitas Tionghoa 
"Perancis", yaitu peranakan Chi- 
na-Serui yang beberapa diantaranya 
menggunakan marga "Yap, "Ti 
atau “Tan”, 

Kesetiaan dan kemiskinan 
perti kehidupan, ada yang di 
atas dan juga ada yang di bawah. 
Cerita indah dan menyenangkan 
syarakat Tionghoa di Bangka-Bc- 
litung, Bali, Maluku, dan Papua sc- 
lak dirasakan oleh ma: 


angunan ekonomi 
membuat mereka. termarjinalkan 


& kaskus 


DATA BUKU 

“@ Judul Bukur Peranakan Tiong- 
hoa di Nusantara: Catatan 
Perjalanan dari Barat ke Ti- 
mur 

'& Penulis: Iwan Santosa 

'& Penerbit: Penerbit Buku 
Kompas 

“ Tahun terbit: 2012 

# Tebal buku: xx « 316 halaman 

“# ISBN: 978-979-709-641-0 


dan membuat mereka sendiri tidak 
menyebut diri mereka sebagai "Ti- 
onghou Benteng” ata 
hasa Inggris baca “Chaina”), Ke 
hidupan mereka kian tersisihkan 
dan semakin sengsara ketika ter- 
cerabut dari akar kehidupan mereka 
karena pembangunan perumahan 
dan modernisasi. 

"Termarjinalkan atau tersisih ini 
dapat dilihat dari dua hal, Pertama 
dan yang sering dibicarakan banyak 
rang adalah China Benteng yang 
tersisih karena — pembangunan 
perumahan dan sarana ekonomi. 
Kedua, dari beberapa kisah yang 
ceritakan dalam buku i 
narnya membukakan mata 
wa masyarakat Tionghoa yang lain 
secara tidak langsung juga turut an- 
lalam marjinalisasi 

Jan mereka menyebut Chi- 


Benteng seb ng “udi” 
yang dikonotasikan dengan orang 
tradisional dan berbeda dengan "Ti- 
oryhoa Kota" yang hidup lebih mo- 
dern dan tidak miskin. Selain itu, 
pembangunan perumahan dam fa- 
silitas ekonomi yang menggusur 
China Benteng juga didiami oleh 
masyarakat Tionghoa yang lain dan 
solidaritas yang minim di antara 
mereka, 

Dari kemiskinan yang dialami 
oleh masyarakat China Benteng ter- 
dupat sebuah nilai yang tidak ter- 

hingga di mana terdapat kese- 
Aan yang luar biasa akan tradisi 
leluhur untuk terus dilestari- 
kan. Tradisi-tradisi Tionyhoa, 
seperti tradisi Imlek, Ceng 
Beng, rumah kawin, dan adat 
ikahan, masih mereka per- 
tahunkan meskipun mereka dililit 
ibat kemiskinan. 
setiaan China Benteng terhadap 
ya yang juga membaur de- 
ngan budaya Betawi ini sebenarnya 
adalah sebuah Iiving heritage yang 
tidak ternilai dan sudah sewajibnya 
lungi dan dilestarikan 
Sungguh, buku ini banyak mem- 
berikan "pengetahuan yang 
memperkaya Titeratur tentang Ti- 
'onghoa di Indonesia, Rekaman pe 
jalanan jurnalistik penulis dari ta- 
hun 2001-2012 ini memberikan bu- 
nyak gambaran tentang kehidupan 
Tionghoa di Indonesia dari sisi yang 
lebih mengakar dan juga menggam- 
tara masya- 


sangat baik dibaca oleh 
peminat studi kebangsaan Indoru 
dan masyarakat Tionghoa sendiri 
agar me akar budayanya d: 
tidak menjadi masyarakat "Banan: 
seperti yang dituliskan penulis K: 
rim Raslan untuk menjuluki ma- 
syarakat Tionghoa di Malaysia dan 
Singapura, yang dikatakan berkulit 
"kuning, tetapi “putih” di dalam 
hati dan kepribadian akibat didikan 
dan cara pikir Barat. 
perlu mengingat kata 
filsuf besar Tiongkok, Konfi 
(Kong Z0, yang menegaskan bahwa 
"dari keluarga yang kuat, akan lahi 
masyarakat yang kuat dan dari itu 
semua akan terbentuklah bangsa 
yang kuat”, 

TONNY DIAN EFFENDI 

Pencinta Kajian Tionghoa 


jak 


0090 BUKU BARU 


Membongkar Perangkap 
Kemiskinan 


'@ Judul: Panggilan Keberpihakan, Strategi 
Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia 

“ Penulis: Kemal A Stamboel 

“ Pen PT Gramedia Pustaka Utama, 

“& Tebal: xxi « 274 halaman 

@ ISBN: 978-979-22-6773-8 


Kemiskinan masih menjadi agenda utama 
pembangunan di Indonesia. Meski jumlah 
penduduk miskin menunjukkan penurun- 
aan, angkanya masih tergolong tinggi sekitar 
29 juta jiwa padu Maret 2012. Beberupa 
an menunjukkan keberhasilan In- 
donesia dalam mengentaskan masyarakat 
dari kemiskinan, terutama berkat keber- 
hasilan dalam pembangunan pt 
Pembangunan ini tidak saja efektif dalam 
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan 
di sektor pertanian 


es pedesaan, . 
tetapijugadisektor —— PANGGNAN 
nonpertanian — di KEBERPINAKAN 
ios Lan 


Fenomena ke- 
miskinan yang per- 
manen di tengah 


tingginya tingkat wa 
pertumbuhan cko- 2 
nomi saat ini, me- KEMALA. 
nurut penulis, di- — STAMBOEL 


sebabkan oleh ke- 
bijukan pemerintah 
dalam mengentaskan masyarakat dari ke- 
miskinan yang selama ini lebih terfokus 
pada sisi hilirnya saja, seperti pemberian 
bantuan sosial, perlindungan sosial, dan 
bantuan modal usaha, Di ada 
empat hambatan utama yang makin me- 
ngubur masyarakat miskin dalam perang- 
kap kemiskinannya, yakni hambatan struk- 
tural, modal usuha, institusional, dan ham- 
batan sosial budaya, 
Sebagai solusi mengatasi empat ham- 
batan itu, penulis menawarkan strategi 
makro berupa empat pilar transformasi 
yang ditopang stabilitas makroekonomi se- 
rta stabilitas politik dan keamanan. Pilar 
transformasi yang utama adalah transfor- 
masi struktural yang merupakan strategi 
untuk akses, pemanfaatan dan kepemilikan 
rakyat miskin terhadap aset dan kapital. 
Mambatan terhadap aset dan modal ini 
dapat dipecahkan, antara lain, dengan me- 
laksanakan kebijakan Reforma Agraria 
mengingat melimpahnya aset dan modal 
milik pemerintah, tetapi sulit diakses rakyat 
miskin. Sebagai pelengkap diperlukan re- 
vitalisasi pertanian sebagai upaya untuk 
membangkitkan kembali sektor pertanian 
sebagai sektor yang strategis dan menjadi 


prioritas pembangunan perekonomian nu- 
sional, Peran masyarakat juga tak kalah 
penting, yang diwujudkan dalam bentuk 
modal sosial berupa zakat dan waku 

CTGU/LITBANG KOMPAS) 


Seleksi Jenis Kelamin 


“& Judul: Unnatural Selection: Choosing 
Boys over Girls, and the Conseguences 
Of A World Full of Men 

'& Penulis: Mara Hvistendahl 

“& Penerbit: PublicAffairs, 2012 

“& Tebal: xix » 314 halaman 

& ISBN: 978-1-61039-151-1 


terhadap jenis kelamin telah meng: 
kan hilangnya sekitar 160 juta 
rempuan dari seluruh populasi di Asia. 


Ketidakseimbangan jender ini mencapai 
hingga Asia Timur dan Asia Selatan serta 


UNNATURAI 


RATAK 


SELECTION eaatan demo: 


Gi memperii 

hatkan bahwa ra- 
taerata 105 anak 
lakidlaki dilahir- 
kan untuk setiap 100 anak perempuan. Ini 
Jah rasio alami jenis kelamin pada ke 
lahiran, Rasio ini tentu bisa saja sedi 
berbeda dari satu kawasan ke kawas 
Puktanya, untuk alasan yang tidak 
tuhui,ebih banyak anak perempuan lahir di 
wilayah sekitar khatulistiwa. 

Pembangunan ekonomi di negara-negara 
berkembang, selain memacu paru orangtua 
untuk memiliki anak dalam jumlah yang 
rUlatif sedikit, juga memberikan mei 
akses menuju teknologi penentuan je 
kelamin, Para pasangan kemudian menjadi 
lebih yakin jika, setidaknya, salah satu anak 
meceka adalah laki-laki. Pernilihan inilah 
yangakhirnya berdampak pada kecondong- 
an rasio pada jenis kelamin tertentu, 

Buku ini merupakan hasil riset yang 

ya konsekuensi ke 
seleksi jenis kelamin, 
tetapi jugu bagaimana peran Barat dalam 
menciptakan kondisi ini, Hal itu misalnya 
penggunaan teknologi canggih rw 
tode inseminasi artifisial atau ii 
Klization yang memungki 
mengontrol jenis kelamin 
dalam tahap embri 
(SD/LITBANG KOMPAS) 


mur Eropa. Na- 
mun, tidak semua 
seleksi jenis kc 
in melibatkan 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


23 


UDAR-RASA 


Si Peragu 


OLEH BRE REDANA 


ecara alami manusin adalah makhluk politik, kata Ari 
S ttelea Oleh karenanya. kehidupan publik da masyrakat 
danya sifat alami itu pula, mustahil berhasi sifat 
kepemimpinan yang mendasarkan “dri pada siut yang ber- 
tentangan dengannya, Contoh dari kepemimpinan yang id 
mo adalah kepommpinan yang pretensius laris kini populer 
disebut orang sebagai "pencitraan' 
jumlah pemimpin mengalami detormasi kepribadian” me 
Bahasa tubuh seperti llusan pelatihan etiket ambaian meniru 
Gina ratu kecantikan, telapak tangan tidak boleh lebih tingi 
d bahkan cara menarik mapan 
ketiadaan aki, tindakan, mengerjakan sesuatu, tumandang, Se 
mua hal diangansungankan akan datang dengan tendiinya 
Seperti cerita kemuhfzatan hasi rekayasa levis! dalam ton 
taman bernama real” show. Segala penganugerahan hadiah 
dikira prestasi, Disakong oleh birokrasi besar yang best 
mekanik Jah kepemimpinan sepor Ini berhenl padi urus 
bagiimana menampilkan diri Toh, mesin birokrasi telah berjalan 
Dia 


Waikan semua 


hal bisa berjalan dengan sendirinya, at 
ada pihak lain yang mengerjakan Giapa pihak lain itu? Bi: 
rokrasi?), maka semua orang—seperti para pemimpin itu-—me- 
rasa sah cuma mengurus diri agar tampil necis. Terbentanglah 
kian jauh jarak operasional, Bahkan, unt hal sederh 
tidak ada yang menangani, Sejumput sudut halaman 
Uibaetiba menggunung. Ketika dia berubah menjadi gunung, 
orang gamang, awang-awungen, Semua absen, 


nanusia, dan itu bersi 


Sesuatu yang alami ada dalam diri 
dalam dan sangat terstruktur, Ini pendapat Edward O Wilson, 
biologi dan penulis, yang disebut Tom Wolfe sebagai "Darwin 
Kalau tidak—begitu ia hendak meyakinkan kita—ide-ide 

versal, seper 
Ai hak-hak a 


sipsprinsip mo: 
ral, hukum in: 
ternasional ti 
dak akan memi: 
liki legitimasi. 
Keberhasilan 
Jokowi — yu 


pai usul ma 
su kampanye 
pilkada masih 
saja terus me 
ik antusias 
publik ja 


karenakan ada 
nya hal al 
pada 
Dia terjun ke pe 
losok-pslosok 
kumuh 

setiap hari, 
membuat orang bertanya, kalau semua hal ia urusi, bagaimana 
dengan hal lain yang besar-besar? 

Yng tidak dipikirkan orang adalah efok d 
itu, Sebab, kalau hal kecil saja ti 
yang menangani? Jokowi meretas jar 
menangani apa yang bisa langsung ditan 

Di lain pihak, kulau Anda berkesempatan ngobro! cukup 
panjang dengannya, ia mengaku fokus terhadap beberapa hal 
yang ia angggap prioritas (“Fokus ke beberapa hal saja, tidak us 
semuanya," ucapnya, Ia menyebut ain transportasi publik, 
banjir, kemiskinan), Pertanyaan orang tentang bagaimana meng: 

si birokrasi yang lambat dan lain-lain, ia jawab kulem, itu 
diberesi sambil berjalan. Yang penting seperti ia ungkapkan, 
fokus pada beberapa hal itu, 

Dengan itu, ia sebenarnya masuk pada ruang dan waktu-nya 
sendiri, Bukan ruang dan waktu menentukan kita, melainkan kita 
yang menentukan ruang dan waktu. Dengan mengerjakannya, 
dengan fokus mendalam terhadap suatu hal, akan terkuuk 
kemungkinan-kemungkinan baru, mengatasi dengan sendirinya 
tetek-bengek seperti birokrasi segala itu, 

Tidak percaya" 

Lakukan « 
diri-jagat besi 
yang menyatu da 
Dengan itu, kit 
peragu, 


Jakarta 


itindakan atau laku 


ada yang turun tangan, siapa 
operasional, deng: 


u sendiri, Dalam ruang dan waktu kita sen: 
(makrokosmos) dan jagat kecil (mikrokosmos) 
am diri—terdapat kesejatian, truth, kasunyatan, 
| tidak menjadi si cengeng dan si 


REDAKSI YTIH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dil 

KTP/SIM/paspor yang 

yang dupat dihubungi, Kompas tidak mengembalikan surat-su- 
rat yang diterima, 


ngkapi fotokopi 
Ih berlaku, berikut nomor telepon 


Siaran Lokal dengan Telkomvision 


Tak Tertangkap 
Saya: pelanggan Telkomvilon. dengan nomor pelanggan 
127271121907. Sudah lama mengeluhkan layanan kualitas aran 
tayang yang lak joles karena siaran lokal Udak ertangkan, 
telah mengeluhkan ke Telkom 147 ar bulan April 2012 dan juga 
Ke Pia Telkom, 
bulan tepi dengan borugan 
diterima tidak makalmal Saya hanya dijanjikan petugas teki 
ang, tipi sampal sekarang tdak pernah data 
Sudah puluhan: Kai sya telepon “Telkom H7 dan perlu 
diketahui untuk menghubungi ini tidak gratis karena dikenakan 
baya pervalapan. Sapa memilih Teicentison unik kepiasta 
merias ar bukan tetu ho 


aran satu 


in televisi ber 


Jalan Nusa Indah Blok T, Baturaja Timur, Ogan Komering 
Ulu, Sumatera Selatan 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 


Juxt 1965 


pingin Um 2a150e2e 
WI enim Uang hg 4 

penimpi BatsPnan bwat 
maba San 


wa at Btn Mor Bi Barbg S 
Stntrh do Demo esan 


UMBU LANDU PARANGGI 


Penyair selalu menempuh jalan 
sunyi dengan misi suci. Sunyilah 
yang menginspirasi untuk 
melahirkan buah berkah bagi 
kedalaman kemanusiaan. Percik 
permenungan yang dituliskannya 


| adalah sari-sari dari kejujuran 


untuk membangun moralitas. 


OLEH PUTU FAJAR ARCANA 


mbu Wulang Landu Parangs 
| (69) masih seperti dulu. Cum 
dalam dua pertemu 


tober 2012 di Denpasar, ia tan 
kurus, Tetapi, jelas, 
dun simpanan energi di dalam dirinya 
seperti empasan ombak Pantai Sindu, 
Sanur, tempat kami bertemu, 

Umbu memilih Pantai Sanur bukan 
tanpualasan, Cuaca malam hari di Sanur 
selalu penuh misteri, Gerak pepohonan, 
lorong-lorong desa, derit rumpun bam: 
bu, kunangskunang di belukar 1 
kerlap-kerlip bintang di kejauhan seakan 
berpadu dengan gemuruh ombak se- 
panjang pantai, "Sanur masih saja mis 
tis.." kata penyair yang sudah lebih dari 
50 tahun bdikan dirinya pada pu: 

Banyak yang salah kaprah pada puisi. 
Puisi, tutur Umbu, bukan cuma. milik 
para penyair. ta harus hidup di hati 
kepala, dan lidah semua orang, termasuk 
para politisi, Bahkan, tambahnya me- 
ngutip Mochtar Pabottingi, re 
jawatnya, menulis puisi bukan untuk 
menjadi penyair, melainkan membuat 
diri terhindar dari sakit jiwa, Kesalahan 
terbesar "dele n” (maksudnya: 
Wakil rakyat), dak ada yang 
paham "Gurind: Raja Ali Haji 
Sebab itulah dasar-dasar kecintaan, ke 
jujuran, dan segala hal yang berhubung: 
an dengan pengabdian," kata Umbu. 

Di tengah angin yang menderas, ti 
ba:tiba muncul penyair Warih Wisatsana: 
dan Ketua Asosiasi Muscum Indonesia 
(AMD) Putu Supadma Rudana, "W 
saya sudah tunggu-tun 
siapkan ni..” sambut Umbu  sumbil 
mengulurkan sepucuk surat kepada Su: 
padma Rudana, Keduanya, baru bertemu 
untuk pertama kali meski masing 
sing sudah suling mengenal nama, 

Pada masa 1960-an, Umbu dikenal 
dengan julukan "Presiden Malioboro”, Ia 
tidak saja mengasuh rubrik budaya di 
mingguan Pelopor Yogyakarta, tetapi ju 
ia memelopori apresiasi sastra di em- 
peran toko Jalan Malioboro Yogyakart 
Akademi” jalanan Malioboro ini ke- 


saya suduh 


KEPENYAIRAN 


Pencarian "Si 


mbu berpisah dari ta seja 
| ia masuk SMP di S 
a tahun 1950-an di seluruh 


ba Barat 
daratan Sumba, cuma ada satu SMP. 
Dari Sumba Timur ditempuh dengan 
berkuda sejauh 100 kilometer, disam: 
bung naik truk 100 Kilometer lagi.” tutur 
penyair bernama lengkap Umbu Wulang 
Landu Parangsi, 


ayahnya (ulah seorang 
rajadi mur) mengarahkan Um- 
bu untuk bersekolah di Salatiga, di mana 
banyak terdapat orang Sumba. "Ayah 
bilang, "Kau pendiam, punya 
lidah Hai sekolah saja di Salatiga su- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nama besar 
dalam sejarah sastra Indonesia, Sebutlah 
yang menonjol, seperti 
Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi AG, 
Korrie Layun Rampan, dan Yudistira 
Ardhi Nugraha, Di situ juga ada na 
ma-nama Agus Dermawan T dan Ebiet G 
Ade 

Anda dikenal sebagai pelopor dalam 
perkembangan sastra, sampai-sampai ja: 
rang yang mengenal karya Anda. Kapan 
bikin buku? 

Ah itu biarkan saja orang lain, Tugas 
saya sejak di Yo pai Bali selalu 
bikin & n kreativitas untuk 
menemuk: ng yang mencin- 
tai hidup. 

Anda tidak risau dalam masa kepe. 
ayairan 80 tahun lebih belum juga me 
miliki sebuah antologi? 

Sudah saya katakan, itu tugas orang 
lain. Tugas saya ya begini saja, ja 
kehidupan sebagai pencinta sunyi. Gede 
Prama pernah menulis, sepi yang meng: 
ilhami, ketika dia membahas soal Nyepi 
di Bali Itu rumusan yang luar biasa, sepi 
bukan berarti kosong, tetupi justru pe- 
uh geriap energi dalamnya 

Menurut Umbu, keberangkatannya 
usia relatif muda dari Sumba Timur 
ke Yogyakarta pada tahun 1960 untuk 
r di SMA Taman Siswa, "Kata 
taman itu menancap di kepala saya, 
Sayang saya terlambat sehingga akhirnya 
sekolah di SMA Bopkri Kotabaru, Te 

ah di situ ketemu Ibu. Lasiyah 
Soctanto, guru yang tidak menggurui, 


ki 


mudian melahirkan n 


rang: 


Suatsaat mantan menteri peranan 
wanita pertama RI itu mengajar Bahasa 
Inggris, Umbu selalu menulis puisi, Ulah 
"si pendiam" yang nakal itu membuat 
teman-temannya protes “Ibu tolong 
minta saja Umbu baca puisinya ke depan 
kelas. Dan Ibu Lasi 
nanti saja kalau puisin 
koran kita kritik r: 
Umbu mengulang kejadian di masa-ma 
«wal kepenyairannya. 

Mengapa Anda tidak seperti Chairil 
Anwar, Sitor Situmorang, Sutardji Cal 
z0um Bachri, Sapardi Djoko Damana, 
atau Rendra saja dalam menekuni dunia 
kepenyairan? 

Saya cuma menjalankan apa yang su- 

dituliskan langit 
aksudnya 

Semua punya peran masing-masing 
Kalau semua seperti Chairil atau Su: 
tardji, mungkin dunia kepenyairan dan 
kebahasaan kita tumbuh lamban, Ber. 
bahasa Indonesia bukan sesuatu yang 
mudah bagi sel n orang Jawa dan 
orang yang bukan Me- 
rena itulah, Sumpah Pemuda itu 
puisi mantra. Ta ibar ah suci se- 


selalu bilang, 
tdi 
tutur 


yasudah di 


d: 


Kuda Putih” 


paya banyak kawa ya 
bilang, justru karen 
harus ke Yogya, ha 
Beyitulah akhirnya puda tahun 1960 
Umbu belajar di Yogyakarta. Selain ke 
mudian menjadi redaktur di mingguan 
Pelopor, Umbu dengan komunitas Per- 
sastrawan Muda (Persada) meng: 
gerakkan apresiasi sastra di Jalan Ma- 
lioboro, Sambil kuliah di dua tempat, 
Fisipol UGM dan Sosiologi Universitas 
Janabadra, Umbu secara terus-menerus 
memelopori arena baca puisi di jalanan, 
L engabdian” yang total pada 


sekampung. S: 
sin belajar bicara 
1 Wah dia ma: 


satuan 


taran 


BERUMAH DALAM KATA-KATA 


buah angkatan., 17 tahun kemudian ter- 
bukti terjadi proklamasi. 

Anda tadi menyinggung soal “delegasi 
Senayan” apa yang terjadi di situ dalam 
kacamata Anda? 

Kita sudah berjarak dengan bahasa 
sehingga semua menganggap rakyat itu 
bodoh. Ada ungkapan penting: kec 
dirian rakyat adalah pelajaran bagi se 
orang raja. Kalau raja ingin tahu apa y 
terjadi, dia harus turun kepada rukt 
Penyair Hartoyo Andangjaya bilang, kita 
adalah rakyat, darah di tubuh rakyat 
debar sepanjang masu, Nah, mereka ini 
jenis yang tak tahu debar, tak tahu 
sejarah disusun dari darah, 

Apa yang membuat Anda begitu men 
cintai puisi? 

Lho. alfabet itu cuma terdiri atas 26 
huruf saja, Tetapi, kata-kata adalah diksi 
dari nyawa. Makanya, kita percaya ke 
pada Tuhan karena kata, Soe 
trowardoyo (penyair) pernah menulis: 
Ini kata-kata, maka dari itu aku ber 
sembunyi dalam kata dan menengge 
m diri di dalam kata, Coba ba: 
yangkan kalau semua pejabat kita paham 
bahasa, Tantangan ke depan harus tam 
pil apa adanya, jangan sibuk soal-soal 
pencitraan, 


io Sas 


Totalitas Umbu 


Umbu relatif tidak dicatat sebagi pe 
nyair dalam sejarah sastra Indonesia 
Karya-karyanya tidak banyak dikenal ka 
rena memang ia jarang memublikasi 
kannya, Tetapi, aneh 
setidaknya ge 
00-an, mengaku pi 
dengannya, Bahkan, penyair senior se 
kelas Taufik Ismail pun per 
sajak berjudul Beri Daku Sumba. 
mulis begini://Di Uzbekistan, adu padang 
terbuka dan berdebu/Aneh, aku jadi ingat 
pada Umbu..// Penyair-penyair kena 
imaan, seperti Rendra, Sutardji, Sapardi, 
apalagi Emha, Linus, dun Korrie, seperti 
haram” hukumnya kalau ke Bali dan 
k bertemu Umbu. 
ha Ainun Nadjib, sebagai "murid 
kesayangan" bahkan berbilang. tahun 
menunggu untuk memperke 
Kolopaking, kepada Umbu. 
Ketika suatu hari sekitar pertengahan 
tahun 1090-an akhirnya bertemu, Emmh 
dan Novia "sungkem" karena mengang 
sebagai orangtua yang pantas 
tai restu atas pernikahan mereka 
Begitu banyak orang merasa “harus 
bertemu dengan Anda. Biasanya kalau 
sudah bertemu apa yang dipercakapkan? 
Ya begitulah. Paling berccrita seputar 
kondisi kesehatan masing-masing kalau 
sudah tua begini, ha-ha-ha 
Tidak bicaru sastra? 
Terkadangsaja ada yang bawaseg 


asi 1960-an sampai 
h bersentuhan 


kesenimanan, sebagian aktivis di Ma 
lioboro — memilih kuliah, 
Umbu cuma sampai sarjana muda di dua 

Emha bahkan cuma tahan 
tiga bulan kuliah di fakultas ekonomi 
sebuah universitas. "Yang lain juga be- 
gitu, Wuih... itu Malioboro memang se- 
perti memanggil Um 
bu, 

Umbu lahir di Kananggar, Paberiwa 
Sumba Timur, 10 Agustus 1943. Sejak 
bersekolah di Yogyakarta, ia jarang pu- 
lang kampung Tahun 1989, lantaran me- 
nunggu Umbu, penguburan jenazah 
ayahnya harus ditunda selama setahun. 


universitas 


puisi, 

Kalau toh ada, apa sih tugas penyair 
atau puisi itu? 

Puisi itu seperti memijat mata, Kalau 
sudah lihat puisi saya bisa tidur, Be 
itulah ha-hu-ha... Tugas semua seni itu 
menunjukkan kelemahan kita, Soebagio 
nk, apakah citaecita, tak ada lagi 
«cita, tetapi ada barangkali, beri ak 
sutu kata puisi daripada seribu rumus 
sehingga aku terlontar... Dan itulah bu: 
hasa. Seni itu sangkan paraning dumadi, 
mempertanyakan kembali kedirian kita. 


Kalau daun sudah m akan jatuh 
dengan sendirinya. Tidak bisu kita ka 
n, jangan jatuh dulu, hijau lagi, Itu 
iya keikhlasan semesta. Jadi, seni 


jugu mengajarkan rendah hati, tetapi 
matang dalam pertimbangan, Bangsa ki 
usa pelupa, lalai, sering kali lebai, 
tugas puisi mengingatkan, 

Maaf saya harus tanyakan, Anda dicap 
sebayai sosok misterius, selain sulit di 
temui, sampai kini pun tak jelas memiliki 
alamat rumah? 

Lho kan sudah jelas, penyair itu 
berumah pada kata-kata, upalagi,,? Saya 
berjalan ke semua kabupaten di Bali 
karena say ikan kata-kata tak 
pernah ingkar janji. Saya suka bermain 
pada wilayah kemustahi 

Maksudnya? 


Ya jalani saja hidup dengan seluruh 
simpanan totalitasmu. 
Sejak bermukim di Yogyakarta, lalu 


pindah ke Bali, Umbu menjadi satu-satu 
bdi puisi paling setia.” Ta 
engorbankan" semua kesenangan hi 
dup pribadinya dengan menjalani hidup 
seorang diri, jauh dari sanak keluarga 
jauh duri komunitas yang dididiknya 


Tetapi, dalam kesendirian itu, ja 
sungkan mengunjungi para penyair n 

da atau seorang seniman yang sedang 
sakit 


Umbu praktis menjadi tokoh penting 
yang berada di balik la 
para sastrawan Indi 
1960-an sampai 2000-an. Hampir semu: 
penyair ingin "uji nyali” mengirimkan 
karya kepadanya. Sejatinya adalah salah 
sutu sutradara penting pergerakan ke- 
Tokoh-tokoh pen- 
ting, seperti Rendra, Putu Wijaya, Sap 
ardi, dan belakangan dari Emba, Linus, 
sampai Joko Pinurbo, pernah bersen: 
tuhan secara kreatif dengan Umbu, 
Cuaca Pantai Sindu makin dingin. 
samar Pulau Nusa Penida tampak 
ng laut. Umbu mengeratkan 
lilitan syal di lehernya. "Rupanya sudah 
waktunya permisi, Air 
katany 
Kami bergegas meninggalkan Sanur 
Sebelum mencapai jalan raya, scekor 
kunang-kunang memotong jalanan. 


£ kemunculan 


tesia sejak generasi 


susastraan nasional, 


di seber 


Saya anak lelaki pertama, jadi me- 
nurut adat Sumba, harus hadir dalam 
penguburan ayah,” tutur Umbu, 
lambatan kepulangan Umbu diseba 
pihak keluarga kesulitan melacak jejak 
penyair, yang juga punya julukan “Si 
Kuda Putih” ini 


Sebagaimana diketahui, — Umbu 
selalu dicap misterius karena 
memiliki “alamat dan syarat- 


kelengkapan administratif sebagai "ma 
nusia normal”, Oleh sebab itulah, 
ha menjulukinya sebagai "penyair 
yang berumah di angin 


can 


24 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


2 NAMA & PERISTIWA 


SYAHARAN 


BANYUWANGI- 
NGAYOGJAZZ 


Awalan ba ampil di perhelatan mu- 
sik Ngayogjazz di Desa Brayut, 
Sleman, Yogyakarta. Butuh perjuang- 
i Rani untuk menuju Yog- 
ya, Pasalnya, pada Sabtu malam ia masih tam- 
Festival, 

r langsung ringkes-ring- 
s naik mobil dari Banyuwangi ke 
Surabaya, tujuh jam. ejar pesawat 
pagi ke Yogya,” kata penyanyi bersapaan 
Rani itu. 

Rani tampil bersama kelompok- 
nya, Syaharani and the 
Oueenfireworks. Ngayogjazz 
yang digelar mulai pukul 
sembilan pagi hingga pukul 
sembilan malam itu juga 
akan diramaikan Barry Li 
kumahuwa Project, 
Idang Rasjidi, Indro 
Hardjodikoro and 
The Fingers, Sin- 
ten Remen, dan 
lainnya, 

rani tam- 
paknya sudah ditunggu-tunggu penggemar- 
nya. Nyatanya, belum juga menginjak Yogya, 
permintaan lagu sudah berdatangan lewat 
Twitter sang penyanyi. "Yogya memang isti- 
mewa, Banyak banget yang sudah pes 
Jadi, senang banget kami main di 
tanya, 

"Bukan hanya reguest lagu Iho, tapi ada 
juga curhatan, Ada yang kalau lagi galau 

mendengarkan lagu saya ha-hz 

Rani yang pada 24 November mendatang 
dijadwalkan tampil di perhelatan musik di 

Bangka itu akan berusaha memenuhi per- 

mintaan penggemarnya. Kan 


na 


JAIS HADIANA DARGAWIJAYA 
Kambuh Berteater 


rt dealer Jais Hi 
Aa berteater. 
tet,” akunya menud 


taredjasa, $ 
nyanyonya Istana be lara Hanung 
» 16-17 November, di Graha Bhakti Bu 

Ismail 

la telepon 


tawa seperti biasa. 
30-an tahun, 

bersama 

Remy Sy juga sempat be 

dalam film Gadis Marathon yang dibintangi Jenny 

Rahm 

ini, sudah adz teater lagi.” ujar 
hal, Sabtu 
k sesi pe 


“Ini aku ternya 
kak-bengk: 


rgi pakai wig, sampai beng: 
nya tiba-tiba, Oleh sebab 

itu, meski memerankan tokoh 
a, pada pentas hari 
ganti dan- 


2 kemarin 
dengan wig kribo, se 


FEBY FEBIOLA 
Parfum dan Resto Ba an 


dan sanggul, tetapi 
isnis Feby 

Biesmmeveraw 
lalu belakangan beken 


tetap menindas la- 


kata Feby 


 Jresh dan 
u (7) sore 
watan wajah di 


Feby kini juga ikut terjun ke bisnis waralaba 

rumah makan Takigawa, Bulan September, res- 
ji masakan Jepar 

Citywalk, 


mamesi 
dong..." kat 


nia peres 

oleh kesukaan biasany 

bisnis resto Jepang? 
"Aku mei 


gemar masakan Jep: 
aku melihat ada 


1 Lidak repot? 


Ajang Kreativitas 


Anak Muda Perkotaan 


Selain melahirkan karya-karya kreatif yang dapat dinikmati 
masyarakat, ide-ide cemerlang generasi muda dapat dijadikan salah 
satu media promosi untuk memperkenalkan bangsa ini ke dunia 
internasional. Namun, tidak sedikit anak muda kreatif yang sulit 
menyalurkan kreasinya, antara lain karena faktor keterbatasan ruang. 


epedulian terhadap ketersediaan 

tuang yang layak dirasa sangat 

penting demi penyaluran bakat 

“dan kreasi anak muda, terlebih 
di kota besar seperti Jakarta. Terkait hal 
Itu, pada 24-25 November 2012 akan 
dihelat Urban Festival di Ancol Taman 
Impian, Festival anak muda perkotaan 
yang digelar Ancol bersama harian Kompas 
“an Prambors Radio ini digelar tiap tahun 
mulai 2007. Urban Fest 2012 mengambil 
tema “Save The Urban Youtn", yang dapat 
diartikan sebagai kepedulian terhadap anak 
Jalanan pada era urbanisasi, 

Pemimpin Redaksi Harian Kompas 
Rikard Bagun berharap, dengan kegiatan 
Ini, anak muda perkotaan dapat 
menyalurkan ekspresi dan kemampuan 
kreatilnya, “Sejak Urban Fest pertama 
digelar tahun 2007, selalu mendukung 
pemberdayaan kaum remaja urban, dengan 
memberikan ruang bagi mereka untuk bisa 
menyalurkan ekspresi seni dan budaya 
serta kemampuan dan keunikan mereka," 
ujar Rikard. 

Urban Fest 2012, lanjut Rikard, secara 
spesifik mengambil tema “Save The Urban 
Youth” dengan tujuan memberi tempat 
bagi remaja perkotaan yang sering dijuluki 
"anak jalanan" untuk juga berkontribusi. 
Keterlibatan anak jalanan tidak hanya 
terlihat dalam persiapan hajatan, tetapi 
juga mengisi acara-acara Urban Fest 2012. 

Pergelaran yang masih mengusung tema 
besar “AII You Can Act" ini memandang 
penting keberadaan anak-anak jalanan 
karena merupakan bagian dari budaya 
urban, Melalui festival in, mereka akan 
menjadi bagian penting dari acara dan 
bebas untuk mengekspresikan keterampilan 
(dan kemampuannya. 

Hal serupa diungkapkan Direktur Utama 
PPT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJA) 
Budi Karya Sumadi. “Anak Jalanan sebagai 


bagian dari budaya urban pun akan menjadi 
bagian penting dari Urban Fest 2012 
karena mereka bebas mengekspresikan 
keahlian dan kemampuan mereka dalam 
acara ini. Mereka berkumpul bersama, 
termasuk pengunjung yang hadir tanpa 
membatasi atau mengotak-kotakkan 
perbedaan di antara mereka," ujar Budi 
Karya, 

Perhelatan yang digelar di selasar 
Dunia Fantasi dan Ocean Ecopark Ancol 
Taman Impian ini akan menampilkan 
berbagai aktivitas seni, budaya, dan 
kreativitas, serta ekspresi anak-anak muda 
perkotaan, Acara ini sangat menarik dan 
layak ditonton karena selama dua hari 
akan dipertunjukkan Urban Competition, 
Urban Music, Urban Art, Urban Sport, 
serta Urban Exhibition, 

Direktur Prambors Radio Imansyah pun 
berharap ajang ini dapat dimanfaatkan 
secara maksimal oleh anak muda 
perkotaan, “Kesadaran untuk memiliki 
komunitas serta berbuat sesuatu yang 
positif dan 'hits' telah banyak mengubah 
pola dan gaya hidup anak muda 
belakangan ini. Radio Prambors sebagai 
media terkemuka di Indonesia dan 
bergerak di bidang anak muda berupaya 
konsisten untuk memberikan ruang 
dan wadah seluas-luasnya agar kawula 
muda dapat menyuarakan aspirasinya. 
“Aktivitas yang dilakukan tentunya juga 
akan menjadi penampilan yang menarik di 
Urban Fest kali ini," ujar Imansyah. 

Kegiatan Urban Fest 2012 ini juga 
diharapkan akan lebih meriah dibanding 
tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah 
peserta maupun kedatangan pengunjung 
yang ingin menonton beragam acara yang. 
ditampilkan. Terlebih, serangkaian ac 
yang ditampilkan turut melibatkan peran 
serta pengunjung. (IKLAN/"/BYUI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


lu hanya me- 


Aduh.. amin, (XARO 


@ Kompas 
Kanan, 


24-25 NOVEMBER 2012 


SELASAR DLFAN # OCEAN £COPARK ANCOL 


(Ht BANIS 
BURGERKILL » PAYUNG TEDUH » GANGSTA RASTA » KILLING ME INSIDE # ENDANG SOEKAMTI 
SWEET AS REVENGE « RACUN KOTA » CUPUMANIK » ALIEN SICK « BURONAN MERTUA « TOR 
THE AUTHENTICS « FINAL ATTACK « THINKING STRAIGHT « ADRIAN ADIOETOMO « FABLE « ARVISCO: 
MARJINAL « KURO! » SPEAK UP « REVARA « SATCF « DEAD VERTICAL « MUVANN « STRAIGHT OUT 
THIRTEEN » ANGSA & SERIGALA » DICE AND THE SOULMAKER # CEMETERY DANCE CLUB « THE ADAMS. 
THE UPSTAIRS » THE GRIBS « SOUL ARE # A THOUSAND PUNCHES « PAPER GANSTER » BIKS BAKS 
DOA IBU ORKESTRA « THE BARBARAS « KING LY CHEE (HK) # TILU (MY) » CUPID FALLS (AUS) 
TRES EMPRE (MY) « MARIONEXXES (MY) » THE WINNER OF “ROAD TO URBAN FEST" (MY) 


(HL COMMUWITIES 


FOD FLASN MOD CAEW « MASA DEPAN BASKET BALL « FREESTYLE INOOMESIA « JAKARTA MOLLING « INDOJUMPSTVLE « IPKONESIA 


KOMUNITAS PECINTA KERTAS « FREAK OF BASS SNUFFLE TEAM » GMX FWEESTYLE « DVCK MOTOR COMPANY « DESARUPA « MMC OUTSIDER 


PARKOUR JAKARTA « AIM SOFT GUK » JAKARTA AEROMODELING CLUB « SOUTH JAKANTA YOYO CLUB » ZEPRET PHOTOGRAPHY 
DKV INTERSTUOI « OKV UNTAN &..SKETOMER INDONESIA « KOMUNITAS BAMBU » GARDUNOUSE 
ASTION FIGURE « 1001 BUKU » TIE DYE « KOMUNITAS REGGAE » INDO BEATROX & BETAWIE REPTILE 


COSPLAY COMMUNITY « STREET MAGICIAN CIRCLE SPADE » PCS REBEL TEAM « INDOLONGBOARD « JAKK INC, KOMUIITAS RUMAN HANTU 


CLUB ZEPRET PHOTOGRAPKY « OKW INTERSTUDI « DKV UNTAN « SKETCMER INDONESIA « KOMUNITAS BAMBU. » GAROUNOUSE 
TREMORZ FIXIE » MOUSSTUK LOW RIDER » INDONESIA BERSKUTER « 4 LIGNT TI » FUTURAMA SNEAKERS ART 
NSUALIZE (SENI INSTALASI) » KOMUNITAS TARING BABI » PEN SPINNING COMMUNITY « KOMUMIAKSI « CLUB TAROT JAKARTA 


TEE COMPETITIONS 


MINI SOCCER » SKATE WITN PAIDE by CROOZ APPAREL « FINGERBOARD COMPETITION 
'EREESTYLE BASKETBALL COMPETITION « SHUFFLE DANCE COMPETITION « STREET ART COMPETITION. 


Oryantaed by: Supportbdiby: 


NON Gerai 


For mareintanmati : list Communication 0132 60 249700 
ELAS Hg gutantesni2 gi acebook.comburbiantest12 


KOMPAS | minGGu, 18 NovEMBER 2012 H Dam 


DI BALIK 
KELEMBUTAN 


Kekayaan, konon, tidak akan melewati generasi ketiga. 
Generasi pertama membangun, generasi kedua 
mengembangkan: generasi ketiga menghabiskan. Maka, Vilia 
sebagai generasi kedua keluarga pengusaha disiapkan untuk 
bekerja keras mengembangkan bisnis. 


OLEH BUDI SUWARNA 


rat mengobrol di beranda besi sebuah rumah Indah 
Ks ngtadap lurus ko Gunung Salak, ambil mendlanati teh pa 
Kopi, dan kudapan, Via bercoria bahwa ta 
disiapkan untuk bekerja kera 

tatinggaldiS hun Setelah lulus SMP Vila hijrah 
ke Amerika Serikat, Di negerinya Obama It, din menyelesaikan pen 
didikan SMA dan pendidikan ingginyadi bidang bisnb dan keuangan, Din 
empat bekerja di bank dan berjodoh dengan sorang Amerika hetiranan 
Filipina, Dengan laki-laki plihannya ulah, Va mombentuk kolanga 
mulibutur Sunda, Tionghas, mera, dan Flpina 

Mengapa mem sekolah land dan keuangan? “Sebenarnya aya lebih 
menyoloa bts luang" tur perempuan langsing berhidang bangir 

'Dan, ektar delapan tabur yang lau, Vla dipangl pulang orang 
Vita idak menampik menyingat tuas Okonod AS ketika Ht sedang 
memburuk "Suami Jugisetuju kami pulang dan bekerja mengurus usaha 
keluanpu” ujar Vila 

Mesk perusahaan orangtuanya yang bengorak di bidang furnitur sudah 
cukup mapan, bukan berani Vin tinggal ongkung-ongkany Kak. Ta lahu 
arora tentang lafah kerja kran sepert dDhuap aan DI Chin adi 

babakan” tutur Vi 
Mar usaha Itu bertahan dar genras ke onerasi, Vila harus bekerja 
keras Alasannya sedorhana saja, Apa yang telah dicapai oranguanya, Au 
Bintora, dlu ber- 

bian sudah tinggi 
Sedangkan dirinya 
hayang dibangun pa 
pa tidak habis di 
kedua, Kala pena 
palan saya mulebihi 
papa usaha Keluarga 
Inibahkan tidukakan 
hbs dl generasi kas 
tipu, Begtu setr 
nya” kata Vila de 

Untungnya,” Vin 
teah belajar tenang pentingnya Kerja kuras dan bermingae 
ar noger, Ketka dl Singapura, dn mendapat pelajaran ter 
atau siap idak mau alah dengan orang ain, DI AS dia belajar tentang 
kerja koran 

Capek sebenarnya berkompeii dan kerja keras terus. Tetap, itu 
Kata Vita 


Logat Sunda dan jengkol 

Sejak SD hinggs bekerja, Vilia Fransiscus ting 
Namun, lidah perempuan berdagu lancip itu tetap sama: Sunda 
tahu kok bisa begitu, mungkin karena selama tinggal di luar negeri saya 
tetap bergaul dengan sesama orang Indonesia," ujar Vilia dengan logat 
Sunda yang kental. 

Selera makan Vilia juga tetap Indonesia, Dia paling suka » 
makanan Sunda, tc 
seperti itulah saya lebih menjiwali Indonesia," ujar Vilia diikuti tawa 


urasejak usia 7 


itu 


ima tinggal di 


hiasu 


ikan 
masuk makanan eksotis seperti jengkol. "Dengan cara 


- 
Ta sang mna Dn na 
an aga 
Ni aa ea 
ea Lapan Ko 
KIAT 
aturan Bidara Dmc 
ma ga not 
ea naa 
Pe raat 
aa aga 
aa Pa 
Ka aa mana a 
ara aga 
aa 
aa aa abi 
Sa Ka San 
Sen Ya 
ng 
aa laa aa 
Indonesia 2005 Imelda Fransiska, sebagai model kebaya produksi Raden VILIA FRANSISCUS 
A5 Tea aa Aan pan ser Ba 
De 
“Dia juga masih punya waktu untuk helajar memahakan piano dngan Sami Ferdand Cove Napare” 
Men Pena an ar Sita ae, 
AAA Sea Damin 


Keluar masuk kampung Serat Masya Sena" 


Kembali ke Indonesia, Vili bisa melihat wajah negerinya secara utuh, 200) 
termasuk kemiskinan. Pertengahan Mei lau, dia bersama Imelda terlibat S-2 Ar Institute of Seattle, Seattle 
dalam sebuah kegiatan sosial. Mereka keluar masuk kampung untuk Derap 
menemukan anak-anak pintar dari keluarga tidak mampu, School of' Arts, Jakarta 

kan anak-anak pintar dari keluarga tidak mamp Ta 


Saya sedih melihat rumah mereka. Atap bocor, lantai tanah, Saya 
bingung mereka belajar dan tidur di mana, Tetapi, dari rumah yang seperti 
itu, lahir anak-anak yang pintar," ujar Vila. 

beruntung itu, Vilia membagikan meja 
Pemberian kami tidak seberapa, justru 
k dari mereka. Kami jadi sadar kami adalah 
orang yangsangat beruntung Orangtua sukses dan kami tidak kekurangan 
apa-apa,” kata Vilia dengan nada haru. 
n, program sosial itu akan dia lanjutkan meski belum tahu 
u Imelda baru melahirkan dan masih sibuk mengurus bayi 


Chief Procurement Officer PT Cahaya 
Sakti Furintraco (Olympic Furniture), 
Bogor, 2010 sampai sekarang 

- Company Treasurer PT Cahaya Sakti 

2012 
& Product Ma: 


- Central Pur 
nager PT G 
Bogor, 2003-2006 

Kegiatan sosial 

- Program "Bakti Olymoic” bersama. 


panda Pair 
Ki Karan Teng dp bisu Ki asn al nga .uof Speaang,dan Ohemic Group 


kian tebal dan mulai menitikkan air hujan. Vilia memainkan lagi potongan Yayasan Imelda Fransisca 
lagu (2006-2009) 
"Canon in D" sebelum kami berpisah di teras rumahnya. Lagu lembut itu 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


Kue brownies bertahan ketela yang telah siap saji di gerat Brownies Telo, Kampung Bejen Baru, Bantul DI Yogyakarta, 


Selama ini singkong dan keju Pukultas Perta 
seperti dua kutub: timur dan 
barat, miskin dan kaya. Kalau 
tidak ternistakan, singkong selalu 
berkesan “ndeso” dan mewakili 
kaum terbelakang. Pernah 
membayangkan singkong dan 
keju berada dalam satu loyang? 
Tak hanya dalam lagu... moca 


OLEH PUTU FAJAR ARCANA & — nu 


produk 
singkong. 


notinggal, Srandakan, F 


igu, 
gu 


ng 


bisa menjadi simbol “perlawanan” — telo kini sering kali digunakan seb 
untuk me 


adlah Moga pernah merawat mocaf 


cassava Jlour 


pung singkong 
teknologi feri 


tepung ini & 

dibanding: 
kan tepung dari gandum, Tugas Dewi. 
istri Renta, kemudian memadukan 
ng berbasis singkong itu di 


ngan ja 

ban, “Pilihannya jatuh pada brownies, tuk 

mis kue ini sedang tren di ma- usa 

AALOYSIUS B KURNIAWAN brownies telo sej 
tutur Dewi, 

Deng: 


hun ato," 


ck Brownies Telo, Dewi 
ntikan dua kutub yang 


kira Dewi, m 


panggilan singkong. 
sebelumnya memiliki 


er bagus di 
besar di Ja 


na singkong 
memiliki gluter rendah, sulit 

petani untuk sebuah — mengembang” 
oetanol yang berbasis Percobaan 'd 
ot: 


tahun 


singkong sambut antusias oleh pasar. Brownies 


igkat citra pangan lokal. kue suguhan dalam 
keluar dari pe- kahan atau pertemuan-pe 

nengabdikun" diri berkelas. Bahkan br 

ya untuk singkong. 

a puluhan pet 


kebun 


“Tujuan akhi 

terigu kit 
itu impot perte- 
ian Oktober 2012 lalu di Bantul 
ra kebetulan para peneliti di 


reng 


bagai kue tart ula 
cake 


tahun dan cup 


memproduksi brownies telo. 


Perlawanan 
rlawanan serupa juga dikobarkan 
Firmansyah Budi 

nan yang memiliki citra ur- — kan lebih "heroik 


n berbasis singkong. 
mulai produksi — Firman merumuskan str 


asih diangsap rendah di n 
& dengan sebutan 
ndeso kere d 


singkong, peraih Asia Pacific 


angkan produk ma- 
n dasar singkong. Sejak 


Kk me 


pernah lup 
tentang jiwa nasion 


kemitraan itu ber- Sucipto Nomor 18, Bantul, itu di- — UniversitasG 

berusaha menciptakan k: 
ing menonjol pax 
sepsi perni- singkong. Melihat pa 


singkong y 


tetapi juga membangkitkan kesa 
penting 
kal seperti singkong, 


Akhirnya, terciptalah singkong go- 


cum rasa menjadi produk baru ber 


a Tela Kregz, Kini produk ber 
1 singkong ini 
dengan ke 
storan cepat saji, 
konsumen pula, 
inkan bahwa produk ma: 
casinya sepen berba: 
in dasar singkong, Bahkan, in 1 
n produk 
& bahwa produk 
an baku 101 persen dari 


singkong asli 


kuat," tegasny 


Selain — menonjolkan 


kur Awards tahun 2009, ini tak 


makanan lokal, Bagi dia, hegemoni 
produk-produk makanan berbahan 
baku impor perlu disadari dan di- 


akin awam de- 
an berbahan Io- 


ngun jaringan konsur 


Jangan Hidup Pamer Handphone, tapi 
Rumah buat Anak malah Belum Punya / Berutang, 


ENI Sehingga Berutang Uang Besar 


ma :p. " 
Pa Naa DATA SIS :NALA.KOTEI 


5 £ Sesi |: Jam 10 Pagi Sesi I : Jam 2 Siang 


mrioperkoran @ ScraperOne '& Kaskus 


KE : 081 357 311 979 


# OMA PENGANATAIMOAA BIAN 


37 Tahun Ramli Berkarya 


sang busana Ramli 
mn pergelar: 
Tahun Ramli 


dik 
Dalam pe- 
oli akan 
koleksi busana 
nspirasi 
aman 


yang motifnya 


memo- 
pulerk: uan sulam di 
Indonesia. Selama 37 tahun 
kariernya, Ramli konsisten 
memasukkan unsur bordir 
& 
narik inspir 
donesi 
Madura 


ional di In- 
batik Sampang, 


rmasuk motif dari kain Cu 
in tikar Rinu. (MVT) 


-NSEREMONIA2R- 


Sosialisasi RUU Tentang Desa 


Ketua DPR RI Taufik Kurniawan tampak 
1 N | bersalaman saat bersilaturahim dengan para kepala 
desa se-Kabupaten Blitar. Kunjungannya ke Blitar 
dalam rangka sosialisasi RUU Tentang Desa. Kegiatan ini dihadiri 
juga oleh ribuan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) 
bertempat di Kantor Desa Duren Kecamatan Talun, Kabupaten 
Blitar, Jawa timur (13/1). (/ACH) 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


KAIN TRADISI 


MELINTASI ZAMAN 


Batik, tenun, dan aneka kain 
tradisi Indonesia lainnya bisa 
hadir mengikuti perubahan 


zaman. Tak terbatas kreasi untuk 


mengenakannya. Selain juga 
sebagai penanda cinta pada 
budaya Nusantara yang kaya. 


OLEH NUR HIDAYATI 


de Indonesia membukti 
in warisan budaya tak 


GAnne Avantinyangte 
tahun berkarya, hingga Leriny 

Didiet Maulana yang me 
enerasi lebih muda. 


Obin menampilkan koleksi bertajuk 


"Time Traveller”, Pergelaran 
menan ng 40 tahu 
karya. Meli 

se ini mengisahl 
dupnya, melintasi zaman 


mengge 
Proses batik pada ma 

sangat tipis menunjul ep 
karena bubuhan malam (eamu 


panas) tentu harus dilakukan dengan 
trol, Semua motif, bah- 


tangan 
Obin mer 
lain untuk p 
rishari dan. busan 
n berw: 
lintasan saat para model y 
ang kaki beryerak seola 
tengah pesta, 


penga 


lantai 


ada ajang Jakarta Fashion Week 
Pia snate akhir awal 

in lalu, para perancang mo- 
in bahwa ku- 


in, pemilik Bin Hou- 


GD AKSEN 


pun dirin 
Wedding” dari Rod Ste 


Inspirasi Anne 
ng Anne Avantie yang sa- 
ntai kebaya menampilkan 
dengan model antara lain 
sejumlah pasangan selebritas, seperti 
n Anna Maria, Donna 
serta Bunga 


u "Shotgun 
car 


guhkan koleksi yang ia kembangkan Ni 

dari kain tenun Sengkang, Sulawesi 
mn, di ajang JFW 201 

ncang yang meluncurkan label 

ia by Didiet Maulana 

pada Juli 201 ini mengaku terin- 

spirasi pendaran sinar matahari yang 

anjakan negeri tropis ini dengan 

h. Didiet memilih 


insa tabrak warna, penuh bunga 
dan kupu-kupu, seperti taman, di- 

adirkan Lenny der 
Liputan berbentuk bunga 
ny, se- 


dangkan seb 
dibuat dalam bentuk kupu-kupu. Pada 


Citra Lestari dan Ashraf. 
aya memilih mereka bukan ka- 
rena asal selebritas, melainkan karena 
masing-masing dari me 
yang menginspirasi saya. Cint 
selalu menginspirasi saya,” ujar An- 
Di tangan Anne, kebaya menjadi 
peranti yang menonjolkan kecantik- 
an, seksi, tanpa menjadi kelewat vul- 


benang sutra yang lembut d: 
kilau, ia rasa paling pas menggum- 
barkan pendaran 
ng diba 
tenun Sengkan, 

padukan dengan organdi dan sifon 
sutra yang juga berkilau, Beberap 
siluet dalam ko ertajuk "Ro 
mantika Mentari” ini terinspirasi baju 
bodo dari Sulawesi 

Baju bodo, di 
dengan tren m 
jolkan keistimewaan dalam si 
'derhana, Jika tidak sedang dikenal 
baju ini menyerupai lipatan kain pe 
segi simetris, h hit di bagian 
sumping, kecuali untuk ruang K 
ngan dan leher, 

Sementara Lenny 
“Agustin tampil dengan ci- 
Hi khas ra 


Anne Avantie 


kain/jarik berlapis brokat, 
kap dengan wiron, Paduan selendang 
lebar bercorak lukisan cukup mem- 
beri kesan dramatik, 

Kebaya dengan lengan tanpa 
hitan menjadi ciri Ann 
lain, ia membuat kebaya lengan pen- 


uguhkan kainnya antara 
nampilan kusual seha- 


na cerah memeriahkan 
ng ber- 


dan mengekspos punggung, 
Annejugan 
tin yang berpadu deng: 


itu 
Tenun dan sarung 


m dapat dihadiri 


me. 


Berkolaborasi dengan Wita, de 


ner mode dari Bin House, kain 


ya 


4 berpadu dengan 


kebaya modern, mela 
kenakan dengan ccl 


kan juga apik 


sepatu doemart (Dr Martens). Siluet 
sederhana yang menonjolkan kein- 


in dan busana seperti 

pa las panggung itu. 
Sementara untuk penganti 

putih nan tipis dengan motif 

berpadu dengan atasan halter 

siluet kebaya mem- 

beri kesan konten 

porer, Tak heran, 

langkah model 

yang memba: 


Kk 


bere 


mampilkan kebaya pe- 


gaun 
batik yang bercorak indah di 


I—dalam konteks 
dah 


dup masa kin 
lm konteks 


dek dengan kerah tinggi, juga kebaya menggunakan 
dengan tampak muka seperti kemben  sional untuk guun-giun 


pendek, kaya warna c 

tuh, serta perpaduan blus 

dengan rok pendek yang 
memberi kesan geni 
1 ini, Lenny memilih 
dan sarung Ma 

rta batik Pe- 


tem 
kassar 
kalongan. 


juk "Paper Garden” itu, 
Lenny memadukan bu 
daya Indonesia denga 


bentuk busana yang nyaman dike- seni melipat kertas (ori- 
ntuk me- gam) asal Jepang, Sa- 
ritme his rung Makassar yang 


bermotif khas yg 
dan kotak-kotak di- 


| 


Lenny Agustin 


Obin 
Anne Avantie 
tomew Lana 
PARODI 


andai pertanyaan, 1 
28 fungi kacamata? Mala md: 
hasil akn ada sejuta jawaban. 


lau kacamata melihat dekat, ya: 


untuk me 
menjadi jelas, 
Kalau kacamata gaya? Yaa... untuk ber- 


gaya. Kalau kacamata 


sis seperti milik teman saya. Saya tak 
tahu kalau kacamata kuda. Mungkin 


erapa hari lalu saya mengikuti 
seminar, salah satu pembicara me- 
nyarankan kalau seseorang tengah da- 
lam kondisi terpuruk, harus cepat un- 
tuk naik lagi. Sambil duduk dengan 
tenang tetapi otaknya tidak tenang, 
suara hati saya bertanya, "Emang biss? 
Pakai apa? Bagaimana caranya?” 
va hanya berpikir, bagaimana 
orang tengah terpuruk berada dalam 
titik ter 
sen 
ngan cepat? Siangitu sa 
Mengapa pembicara 
macam begini selalu 


ja mengajak kita 
mrloperkoran @ 


untuk naik ke atas apalagi de. 


ya sempat kesal. 
Im semi 


berpikir positif. Mengapa mereka tak 
menyarankan untuk menikmati koter- 
urukan sampai benar-benar terpuruk, 
dan menikmati kalau terpuruk itu se 
buah pengalaman manusiawi yang po- 
sitir? 
Bukankah merasa terpuruk mengte- 
sahkan kita adalah ma 
terpuruknya kemudian berl 
itu masalah lain. Tetapi kalau dis 
cepat naik ke atas lagi, tidakkah itu 
justru negatif sekali dan tak manu- 
siawi? Karena biasanya kalau ora 
sudah tak bisa apa-apa, tak berdaya 
sama sekali, baru timbul kepasrahan, 
bukan? Jadi kalau cepat naik kepas- 
rahan tak akan muncul dan akan mu- 
dah untuk jatuh kembali 
ya berpikir pasrah itu baru bisu 
dilakukan kalau seseorang menyentuh 
titik terendahnya, Pasrah itu positif, 
(an itu bisa timbul kalau mampu me- 
nikmati terlebih dahulu yang terpuruk, 
nya, 
ada masalah, maka masalah itu mampu 
menimbulkan tahan uji bagi yang 
Dan katanya lagi, 
tahan uji itu melahirkan ketekunan. 
Dan katanya kalau sudah bisa tekun, 
hasilnya kemudian tampak seperti se- 


4 


Kacamata 


OLEH SAMUEL MULIA 


orang petani yang bersorak saat menu: 
dengan hasil yang melimpah. 


Lambat yang nikmat 
u mungkin gunanya me 
an dan memilih kacamata ke- 
hidupan yang tepat. Sama seperti kalau 
clum mengenakan kacamata, mata 
iksa supaya tahu dengan jelas 
dan tepat, seberapa tingkat eror daya 
pandang mata dan untuk meng 
sebab terjadinya keerroran 


Itu 


ScraperOne & Kaskus 


menyapa kalau seseorang mengguna- 
kan kacamata yang tidak atau kurang 
tepat maka sering sakit kepala, mau itu 
cenut-cenut mau itu seperti berputar 
rasanya. 

Maka kalau seseorang dalam kondisi 
terpuruk buat saya kacamata yang ha- 
rus dipilih PA 


pikiran terus. 
ma-lama, kan, terbiasa untuk tak bisa 


tidur, susih makan dan kepikiran. 
mua ini adalah pengalaman yang patut 
disyukuri, Anda dan saya menjadi kaya 
karenanya. Pernah gampang mi 
pernah susah makan. 
at itu menurut per 
juta kali terpuruk ini, ka- 
itu yang membua 
bisa melihat dengan jelas bagaimana 
arus naik lagi. Alasannya bisu 
lama-lama situasi ter- 
puruk menimbulkan kelel 
lelah mulut saya bisa 
Ih... sudahlah terserah 


Ormujitu palang dah 
pasrah, kalau ia menyadari ia tak mama- 
pu berbuat ap gi. Pasien paling 
susah diobati adalah kalau dokter 
mengatakan ia sakit, tetapi dirinya tak 
merasa sakit. 


b 
maka kata minggu bsa ia 
lan. Jadi tak bis 
saya tak perlu cepat naik. 
Semua yang cepat itu tidak selalu 
sehat. Kadang te 
lamatkan, Tidak terburu-buru it 
lindungi. Nanti kalau badai sudah ber- 
u, saya akan menjadi seperti seorang 
ahli dalam soal menghadapi keterpu 
rukan 


ik lagi dengan kepasrahan. 
Siapa tahu datang ke 
sebuah seminar dan salah satu pem- 


al 


yang seharusnya d 
bagai sebuah berkah, dan tidak perlu 
untuk 

Dan di akhir seminar, And: 
dengan lantang berbicara. "Kacamata 
yang tepat mampu memberi nikmat 
lam keterpurukan, merasakan ke- 
manusiaan yang sesungguhnya, meng- 
alami kepasrahan, yang tahan uji dan 
yang melahirkan ketekunan,” 


A 


28 


pe 


isu Retnowati (xoodlret0”), Kussusan (8000). Lucla Trlundar (Disney, 


KOMPAS, MINGGU,18 NOVEMBER 2012 


Momo, kait Triwahyu (XY-Kias!) D Sunu Wibowo (Desain Grafis) 


Bebe ani cin 


Para delegasi bertekad menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, 


"Saya pelopor kesela- 
matan berlalu lintas!" Te- 
kad itu diserukan 36 de- 
legasi Konferensi Anak In- 
donesia 2012. Mereka da- 
tang dari berbagai provin- 
si di Indonesia untuk ber- 


bat kecelakaa 
tiap tahun. 
Sementara Organisasi Ke- 
sehatan Dunia (WHO) men- 
catat tingkat kei akibat 
ecelakaan lalu lintas me- 
eringkat kedua pa- 


n lalu lintas se- 


konferensi di Jakarta, da usia 5-14 tahun. 
membahas tentang kesela- 

matan di jalan, 

Ketika berkonferensi anak ketika beradu di j perlu perhatian, 


Konferensi Anak meru- Berdasa Kepoli- 


Pengalamanku 
nesia (Polri) tahun 2011, ada Peserta konfe 


31.185 orang meninggal aki- 


yang diselenggarakan maja- 
lah Bobo seja 


cenfon 
PTK 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ancol, Namun, kita sem 1 
Mereka jus punya tanggung jawab. Se- 


ng diserukan para 
delegasi Konferensi Anak In- 
donesia 2012, 


dengan para ahli 
hubungan dengan kc 
matan, seperti Bapak Irj 
Pudji Ha 
Polri), Dr Chamaiparn Shan- 
tikarn (dari WHO), Bapak 

Iskandar Abubakar (ir 


di Indonesi: 
mereka bei 


kan perjalanan be 
dan pulang sekolah, Ada be- 


bantu mengusi 


ambing dan sapi yang di- —— sebi 
jumpainya di jalan, 
Sementara Sul Silawati matan berlalu lintas, 


dari Kalimantan Barat han 
melewati gertak atau jemb: 
tan papan kayu menuju ke 
ekolah. Saat banjir, dia bah- 
kan harus mendayung pera- 


Mereka tahu cara berpe- 


helm y 
membonceng motor 
ngok kanan 


Mereka berbaju daerah pada acara pembukaan. 


cerita tentang tem 
nya yang belum cukup um 
tetapi berani mengendarai 
a motor. ta mengkha- 
watirkan k 


menyisihkan uang jajan un- 
tuk membuat zebry cross. 
berharap 


Menyenangkan dan Mengesankan 


Ayu Valerie Ivana, Kelas V B, SD 


man-temanny meng aa Ke 
Penuh kegembiraan in monge- NN 


Aku mendapat banyak pelajaran ba- 
ru, misalnya anak di bawah 10 tahun 
tidak boleh dibonceng sepeda motor 
dan duduk di depan, Aku ingin mem- 
bagikan mu kepada teman-teman su- 
paya terhindar dari kecelakaan. 


Konteronsi Anak Indone- 


Sedangkan kepada peme- 
rintah, mereka mengharap- 
kan 


.g hal-hal yang berhu: 
bungan den 


Ahmad Ali Ashshidigi, Kelas VI, 
SD Al-Irsyad, Sorong, Papua Barat 
Aku senang sekali karena bisa men- 
jadi duta keselamatan, Setelah pulang, 
aku mau mengajak teman-teman dan 
saudara-saudara untuk mematuhi 
rambu-rambu lalu lintas dan memakai 
helm saat berkendara. 


delegasi pun me: 
emban tugas ba 


Genoveva Amitya Duhita, Kelas IV, 
SD Strada Wiyatasana, Jakarta 
Aku senang karena punya banyak: 
teman dan jadi banyak tahu, Misalnya, 
anak di bawah 13 tahun tidak boleh 
duduk di depan ketika naik mobil. Aku 
ingin memberi tahu teman, keluarga, 
dan saudara. IK 


Krisna Wahyu Alfandi, Kelas VI 
SDN RSBI Telaga Biru 1, Kalimantan 
Selatan 

“Aku bisa belajar tertib, mandiri, dan 
tahu rambu-rambu lalu lintas, Aku ingi 
memberi tahu teman dan keluargaku su- 
paya tidak menerobos lampu lalu lintas, 
tidak ugal-ugalan, dan tidak melanggtar 
rambu lalu lintas. 


Bapak EE Mangindaan, Menteri Perhubungan, mengangkat para 
delegasi sebagai duta keselamatan. 


Judul: Nay's Secret Admirer 

Penulis: Serenada Langit 
Penerbit Nawa Bioke " 
Harga: Rp 26.000 2 Ya 


Pengagum Rahasia 


Beberapa hari ini Nay dibuat penasaran, Bayangkan saja, setiap hari 
Nay menemukan surat misterius di loker mejanya. Isinya hanya tulisan: 
Hai, Kak Nay, Anehnya, tak seorang pun yang tahu pengirit surat itu, 
Bahkan, sampai tiga kali pengintaian, Nay yang ditemani Nabil belum 
berhasil menemukan pengirim surat itu. 

Wah, jangan-jangan dugaan Nabil benar, pengirimnya adalah arwah 
anak perempuan yang meninggal di sekolah. Katanya, bayang-bayang 
perempuan itu masih ada di kelas dan sering menggoda anak-anak di kelas 
itu. Hii. takut! 

Lalu, ada cerita tentang Louis, anak panti asuhan yang diangkat menjadi 
anak oleh Tuan dan Nyonya Stuart yang kaya raya. Louis terpaksa 
berbohong kepada teman-temannya dengan mengatakan sebagai anak kan- 
dung Tuan dan Nyonya Stuart yang selama ini diasuh neneknya. Louis 
takut teman-temannya tidak mau berteman jika tahu yang sebenarnya. 

Lalu, apa yang terjadi setelah seorang teman membocorkan rahasia diri 
Louis? Kisah menarik ini berjudul Real Friends Don't Care Who You Are. 

Selain dua eerita tersebut, masih ada enam cerita lain yang tak kalah menarik. Of 
dua puisi cantik yang ditulis adik Serenada Langit yang bernama Birulaut. 


Ka, di buku ini juga ada bonus 


Erawati Heru Wardhani, Tangerang 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


29 


Pak 
Tugas dari Bu Asti 


Oleh: Alberta Novita Indar Ilustrasi: Relic Studio 


LIRAN yang kedua, Di- 


jalan di 
Hari itu libur, Taman itu ra- 
mai, banyak orangtua yang 
mengajak anak-anak, juga 
ada anak-anak yang menga- 
dak teman-teman mereka. 
Joe lel 


suk area taman, Lalu Joe 


mencari tempat duduk. Joe 
menemukan 


ebuah bangku 
duduk, 


LALU Nina,” 
hari, Joe berj 
buah taman. Joe mengajak 


Lalu Joe dan Brownie ber- 
main frishee di tengah taman, 
Setelah puas bermain, Joc 
membuka kotak bekalnya. 
Kotak bekal Joe berisi roti 
selai cokelat dan susu, 
Sedangkan makanan untuk 
Brownie biskuit anjing, juga 
susu. Mereka kemudian ma- 
kan siang bersama di bawah 
pohon yang rindang.” 


lika benar-benar 
tidak tahu apa 
yang akan ditulis- 
emudian, 
Beberapa kali 
menggaruk-garuk kepalanya, 
atau meletakkan kepalanya 
a, Tugas yang ba- 


Alika mel 
ling, Diva 
belahnya 
asyik dengan tuli 
ka kembali berpi 


Murid yang pertama ada- 
lah Ryan, Di depan kelas 
Ryan yang bertubuh besar 
itu membaca keras-keras. 
Pada suatu hari Joe ber- 
jalan-jalan di taman. Joc 
membawa tas berisi banyak 
Ada kue | 


man? Mau apa Joe ke ta- 
ma 


? Ah, aku ada ide, 
a kemudian mulai me- 
ika 
cerita, Bu Asti t 
memandangi mi 
nya yang kelihatan asyik 
membuat karangan, pa ebelum Joe be- 
rangkat, Lalu Joe duduk di 
bangku yang kosong dan me- 
makan semua makanan yang 
ia bawa sambil melihat anak 
yang bermain di taman.” 


keju cokelat, roti isi, 


bana Dasa Hi, GILIMAN yang terakhir 


Alika, 

"Pada suatu hari, Joe ber- 
Jalan-jalan di sebuah taman, 
Joe adalah seorang penulis, 
Ta berjalan-jalan di taman 
hendak mencari inspirasi un- 
tuk menulis, 


dan 
Semua disiapkan Ibu Joe 


Kertasnya masih putih betul, 
belum ada coretan maupun 
tulisan di situ, Perintah di 
papan tulis berbunyi: 

"Tugas membuat karangan 
singkat. Lanjutkan cerita di 
bawah ini 

Pada suatu hari, Joe ber- 
jalan di sebuah taman... 


KEESOKAN harinya Bu 
Asti menyuruh beberapa 

ak yang karangannya di- 
pilih untuk membacakannya 
di depan kelas. 


kas VI MA O7 nongol Ja Tur 


. Kelas I SD Tumbuh 2, Wirobrajan, 
Yogyakarta 
Bermain Kelereng 


Kelereng bentukmu bundar 
| i Warnamu warna-warni 


Kelas I MI Sumber Payung Sumenep, Madura 


Menanti Hujan 


Di musim kemarau kau ditunggu 
Oleh tanah gersangku 

Di musim kei 
Oleh para petani 


Alangkah dahaganya Dunia 
Jika langit tak menurunkanmu, 


Joe membawa tas yang 
berisi buku, pulpen, dan 
sekotak bekal bila ia la 
Joe berjalan dan terus ber- 
jalan sambil melihat-lihat 
pemandangan yang ada, 

Di taman ada banyak bu- 
nga berwarna-warni dan ber- 
aneka macam kupu-kupu 
yang cantik. Lalu Joe mulai 
menulis tentang bunga dan 
kupu-kupu sambil memakan 
biskuit di kotak bekalnya 


"BAGUS, anak-anak. Ka- 
rangan kalian bagus-bagus, 
yang lainnya tepuk tanga 
untuk teman-teman," kata 
Bu Asti sambil tersenyum 
kepada mereka yang mem- 

cakan karangannya. 
Kalian boleh kembali ke 
kata Bu 


tikan karangan milik 
lan, apa yang ka- 


yang penyayang binatang, 
bereerita tentang bi 
menggambarkan Alika, dia tidak dapat 
diri kalian masing-masing” rasi menulis, makanya 
Pantas saja, Ryan yang tu- — menulis tentang penulis 
kang makan akan bercerita yang men 
tentang makanan, Diva yang 
banyak teman, akan berce- 
rita tentang teman. Nina 


Bu Asti mengajarkan ke- 
pada anak-anak untuk 
menghargai tiap karangan, 
apa pun itu, Jadi tidak ada 
yang saling mengejek satu 
sama lain, 

ya suatu kali, sastra 
adalah bentuk ekspresi, dan 
ing orang berhak 
untuk mengekspresikan 
perasaannya. Olch karena 
itu, anak-anak tidak ada 
yang malu membacakan 
karyanya di depan kolas, 
"lanjutnya, "apa 
yang bisa kita pelajari hari 
into” 


HARI INI kami dapat 
pelajaran berharga, agar ka- 
mi mau berpikir dan 
menuangkan ide dalam tu- 
lisan, Apa pun ide kami, itu- 
Jah diri kami sendiri, Bu Asti 
senang kami mengerjakan 
masing tanpa 


jawab Theo, 
tertawa. 

"Ada benarnya, tapi bukan 
itu maksud Ibu. Coba kalian 


Redaksi menarima kiriman naskah. cerita pendek. atau dongeng. 

Karangan harus asli dan belum pernah diterbitkan Panjang Karangan 

3-4 halaman, diketik dua spasi. Karangan yang layak muat akan diberi 

imbalan yang pantas. Naskah harap dikirim ke Redaksi Kompas Anak. 
JJ Palmerah Selatan No 26-28, Jakarta 10270. 


Zainabu Haya 


. 
ai Adikku yang Cerdas 
Pada hari Minggu rumahku ramai ke- 
si datangan tamu arisan keluarga. Suasana- 
"nya menyenangkan bertemu dengan se- 
Pupa peran, Yan nenek. Belum lagi ane- 


Ka sajian makaran da minuman. Acara 


ing engkau dinanti 


kalau semut keseringan minum minuman 


"Tentu kematian merajalela ir 
“Tanpa air hujan Bagan sakit gula seperti 
Ke Mendengar kata-kata adikku yang ma- 


sih di taman kanak-kanak itu, semua tamu 


Soni Ismail, 
Ada yang hijau, biru, coklat, putih ol ea bertawa berderai. Rasa jengkel | dan jijikku 
Ada uga yang berwaroswari Sa ENG Patah jadi hilang karena tingkah Rani, adik ke- 
'Aku bermain kelereng TE dan menggemaskan. 
Masak semut disamakan dengan Papa 


Bersama Adan dan Alip ) 
Jika bermain kelereng harus Kare 

Pada suatu pagi seorang pemuda mengembara. Supaya bisa mengenai kelereng lavgin 

Suasananya sangat indah, banyak pohon-pohon nan uang sekali biga beryain keeron 
indah, buah-buahan, bunga-bunga warna-warni. s Ss Ca 
Udaranya sejuk sekali. Burung-burung berkicau Alamsyah, Kelas II SD Widuri, Bale Endah, Bandung 
gembira, menambah pemandangan yang indah, Di My 

suna juga banyak orang-orang ramah dan baik. AN O 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ilustrasi: Damianus Sunu Wibowo 


yang terkena sakit yula sih... 


Tae: 
Kelas II SD Muhammadiyah 1, 
Kudus, Jawa Tengah 


30 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


TTS & KART 


Mendatar: 5 Semangat perjuangan yang me- Jawaban TTS Kompas Minggu 
1. Cahaya semu di sekitar matahari nyala-nyala No 1685 

percaya: ragu-ragu 6 Getah akar pohon yang beracun 

on serdadu 7. Logam campuran Mendatar: 


1. Belut 


1. Petahana & Cek 7 Simetris 1. 1 


8. Migrasi 
9. Periksa kend 


15, Ular besar. 
16, Kota tempa asc 54. Dobi 


si 66, Wasiat 69, 


Pengasingan 
tambahan untuk me- 


4 ningkatkan mutu Akas 71 Atma 78. Kembali 76, Interim 
ada tepi kain 28. Buluh 80. Spate 89. Mafia 84, 86, Tunas 
Onggris) 24. Marah 88. Hera 
25, Orang bawahan 5. C: 94. Inkubasi 95, Ask 96, Lengkeng 


28, Ritme 
20. Penduduk 
30, Meng 
31. Waktu: 


in bunga 

ombong (Jepang) 

Kepulauan dekat Samudra At- 
tik 

asahan yang berputar 

tanah 

n 

al Masuk (Inggris) 

Ir yang keluar dari 
an melahirkan 

Arab saudi 

NS 

AG Lembaga Indonesia-Amerika 

47. Dewi padi 
Usaha sendiri 

nung di P Lombok 

Penulis tetap artikel di surat 

kabar 


Menurun: 
1 Pelawak 
Cemara 6, Ki 


li Selandia Baru 
in mata (inggris) 
asa ke 


Alis 8, Ambal 4, Aid 5, 
. Sun 8 Minus 9. 
2. Cadar 15. Ariel 17, 


Ih di Jawa Tengah 
4. Tempat berlindung 


34. Elis 36, Teh 
Optis 1. Katar 42, Dosen 44, 
Riset 46, Ruam 47, Nadu 48. ADB 50, 
KPI 51, bai 55, Oral 56. Iga 
57. Rt 5 e GI. Bab 65, 
Asasi G4, m 67, Soe 68, AJI 
70, Kilas 72, Mirah 73. Kondisi 74, 
Malta 75, AC 77, TC 78, Reuni 79, 
Mancung 81. Pangsa 82. Ternak 83, 
Marga 85, Teken 87, Ungu 89, Apik Ol. 
Sri 02. Pol 


7, Pertemuan kembali setelah ber- 
pisah cukup lama 

40, Berkat: dou 

dua buku 


hukuman ber. 


oh: pengajaran 
Buih 


Sebelum hj teguh 
Lambang simbol di kapal 
56, Penjaga penjara tinju Pemenang TTS No 168: 


1 PAUSTINA CR MOI 
Sibolga Pematang Siantar 
2122 


59, Menyeberang sungu 
62 1 terkenal di 
68, Perseorangan 

1 suci 


FUJI RAHMAWATI S.PD 
Nelayan Dusun Antara 
Desa Timbang Langsa 


inta dengan sungguh-sung- 
78. Meja kecil di samping ter 


67, Tiduk boleh tidi tidur 218 
68 Memanaskan diri dekat api 75. Meriah 
69, Penyakit puru 76 Benih ikan bandeng 3. HJ HALISAH SY 


: elok Prof Moh Yamin 
Kota Sungai Penuh 


3711 


Iha (Singkt) 


RV SOESENO 
muning-Tomang 
Jakarta 1430 


80, Organisasi Standardisasi Inter- 
onal (SingkO 


Ketentuan Penebak: 


lis jawaban di kertas, cantum- 


JWARNI 
WaKebon Baru 
Jakarta 12830 


amplop, tem- 
pel kupon di sampul luar, 6 
2 Sura engasuh TTS, 


DAHRUL OKTAVIAN 
Kelurahan Kemuning 
Jakarta 18120 


7 IGNATIUS SATRIJOWIBOWO 
Bellyra-Pegangsaan Dua 
Jakarta 14250 


1 Juru tulis 5 
2. Minyak pelumas 
n disentri 6 


emenang akan diumum- 
16 Desember 2012 
Hadiah @ Rp 150000 
pemenang, 


DRS ABDUL KADIR 
Kolintang-Mekar Jaya 
Depok 10411 


5 8 


X 


mn, 


Na 


9. NY TIEN KARTINI 
Haur Mekar 
Bandung 401 


15. THERESIA GRACE JAYANTI 
Potrobangsan, Magelang 56116 


16, RONALDO YUSUF BAHTIAR 


10. CARENDI Museum Kretek Kudus 59347 


Kota Serang RSDBI-Ki Mas 
Jong Serang 42212 Y7. RIMA MARLIANI 


Wisma Bungurasih 
1 PATAH HIDAYAT Sidoarjo 61256 
Kp Babakan 
Ciakar-Cangkuang 
Garut 44119 


18, MAT SUKRI 
Sidowarek Kulon, Kediri 64100 
12 SOEDJIAH 


Karangjati-Sinduadi 
Sleman 55284 


19. SRI UMIARSIH 
Soekarno-Hatta 
Bangkalan 69116 


13, NORIKSA RATU VETSERA 
Cempaka-Ds Tegalwangi 
Tegal 521 


20, ERNI YOANNA INDRA 
Tambak-Semayap 
Pulau Laut 7217 


14. DRG BUDI HARNOWO 
Perum Berkoh Indah 
Purwokerto 58146 


21. MOHAMMAD MURSYID 
nayan Gg Wiraswasta 
kpapan 76123 


Ba 


WACH/h-033 


22. STEPHANUS DEINDRA 
Perum Sandan Sari 
Kediri 


28, RESTI IRING, SPD 
Letjen Soeharto 
Waingapu 87112 


24. EDY SOEHARTOYO 
Kompleks Perwira TNI AD Jo- 
ngaya 
Makassar 90223 


25. RICHMOND 
Maleo Palu 917 


TTS 
KOMPAS 
MINGGU 


Tan yan, 
MENGATAKAN 
BAWA PAKA 
PETABAT ORUP 
Ha. 


TEE TAHAT AU POECUT, NAGA DEPANAS | 
TULCIK, AKAL AKALAN 


RAKUS, TUKANG NKLEP 


APA YANG TEBLIMAT 
PADA KORUPTOR 
BELUM TENTU ITU 
Wang TERYAN 
DASAR LICTE | 


aman TIIUS 
GEMA TN YANG, 
MENGABESKAN KST 

LAMBUNG KITA 


jan 
Haruskah se 


aa kalau 
tesuatu2? 


waln aa 


harap ada Y9 ba 
Beras hain dan ma ? 


tuho Care 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(Bapak ADI MA 
DBELIKAN GRASI 


TOENAK SEKALI 
IBU MEMANG | 
As 


Ti 


PAK LURAH.. TOLONG 

NENEK KAMIM, DIA DITANGKAP 

POLISI GARA-GARA NGAMBIL. AI 
KETELA PAMBAT... 


MEMANG NENEK 
KHILAF TAPI ITU SEMUA 
KARENA KAMI 2 HARI NGGAK 
PPUNYA NASI UNTUK DI 
MAKAN, SUNGGUH 


N 


( 


SSST... SALAH! 


JANGAN BILANG GITU, 
BILANG KALAU NENEK KALIAN 
CUMA KURIR NARKOBA. 


NANTI DIAMPUNI.! 


KOW'OPILAN 


KOMPAS, MINGGU, 18 NOVEMBER 2012 


31 


AKU & RUMAHKU 


Perupa Haris Purnomo menjadikan 
rumahnya di Cimanggis, Kota Depok, 
Jawa Barat, sebagai ruang publik bagi 
para seniman lewat komunitas Rumah 9A. 
Ruang publik itu sesungguhnya berangkat 
dari kebutuhan Haris membangun 
atmosfer kreatif di rumahnya. 


OLEH ARYO WISANGGENI G 


S 


oleh kicau burung Juga 
Waris dengan kawan-kawannya 


buah bangku kayu di sudut studio lukis 
Rumah 9A itu teduh oleh rindang p 
mput 
oleh obri 
Obrol 


itu 


cangkir blirik yang me 
suasana wedangan warung di Yogyakarta ta- 
hun 1980-an, "Kadang kami menyebut meja 


ka 
ai hari Sen Halaman Depan 

u set 

berkumpul di Rumah 94. Si: ang 

tidak tentu, jam berapa dat: pun tak 

tentu, Makin sore makin ramai 


Sejak aw 


membangun Rumah 9A di 
8 1.500 meter persegi yang di- 
ya tahun 2006, Haris memang meran- 

1 menjadi "rumah bersi 
duku, kelengken 


ang tersebar di Rumah 9A. 
separuh lahan dipertahankan menjadi ruang 
terbuka, 

Bangun ah 


studio mel 
meter persegi priv 
rga anaknya justru seb 
1 dua lantai yang tersembunyi di belakang 
studio, yang luas bangunannya berkisar 200 
meter persogi 

Bangunan ketiga di Rumah 9A adalah 
ketika Haris membeli 


disulap menjadi ruang tamu. 
a dinding tersisa kini dipenuhi 
eka kliping pemberitaan kiprah Haris di 
jagat seni rupa Indonesia dan dunia. 


5 Te 


Pelukis Haris Purnomo 


Terminal seniman 
Studio memang menjadi jantung Rumah 
- temannya me- 
lukis Sebuah lukisan besar yang tengah 
digarap Haris ada di sana, lukisan seorang 
dengan tubuh dipenuhi rajah. Bayi selalu 
jadi poros tema lukisan Haris selama 
n tahun. Di kiri-kanan ada lukisan 
1 sedang 


dan “gudang” per- 

ag telah se 

ang tersedia bagi para 
n-teman 


berfungsi sebagai " 
alatan melukis serta ka 
digarap Haris dan 


jadikan Rumah 
Studionya di- 
ing masing-masing 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


misalnya, tinggra di Solo, Sekali 
tinggal sebulan di Rumah 9: 


lengkapi dua mezanin 


Maris 
Tuk hanya menjadi "rumah" bagi 
perupa, Rumah 9A juga menjadi "rumah" bagi 
para pertunjukan. Haris memba 
ingun panggung terbuka di halaman depan 
studio deng r dinding depan studio yang 
dirambati pepohonan sulur, juga tekstur din- 
ding yang diimbuhi ornamen logam di 
nasini. Empat pilar menambah aksen pang- 
ng kecil yang dikepung hamparan rumput 


PEN 


Ge 


Pelukis Haris Purnomo (ks 


Ruang Tamu 


Ruang Keluarga 


Awal Oktober, Rumah 9A menyedot pc 
hatian karena pementasan pertunjukan kor 
temporer Jepang butoh yang dibawakan Ta- 
keteru Kudo serta tarian kontemporer Ka2co 
Takemoto dan Bimo Wiwohatmo, Pelataran 
itu juga menjadi panggung kelompok perkusi 
kontemporer asal Yogyakarta, TaBoGe 
pada pertengahan tahun ini, 

hun depan, Festival Asi 
festival bagi para penari Jej 

latan, dan Indonesia akan dige 
Pementasan monolog pertunjukan musik k 
artet gesck, juga pameran stroet art, telah 
kami agendakan untuk meramaikan Rumah 
9A pada tahun 2013 dan 2014,” kata Haris 


Atmosfer kreatif 

Apa yang dicari Haris dengan membuka 
rumah pribadinya menjadi ruang publik dan 
terminal para seniman tak lain adalah untuk 
menghidupi proses kreatif peru 
Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesi 
Yogyakarta 1984 itu. 


1g publik, 
uhi kebu- 


butuhkan untuk merangsang saya terus ber- 


tan) di galeri lukisng 


yang menyatu dengan rumah, 


Ruang publik it 

privat,” ujar Haris. 
Maris pernah 

tika terpisahkan ber 


rasakan kesi 


4 terbe 
lah ketika i: 


dalam kerja ke 


harus berkarya di rumah di Kompleks De- 
partemen Penerangan di Cimanggis, Di su 


h Haris menjadi tempat berkumpul war- 
tapi rangsangan kreatif baginya sangat 
minim sehingga ia tidak produktif. "Kctika 
saya mengontrak rumah untuk menjadi 
studio di Kota Wisuta pada tahun 2007 
teman-teman sesama perupa sering b 
pul di san 


rang 
dibutuhkan Haris. Itu mengapa ia mencip- 
takan atmosfer kreatifnya sendiri di Rumah 
9a. 


ergi kreatif seni pertunjukan, misalnya, 
seolah tak terhubi 
seni rupa, Padahal, 
menghidup, Interaksi sejum 
itulah yang membuat saya bisa lepas d 
kebuntuan-kebuntuan, memelihara keliaran, 
dan terus berkarya," kata Haris, 


32 


KOMPAS, MINGGU 


, 18 NOVEMBER 2012 


KOMUNITAS 


Mereka telah berusia 50 tahun. Dan, 
mereka ingin menikmati 

sisa usia dengan seru. Maka, lahirlah 
”The Bengals”, komunitas bapak-ibu 
yang doyan menjelajahi Nusantara. 


OLEH BUDI SUWARNA 


enin A19 matam, The Be- 
S meal pekumpat di toas kan 
107 milik aratek Yori Antar 

Mereka. Kongkorkongko”— sembi 
Pejanan ho Fa Amp Papan 
Apel 2019 mendatang, Yori Antar 
Semperihatkan to 
yang mungkin mereka tuju 
#e'uda enggak 
Kata lah secrang di mna 

Begitulah, stiap akan bertualang 
The Bengal mempesirakan 
lang denpan matang Barangkali he 
moto mereka Tho Bengal Just Dor 
Laku pa peri banyak 
harus memperiapkan perjalanan do 
ngan matang Begaimamapun Kita 
dah mulai ia rapot Ialau sampai 
Keuntaslunta ketika berwiat," 
Baby Kurmet 

Sepanjang tahun 2018, The Be 
mpe telah bertualang keempa tem 
pat di Tanah Air, yakni Sumba, Si 
hebavang, Labuan Bajo, dan Sol 
ielaalan ko Labuan Bap menuju 
Pulai Rinen, Nusa Tenggara Timur, 
Jani lalu, rianya, reeka memilih 
menggunakan kapel pin Selama 4 
Hari 8 malam, meraka Ungp 
menginap dl kapak, Meroka gempat 
Jalanan madara di kupat 

"Untungya, ada Ibu Wayan yang 
kami jadikan chef dadakan, Dia 8 
kinin kita sambal matah” an Dewi 
Saptorint. Wayan adalah pelukis yang 
bergabung dengan komunitas The 
Bengal 

Sia di Pata inc ya 
komodo, mereka 
king yang pling anjar 
gaya sampai glenggoeng kepala 
Tni rombongan ost) 50-an tahun 
Kok mua pada kont alan Kaki jauh 
tutur Bobby 
mereka Juga menggoa 
lan-jalan ke luarneger. Oktober 
al, mereka mengembara ke Yu 
“Perjalanan ko la negri bun pe 
bandingan saja. Kam jdi tahu kau 
pantai SI Lahuan Bajo lebih bagus 
Dow 


foto lokasi 
Aduh 
ar mau ke san: 


itu 


dihuni 


emilih 


"Jenderal" Yori 
Komunitas The Bengals bermula 


Komunitas The Bengals 


dari acara reuni SD 
O Jakart 
yang telah berusia 50 tahun kemu: 
dian menggelar pertemuan lanju 
bertajuk "Golden Year 

mereka bertanya pada diri sendiri 
apa yang bisa mereka lakukan ber 
sama-sama di usia 50-an tahun, Dari 
situ, muncullah ide untuk menggelar 
jat 


anita Blok 
DO, Peserta reuni 


tahun 


Di acara itu, 


alan bersam 

Kebetulan di antara kelompok 
Golden Year uda Yori Antar, arsitek 
yang memiliki banyak proyek pe 
nyelamatan desa adat di sejumlah 
pelosok Nusantara. "Yori kerap ber 
cerita tentang desa adat. Saya pikir 
bagus juga kalau kami berkunjung ke 
suna, Setelah itu, saya ketagihan deh, 
ujar Imelda Akmal, 

Sejak saat itu pula, ke mana Yori 


pergi, teman-teman SD-nya dari kc 
lompok Golden Ye 
Kami menyebut Yori jende 
1s," kata Imelda, 
Dalam setiap perjalanan, rata-rata 
diikuti oleh 20 anggota The Bengals 
Biaya yang dihabiskan setiap orang 
si bergantung 
1 mereka kunjungi 
ul. "Waktu 
jalan-jalan ke Solo, kami masin 
sing habis Rp 2 jutaan 
sebab kami hanya nonton Matah Ati 
berkunjung ke Istana Mangkunegar 
an, dan berburu gudeg yang 
buka pukul 0200,” ujar Ria W Ra: 
hhardjo, 
Setelah beberapa kali pergi ber 
mereka membentuk. komu, 
Karena 


r menguntit Yori, 


dan lama. mereka. ting 


Ditas bernama The Bengals 


Kk 


hi bengal-bengal dan bangor-ba 
r ha-ha-ha," tukas Dewi tentang 
nama The Bengals 
Sejauh ini lanjut Dewi, ada sekitar 
0 anggota komunitas The B 
aktif mengikuti petualangan ke 
pelosok Nusantara, Mereka umum: 
nya telah « 
memiliki 
sar, "Kalau main si 
ak mau, 
suruh pergi, ya kebetul 
ujar Bobby 
Belakangan ini, komunitas ini ber 
kembang. Anggotanya tidak sebatas 
murid SD Tarakanita Blok 9 ang: 
katan 1974, tetapi juga generasi yang 
lebih muda, Salah satunya Yurike 
Safannyong (26) yang disebut-sebut 
sebagai "Bengalers” termuda. 


yang telah besar-be 
sanak, mereka 
i malah di- 
lan ha-ha-ha," 


sudah eng 


Mengenal Indonesia 
Petualangan komunitas The Be 
ugulers bukan sekadar 
Imelda yang lama tinggal di Singa 
pura, Australia, dan Ing 
takan, sejak ikut bertualang bersama 
The Bengals, dia jadi mengenal In 
Sebelumnya, dari lima pu- 
lau besar di Indonesia, hanya satu 
yang saya tahu, yakni Jawa 
Bobby Kurwut menambahkan, de 
ngan menjelajahi Nusantara, dia judi 
lebih mengenal Tanah Air Negara ini 
lanjut Bobby, luas sekali. "Kalau kita 
mati lalu hidup lagi, mati, dan hidup 
lagi belum tentu kita bisa meng: 
unjungi semua wilayah Indonesia 
ujar Bobi, 
Yori merasa perjalanan ke dac- 
rah-daerah pelosok sangat penting 


Dia jadi tahu beragam produk ke 
budayaan Indonesia, termasuk ar 
sitektur, "Sebi 
mau membu: 


arsitek, baggaim 
(bangunan) den 
arsitek Indonesia k: 
tidak mengenal Indonesia, 

Hikmah lain yang mereka petik 

perjalanan adalah pcr 

temanan di antara angrota The Be: 
uls semakin kuat 
teman selama 30 
semakin kompak," ujar Yori 

Yang jelas, tambah Dewi, jalan-ja: 
lan teman-teman “di 
usia GO-an tahun sangat menyehat: 
kan, "Daripada uang yang ada 
kita habiskan untuk mengobati 
sakit jantung mending kita pakai un- 
tuk jalan-jalan,” ujar Dewi berse 
loroh, 


uu kita sendiri 


dari seti 


Kami telah ber 


hun dan kami 


bersama 


Menjadi Saksi Keberadaan Coldplay 


uri tudion yang yogap gem 
D pita oleh Sorak puluhan ribu 
penonton, awak band Cok: 


play pulang ke hotel. Mereka masing- 
masing masuk ke kamar yang sepi, 
sunyi, sendirian. Antara gemur 
dan senyap hai hnitui 
menit 

Rasany 


ja berja 


sungguh aneh, Dalam 

setengah jam, 
i suasana bising, memekakkan te- 
linga, penuh luapan energi, 
dari kegempitaan massal itu, kami 
langsung kembali ke hotel sendi- 

kata Chris Martin sebagai 


narator 

Itulah salah satu sisi "ironis" bin- 
tang rock yang tengimbar dalam film 
Coldplay Live 2012. Film ini hanya 
diputar semalam di Blitz, Jukarta, 
Selasa O3/N) malam, DVD film itu 
dirilis secara internasional pada 12 
November 

Film ini merupakan dokumentasi 
dari serangkaian konser keliling band 
asal Inggris, Coldplay, menyusul ter- 
bitnya album Mp/oAylota 2011, Awak 
Coldplay, Chris Martin (vokal/piano), 
Guy Berryman (bas), Jonny Buck- 
land (gitar), dan Wil Champion 
Cdrum) memberi kesaksian tentang 
pengalaman personal seputar kon- 

Suasana yang kontras semacam 


itulah yang mungkin tidak pernah 
dibayangkan oleh penonton konser 
Coldplay. Yang menarik dalam 
film ini memang bukan saja pada 
penampilan Chris Martin dan 
kawan-kawan di panggung, 
melainkan juga uspek di luar pang- 
gung. Di tengah jadwal konser 
yang padat, misalnya, mereka 


masih menyempatkan diri main bola, 
main sepeda, atau bermain ping- 
pong, 

Asal tahun saja, tahun lalu mereka 
tampil di 25 negara dalam 120 konser. 
Begitu padatnya jadwal sehingga 
seusai show, mereka harus buru-buru 
ke bandara untuk pindah ke kota 


lain, "Kami naik apa saja. Mobil, 
kereta api, helikopter. Pokoknya 
naik apa saja. Yang belum adalah naik 


roket ha-ha.,” kata Chris Martin. 


Tontonan total 
Lewat film ini, 


mrloperkoran @ 


"Coldplay Live 2012” 


diajak melihat konser sebagai ton- 
tonan tota 
nitipkan mata lewat kamera y 
mengambil gambar dari atas. Lihat 
lah, misalnya bagaimana puluhan ri- 
bu tangan penonton di stadion ter- 

at ke atas yang tampak seperti 
ladang jagung ketika jagungjagung 
tengah merekah. 

Lihat pula pemandangan bagai ju 
taan kunang-kunang berkerlap-ker- 
lip di kegelapan stadion. Jutaan ku- 
nang-kunang itu adalah efek dari 
tongkat sinar (glow stick), dan gelang 
sinar yang dikenakan penonton: Sua- 
tu pemandangan menakjubkan! 

Penonton film juga diajak me- 
nonton penonton konser: ekspresi 
dan emosi mereka pada lagu-lagu 
"Yellow" atau "Hurts Like Heaven" 
yang menjadikan lagu tersebut lebih 


Penonton seperti mc 


hidup. Reaksi penonton itu menjadi 
neng bagi awak band di panggung, 
Konser Coldplay terbangun dari ko- 
laborasi untara band dan penonton. 
Chris Martin menuturkan, loyalitas 
ing kuat dari penonton” membu- 
atnya tergetar, terharu 


Yang kami rasakan sebagai pe- 
nampil di panggung adalah ketika 
mereka bernyanyi bareng (sing 


along) dengan sangat keras, Nyanyi 
bareng-bareng itu merupakan bagian 
terpenting dari show. Interaksi emo: 
sional itu menghilangkan batas 
antara penampil dan penonton. 
jika setiap orang ikut 
sama...” kata Chris Martin, 


ada 


Satu senyawa 
Aksi 


panggung Coldplay 


tentu 


ScraperOne & Kaskus 


menjadi menu utama film Coldplay 
Live 2012 Aksi yangdimaksud bukan 
sensasi, melainkan ekspresi sesuai 
nyawa lagu, Panggung didesain de- 
ngan gaya street art yang meng- 

pada gaya seniman 
Jcan- Michel Basguiat. Lantai pang 
yung, dinding panggung. dan seluruh 


instrumen dipenuhi grafiti khas 
Body gitar, bahkan 
sampai bilah-bilah piano hingga ba- 


gung di konser Coldplay, 
kostum pemain yang sa 


terkesan agak kumal. Perhati 
vokalis Chris Martin memosisikan 
mikrofon, Ujung mike itu menempel 
ketat di mulutnya, bahkan hampir 


na jeans dan kaus oblong 


datam posisi bersentuhan dengan bi 
bir 

Coldplay yang dibentuk di Inggris 
tahun 1906 itu cukup rendah hati 
untuk tidak menyebut diri sebagai 
kumpulan para virtuoso atau jago-ja 
go yang mumpuni dalam permainan 
instrumen. Mereka juga mengakui 
bukan kumpulan orang-orang ber- 
bakat hebat. 
mistry) dari setiap awak band itulah 
yang membuat band kami spesial” 
kata Chris, 
buah band baru benar-he 
hidup, ketika mere 
pil dan menyatu dengan penonton 
dalam konser. Coldplay bukan saja 
membuktikan, melainkan mengu- 
kuhkan keberadaannya dalam film 
Coldplay Live 


"Kesatusenyawaan (cf 


sebut ad: 


(AR) 


NI coropray Live 2012 


Sutradara: Paul Downdale 
Narator Chris Martin 
Lagu dalam Film: 
- Mylo Xyloto 

$ Like Heaven 
My Dia 
- Malor Minus 


- Upin Flames 
- Viva la Vida 


N «Chase Brown 
- Paradise 
- Us Against & 


-&k 
- Fix You 
- Every Teardr 


Isa Waterfall 


KLASIFIKASI IKLAN 


Urv 
Mobile 
Primetime 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI: 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


' 
SI SIAPA pun tahu olahraga itu baik 


harus dibiasakan sedari dini, 
Tujuannya, agar terbentuk sebuah 
kebiasaan sehat dalam diri sang buah 
hati, Yang menarik, olahraga tidak 
hanya bermanfaat untuk menjaga kes- 
ehatan sang buah hati saja, tetapi juga 


ah buah hati 
menderita obesitas. Hal ini diungkap- 
kan oleh para peneliti di Centers tor 
Disease Control yang menyatakan 
bahwa salah satu masalah anak-anak 
di Amerika adalah obesitas. Kelebihan 
berat badan ini bisa menghasilkan 
masalah baru yakni risiko diabetes 
dan darah tinggi tiga kali lipat saat 


terbakar dan obesitas tercegah. 
Kecerdasan juga bisa meningkat. 
Para peneliti di Michigan Sta! 
University's Institute mengungkapkan, 
anak yang gemar berolahraga terbukti 


konsentrasi pada tugas dan mengatur 
Waktu lebih efoktif, 

Dalam kehidupan sehari-hari, 

, sang buah hati dapat 
ia kekalahan, menghar- 

'gai kemenangan, dan sportif. Hal ini 
bisa membuat mereka menghargai 
orang lain dan belajar untuk bekerja 
keras untuk mencapai tujuannya. 
Selain itu, melalui , sang buah 
hati belajar mengenai kepercayaan 
diri. Olahraga memberikan kesempa- 
tan untuk belajar, berprestasi, dan ber- 
pikir positif tentang diri sendiri 
melalui pengembangan keterampilan, 

Ajarkan juga olahraga berkelompok 
seperti basket atau sepak bola 
anak bisa belajar mengenai kerj 
dengan orang lai ) 
bui 
aturan, dan mendengarkan instruksi 
ari pelatih atau orang yang lebih tua. 

Olahraga juga bisa membantu 


. 
. Pa 
. 
. 
. 
. 
8 
Pubertas pada Anak . 
. 
. 
'PUBERTAS merupakan suatu tahap laki memilki peningkatan ukuran & 
penting dalam proses tumbuh kem. — testi, panjang penis, dan rambut 
bang, suatu masa peralihan dari” kemaluan sebelum 9 tahur 4 
'anak menuju dewasa. Pada anak Pubertas dini pada anak . 
perampuan, pubertas dapat mulai perempuan sering tidak dikatahui 
pada usia 8 tahun, tetapi biasanya penyebabnya dan lebih sederhana, 
dimulai sekitar 10:11 tahun. Pada ”— sedangkan penyebabnya pada anak 3 - 
'anak lakilaki, pubertas dimulai ——takilaki biasanya lebih Kompleks” @—— 
sekitar 11-12 tahun sebagai usia” dan perlu lebih banyak pemerik. gw 
awal, tetapi mungkin mulai sedini 9 saan. Penyebab pubortas dini terso- 
tahun. Kebanyakan anak peram. but antara lin tumor, kelainan 
Puan secara fisik matang sekitar” kelenjar adrenal, masalah endocrino. & 
'umur 14 tahun, Anak laki-laki distptor. . 
nasa sekitar umur 15 atau 36 A 
tahun, Pubertas terlambat 
Tanda pertama dari pubertas Penyebab pubertas terlambat”)! 
pada anak perempuan yang paling — kadang-kadang karena alasan . . 
kelihatan adalah perkembangan medis. Tapi kadang-kadang bisa . - 
Per ana anda perang aa juga karona akibat lain, misalnya H 
pubertas pada anak lakilaki seba: — kekurangan gizi. Beberapa penyakit? H 
“alan basar adalah pembesaran kronik juga bisa menyebabkan ter.” 
Ukuran testis. Pada anak perem.—— jambainya pubertas, separti diabe- 9 
puan, payudara yang berkembang — tes, talassemia, atau keadaan lain 
awalnya. Kemudian, rambut mulai seperti tumor, kekurangan harmon,” & 


tumbuh di daerah kemaluan. 


“Selanjutnya, rambut mulai tumbuh Pubertas mungkin terlambat 

di ketiak, Pada anak perempuan,” pada anak perempuan yang meri: F 

Jerawat biasanya dimulai sekitar 13 jiki tanda-tanda antara lain tidak . 
ada pengembangan Jaringan . 


terjadi 

Pada anak lakklaki, testis dan 
penis menjadi lebih besar pertama 
sekali, Kemudian rambut tumbuh: 
Si daerah kemaluan dan ketiak. 
“Sejumlah kecil jaringan payudara 
mungkin berkembang pada sa: 
pubertas pada anak laki yang dise- 
but pubertal ginekomastia. 
Suaranya menjadi lebih dalam. Otot 
tumbuh dan berkembang, rambut 
lalu, jerawat pada wajah muncul. 
Beberapa anak dapat memiliki pola 
yang berbeda. 


Pubertas dini 
Pubertas dini kadang-kadang. 
disebut pubertas sebelum waktu: 


berkembang. 


an kelainan kromosom, 


payudara pada usia 13, serta tidak 
terjadi haid sampai umur 15 tahun 
selama 5 tahun atau lebi 

'pembesaran pertama dari jaringan 


ra. 
Pubertas mungkin terlambat 
pada anak lakiloki yang memiliki 
tanda-tanda antara lain tidak ada 
perkembangan testis pada usia 14, 
serta perkembangan organ laki-laki 
tidak lengkap selama 5 tahun 
“setelah mereka pertama kali mulai 


PPola pubertas terlambat atau: 
pun dini sering kali diturunkan 
“alam keluarga, tetapi bisa saja 
karena suatu penyakit. Untuk 
'mengetahul apakah anak sudah 


setelah 


sang buah hati belajar menentukan 
target akhir yang ingin dicapai, Di sini 
anak juga diajarkan untuk menekuni 
dan belajar sabar untuk bisa mencaj 
target tersebut. Percuma apabila kerja 
keras tidak dijalankan dengan sabar 
dan tekun, 

Jadwal kosong sang buah hati juga 
bisa teralihkan dengan hal-hal pos 


ema gan me kan 


Rp 999.000 


Proteksi Buah Hati dalam Perjalanan 


PERJALANAN jauh dengan 
mobil bersama sang buah hati 
yang masih balita terkadang 
menimbulkan rasa khawatir. 
Tapi kini, dengan Mothorcare 
Madrid Car Seat berbahan 

poly cotton, sang buah hati 

Akan nyaman dan aman dalam 
perjatanan, 

Kursi bayi untuk di mobil ini 
Memiliki rear facing untuk 
hingga berat 9 kilogram dan 
forward facing dari 9 kilogram 
hingga 18 kilogram. Mothercaro 
Madrid Car Seat ini morniliki 
Iima posisi duduk yang dapat 


keamanan. 
Mothercare Madrid 


pada kepala dan dada, 
dilengkapi bantalar 


Produk ini memiliki gar 
Ik hingga dua tahun. Lapi 
penutup berwarna abu: 


(/VTo) 


Libur ala “Backpacker” 
Bersama Buah Hati 


ter anak jika seorang anak perem: 
puan berkembang payudara dan 
rambut kemaluan sebelum 7 atau 8 
tahun. Anda juga harus memerik. 
“akan ko doktor anak jika anak laki- 


& 
. 
9 
0 
Ka 
S3 
. 
0 
. 
@ 
aa 
9 
@ 
. 
&“ 
. 
a 
. 
. 
Ka 
. 
& 
. 
“ 
. 
3 
. 
. 
0 
. 
&“ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
9 
. 
@ 
. 
. 
PI 
. 
- 
. 
&« 
. 


Sentuhan Kasih Ibu 


nya atau prekoks. Dalam kaban- capai pubertas, dapat dilaku- " 
akan kasus, pubertas dini hanya kan pemeriksaan fisik rutin yang : 
variasi pubertas normal, Dalam dapat dilakukan oleh semua dokter » 
beberapa kasus bisa merupakan —— anak. Cara anak: 
suatu penyakit. tubuh mereka sendiri berkaitan 

'Seharusnya periksakan ke dok. — dengan harga diri mereka. Sangat 


Ipakatan bayi yang teruji 
(sehardaraman 5 


penting untuk membiarkan anak. 
janak tahu bahwa mereka baik-baik 
saja apa adanya dan bahwa Anda 
mencintai meroka seperti itu. 


| 


Di babi 


mrloperkoran @ ScraperOne Kaskus 


INGIN berolahraga bersama anak, tetapi sambil ber- 


wisata? Kenapa tidak mengajak sang buah hati menci- 


cipi liburan ala backpacker? Liburan ini bisa memberi: 
kan sebuah pembelajaran misalnya kesederhanaan, 
melatih kemandirian, dan sekaligus berolah: 
Karena anak-anak masih tergantung dengan 
sebagai orangtuanya, segala sesuatunya harus 
dipersiapkan sebelum memulai liburan. 


Matangkan 
Bertualang dengan anak tentu saja berbeda 
dibandingkan mengajak sesama orang dewasa. 
“Cobalah untuk mengajak sang buah hati berbincang: 
bincang mengonai rencana perjalanan. Ajarkan untuk 
melihat dan membaca peta. 
mengenai tempat yang akan dituju. Bisa 
menjatuhkan tujuan ke taman, kebun bi 
um, watorpark, dan lainnya, Pantai dan gunung. 
pastinya juga jangan dilupakan karena hal ini bisa 
mendekatkan anak dengan alam. 


Bawalah barang favoritnya 

Perjalanan ala backpacker pastinya menggunakan 
transportasi umum dan memakan waktu lama. Anak 
Anda bisa mengalami kebosanan. Karena itu, bawa 
selalu mainan atau buku kesukaannya untuk mengusir 
kebosanan. 


Obat 

Anak-anak mungkin rentan dengan penyakit sar 
berjalan jauh. Untuk berjagajaga, bawalah obat: 
obatan yang biasa dikonsumsi. Sediakan juga obat- 
bat lainnya misalnya obat pusing, minyak angin, dan 
(bat mual karena tidak setiap waktu Anda bisa mene- 
mukan apotek atau rumah sakit. Kalau pun ada apo- 
tek belum tentu ada obat yang biasa dikonsumsi anak 


Jangan terlalu banyak berpindah tempat karena 
kondisi ketahanan anak tentu beda dengan orang 
“dewasa. Sebaiknya pilih 2 sampai 3 tempat saja 
“alam satu hari, Lebih pentingkan kualitas bukan 
kuantitas karean starnina sang anak terbatas. 
Termasuk dalam pemilihan hotel atau penginapan, 
pilihlah hotel yang tidak dekat dengan karaoke, bar, 
Atau hiburan dewasa lainnya. 


Batasi jam wisata 

Anak-anak tentu memiliki ritme tubuh yang berbe- 
“da dengan orang dewasa. Beberapa anak mungkin 
membutuhkan istirahat siang. Karena itu, jangan pak- 
sakan sang anak untuk bertualang seharian penuh 
dan tidur hingga larut malam. Apabila terbiasa tidur 


siang, pergilah ke taman agar dia bisa beristirahat. 
Ivroj 


disesuaikan dan lima point 
'harness untuk menambah 


Seat memiliki sisi yang lebar, 
“dukungan bantal yang empuk 


gesper 
untuk perlindungan menyeluruh, 


kursi ini bisa dilepas dan dicuci, 
jadi Anda tetap bisa menjaga 
kebersihannya dan selalu fresh, 


KOMPAS KLASIKA | Minggu, 18 November 2012 | JABODETA 


#nnan Ta aU oma ari Kun Pa ea 
Meng yaa SA MAN PA asn 


MAA Mk | MAAN jantan 
Mewite yitdmmbeman 3 IN 
Gene vamsogngan 
Pam Un pan c MA MEN 
De kapok 
op akan HIT mem methacoaeni 


Car 


rta 


si 


bu pada 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 18 November 2012 


PASANG IKLAN DI 


KLASIKAW 


Faksimil Hubungi kami Internet Kirim SMS 
(021) 536 99086/87 2567 6000-2567 6076 www.pasangiklan.com 0812 843 8883 Tarif 

1. Registrasi 

Kemal yanaasa erna Res mama ke iao AAN Kania Bar gt mas121n9 un Mama 

mna 

naa Aa lan sn 20mnmaks180mm) —— 58500/imk-— 50000/mmk 

Ke aa MAPAN BW Cin 40 mak) sesot/mmk — s0000/mak 

penyegan FC (min 600 mmk) 90000/mmi  75000/mmx 


“Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
Ni pathan Sok enlah men asi kosong 
angan angka antar 1/9 Gta selhanya Lang). 
muncul ska dalam setiap koor. 
hanya dapat muncul sekali dalam setiap: 


H 


oohem-eela 


BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 


(Yk monas lgu bung ban Hn Kanpa 238760103587 66 


minimum: 96 karakter - 3 baris 
maksimum. 128 karakter « 4 baris 


Mari yang tercantum belum termasuk PPN 


BENGKEL - SERVICE 


Spesialist Transmisi Matic vw, 
hondalbmwhariernisan,alard 
pajero,mercywovoaudijaguar, 
Isurukiat0yota007277782165 


SUKU CADANG 


Used Euro Parts Best Pes 
T-05-02670186 F: 09-626200 
BENZ BMW Volvo Audi AW 
Wwwpropekvuto.com 


MOBIL DICARI 


Bel Sg Jns MI Hg Tg T90- 
2012 Bpkb Asi/dupikat Wahyu 
70285933/08128907676 TGR 


IKemenangan brani beli mbl an: 
de hg pntas:SIbdtbc0016932 
2M7, 6386806 Pin BB22862391 


MOBIL DIJUAL 


Pi 

Hummer H2 6:2 doublo cabin 

umar H3 37 SUV Rdy Stock 

'AYUN JAYA MOTOR BOS "$ 
2 021 "4522955 


JAT YEAR END SALE 
Esogue D0 SR ATV AL 20OM 
.3gort 3.036 9 2 00 
On 9 Vir MONORS 
ito Stotk Only 
21 32108, ORI 1805616 
(IMO 9506766 opo TI Night 


BUNGA 0 
4 H2 62 United Ednion 
Mama MI 17 Roady Unit 
Terminal Moto 
MCAGANUN1,1820000 17225222 
(OXOTC AUTO MASERATI 


Maserati GT MCStradalk "" 

» Full Cortonizod,Sporty look 
 Maserati OP Award Edt 
Masorati 320067. 2002 

eotkondt Pilndah: 7200099 


EXONC AUTO PINDAH 
Range Rover Evoaus 20L 
“Dynamic” Lux” Pockago" 
Harman Kardan Sound System 
204 wnteroddksiver 
7200099 


HG AUTO GALLERRY 
6240 Coupe AM1G Wit, SUK 
250 Sport AMG Mogi 3ky CL 
S0 AMG Pelan Whio 
Wise Roady Stok Pi: 22295114 
001258008 0210 2009777 
IG AUTO GALLERRY 
WK UK 19 ketel FT 36 CBU 
Write On Ro. Alphaig/Yalfug 
ali Road Stok P1:72895446 
0 7231603 00164013527 


Mino Dutro al type/Rdy Stock 
Bonus Ai Thn.Hub: Indomobil 
081284998008, 5081350, 0812- 
101875IA (tersedia pkt mad) 


Hummer H2 STNK 2010An Pu 
ti Jia Pako/Simooan Kin.eban 
Kusus Pomakat Mub:68919689. 
LAKESIDE AUTO 
(oaue 5D Black, Rod Kahn Edt 
Phi 646 98 370 / 9980 6869: 


WNenfRangeRoverSportVNke,od 
iition “30, so diesel, 3 


1W.081007250885/ 02172762222 


PerschaCayone'053200xe.Hitam 
1Pke Strikm29rbNopol Pin 
ILOwR18OIK, 081282315566 


IRR Evoaue SDR Dynamic Plus 
Rear Entertaiment, 31V "25" 
5 Camera, In.Rod, "521 
Top 379!teAn, Ang SOlLAn 
0818126969 061505535355 


SANNY AUTO GALLERY 
RR Sport 3.0 Black 1875 on" 
IR Sport 3.0 Black/Browm Atom 
Evoguo Blak Wine, Red Atom 
1d 021-15883188/St 6525678 

Pn ana 


320 Exweuti 
styke08 288t Radio dim 1y/14 


008131557591 


@wmeseroer 


3201 Silver th 2011 pemakaian | CRVTNn'2006 Wirn Merah Meta 
2012 Kim 7000 mulus terawat | Ikikm  42-239/Kontisi “Bagus, 
Info Hub: 0819.0588.1363. HUb:0811198970-0216100561 


320106 »“3201 L'00 “325710 
S20D/LL "2 S20D/12 »" 528105 
281 09, 5281 10, S281 Exe10 
5281 EuclL, 52810, 530109/10 

Bestindo pne7an6an00 “" 
Minggu Buka: 1000-18.00 WIB 


XL 18 Drive T2012 Hitam, 
Garansikme500.0001 Ng: 


CRV 20 ATO7 CarbonBroneo 
Tgnl JAE SrvsResmni Original 
KKompJatinegaraBaru 70819707 
CRV 2A AJT "05 Hitam dr br 
CAntia” sekali). Nopil, Hub 
0852.17171671 bs bantu credit 


CRV 2AAT thn 2007 


aan en” | ntt la, 28 B0 Der 
Gamat STNK pang” MA 
mampazonnane | 680885131 


120011, 
182510848-250043-557AL 
KESLOD/Li “94 X6-3 01 Bns'1O 


CRV, ADA rpg, 2ce25an, 
16235 7508112, X6.33'10 | (rediWbrio anggitIice vkooicot 


Ga oma | trans 

Lana CRV MuyO1, 2000 , Hitam 

1G to03 jt, kads timesn, | Sona akte Vo 
MK Keno II | Sewuihb01200771 

iv Bo cr Cy Foo ara 

K Kan | Fade aoi 

KA | eno mtor 

anta A/T 20, Move Mi yo Ato 

Git AT Ms | cg tata pe 


Mub: 0811099574021.74713112 


Cantiva Benus DVD. Monitor 
camera mundu.Jok KILKF Clear 
Dont Jn,Sun Motor JiPan 
Jang No. Kbn Jeruk 5321399 


Captiva, Tit Blazer, Colorado, 
Dilanda, Bonus menarik hny di 
Sun Mtr kalimalang ph.2618915 


ORI-ISIMAS O2-W6 
(OMOI 15360768 0950 UI mg 


Freed SS AT Red pearl seoerti 
baru, hanya km 4600,hanya 11 
bulan “ada asswansi  samoai 
akhir Dec, I9SIE tunai nego. 
hub: 01932008391 


Jazz AT/2009/sver type RS, ex 
Wanita, rutin service, mulus, 


Moana | ios oeasosein 
AN New Xena Ang Wo 1. | MESAYUNDATN 


Grarmax PU Angs Mulai LSitan 
Terlos Angs, Mulai 2Jtean 

Pancoran... 908303-7900651 
Dewi Sartika. 2002335 


Fatmawati 500233 
Sebab “9115225 


es SG at 08/09 merah, oik 
lunas altiskkm 6Orbsunvoof, 
IStMAOS 19.081282831717 


Grand Avega, angs 75rb, Tucson 
Iilrb, bom akhir tahin, Mel, 
Santa Fedt b0t:001280506225 


Bekasi. 
Radio alim. 2393002 
nung Priok 103900 


Alievy eolaterlospu,mbluro, 
Sion angs” 2ohksegpsecash 
back. ptomo akhir Im, Hub 
86610202. 7056011L70652951. 


Isu 
Dump Truck FVZ 614/FVM 612, 
(RR MIFTR Mn2 box/bonutruck 
ET PA ban,Mrobus 16/12 soat 
D-Max single/double cabin is 
bunga mnc, Hub? Rahardia 
kalancar 266370-56911508 


EM Tuk Bor Akmonun, OP Meh 
Tono. An, Paket, Bunga, On. 
Panar Minggu 983552007633 
Kelapa Coding»... 1620921-22 
aan engan 


iga Tronton fvz34p 285pstdx 
Mie 190p5(he2)Mb12/Absoat 
Torsodiapanther disc bs hah 
unit NKR7LM.Rovapad 216 
GB) bb gpslod tw Roodystok, 
ob jeruk ..5321260, 98336701 


Terlos ASN /angZAI Xena 10R/. 
andi Sirion I1/angLBit R 
Stoketns, sercartsah/tOrokm 
.16831280/1600937 Tunas Daiha 
su JIRy Bokasikm23,5 Cakung 


Terios 2011 TX AT,Putitykim, 20 
tbustnk 6201 M6LAUOIE 
Mubi617 189123 Klo Gading 


ros TOP AstiXnla TOP IS: 
Pick Up TOP 7I:O1 dbntuskcfim 
3M 082111139827/ 9781003 


Hr 

JAII New Focus Escape Fiesta Ev 

Ka rar he ea bat 
Maa 
Gaia ente 


(AN Mew Focus Flesta Ranger 
Bost Price Khs Disc Aki Tahun 
0857-7001-3258/021- 94017719 


Fiesta 16 A/T, Th 2011 
Biru Mo, Kemieebistimewa Siti 
Pakubuweno725.2333/725.1093 


(Festa Paket Termurah Hanya 20 
Itan.Everost, Escapo,Now Focus, 
Ranger” Roady, Stock (Totima, 
Tukar Jambah) 08128210511 / 
005213279946 / 611915620 


Kn 
Accord Bg 28, Jazz 5 On, Freed S. 


1S Dis Gt & Mih, Hubi 
96920509 081585633205 


Katalog Bie) GeiRO1 


Panthor LM25 Th2008, biru tua 
metalik, Tg |, Hub 0215222212 
Jam Koja 


ANInewy sinta, Ho, dp201/ ng 
3,85 Um dis, arm, sensor: 
3001352. b85715162057 


JII Nev Picanta: Rio Sportoge: 
Poga Tand Ambalan 
Magh Ig GPS, Hub: 790.235 


RR A/T (HB) Siter 2010, Km 


17r.1005 OrstSgt bgs) HIS, 
OBILLI9HNI bs bantu aodit 


Blonte Sir Metalic (Nov 12) 
Harga Rp365.000.000.Hub: 
0816-132-6666. 


Now Biante, M2, CS, NG, & 


Stot. Din Mebays, OP Rin, 
0812 58010110, 0251252200 


Huerars 


Benz C200/250,E250/300 Brand 
Wow ATPM,Serio Jin Ip bng OS 
B5 ade In0817086999 Adi 


Actordoe, ATM, Felit, 
Siluet, KimJ0tb, tstw, Ttwt, 
Pomaka,Md0855 688 1500 


Brio.Jar, Freed CIK.CRVRA) 
Nto0l.8905/Angzitn/ TOP3ZIN 
MondaAlstaMangga2"6129999 


Civic LI 1h 08 hitam km 39000, 
bajakbalan 9 Hub:0819325028M1 
100172782222 


(Cie 2008 20ce AT Hitam 321 


Jok Kulit Bin 6eAuto High Mg2» 
0858222:22264,09131680015 


OTOMOTIF | Berkendara 


(6 200 th 2002 AT warna silver | Teana JM A/T Back belrO5 de be 
Facoi, Nopil kondisi terawat. | Got bas) Asi km Sfrba/nsgri 
Mob: 08128515977 “Service book.H.021.99846303 


(C200 Kompressor thIO, siver | yeTail 20 MT Set Tm 2000 


Istimewa," Nego Mubingi : | Hitam Jok Kulit, Tgn 1, siap 
081315007511 pakai, Hub: 0812 2 371 203 
.C210 elegance 2007 hitam Sroof | yeni XT TW2008 Wara Grey 


perfect Cond sr record pomakai 
lansung H:33:001315352072 


(CLK200 12006 Siher Service 
record | lengkap "TOPI 
angs I2 3 Mobi0816932296 


280 AVG, Tahun "2010, Hitam, 
AATPAM Watanty Km 6, Pik Pig 
(OMu 6527788”-081210001122 


£ 260 Ma 2004 Matic Km 
Terba. Hub "OB15 971 5575 


(200 Komoresor Th 2007 Siver 
KM 21. Service Record 
Istimewa, 091908307905 


6300 AvanthitamTh 2010 ... 
Panorantic Kordyn.Kim1200 IstW 
G1 (021725237509 


Kilometer 30rb 230 Khusus 
Pemakai Hub.0818 015.771 


Heewcror 


207 premum Htm MT OZ, oo 
6AtrbaRain Sonsor,A/T Lamp 
XeoonfL Vkool061311815.1518 


Pura 
APV DpL2ItanSwift Dpliltan, 
SKA Dp 20tanPU 1:519jtan PN 

02291496217 / 087877471112 
.SWIEOB AT ST,SIver gal Jual 


Cepat Pakai Scodiri, Asuransi 
08508.0606:360”Gdg Serpong 


Wew C200 ang pK2O10 
SS ne oo taked ps | (ERTIGA & BE 
1. 00881351816-061006261155 | 
We E3OO ang 99SBaru Pang 2: 
201m Makin sARG) STNK | 
vb cpt BL:08061251010 
| 
Eta DP Ringan/Bunga Ringan 
Mob Dwi 9910959 Mimman 


992717 " Tion 2010211 


Suntoot 7, ec Sa, - 
Yaan/im BRO) Seru Rec | MATOHOTANNNNNNN: 
PAN RU Orisimi/ 
001288105396 Chandra Lon a05, 

AI New Alpha, ole, Lorus 
sap000 am Ina beo ul | 0120 fc Gin Ginga 1 
Sen RO | sn naga Saga 


AN Alphard X, SG, G HO" 
Vol X, 26, V HOD Now" 
Alphard & Velifeo “Wi Chat” 
Lonus "Fate LI RX 270 HK” 

We recoive ur car in best pke 
eron' Ruko BOS 02165837777 


(ALL ALPHARD/VELLFIRE 24 
"1 Lanus RX 270 Facelift» 
"es Land Cruiser A6 Z4 " 
" Range Rover Evoavo " 
Jakarta Auto Best» 
1081280079189/ 02172782222 


AN New 2.5 Palero sport angs 
Titan Outlander sort, miago 
10813 611 5886/ 021 99085739 


At evi eMrage 
Ratok. al spon 9 disco 
Dina “OMA 


FE 74 MD Medium Trude Th05 
Marga Lirnit 301 Islam Centre 
JMDis-Abdulah Silondan No.31 
Kendari. Hubt  021-15065328, 
10857 5609 4816 (Ao Lelang) 


Strada 25 L GLS dd N/T 
Double Cabin “05 Marga Limit 
30). Isiamk. Conte, JL0r5 
'bdullah ” Silondae” Noi 
Kendari. 021418805328, 0857 
5689 4016 (Ao Lolang) 


an 


ANI New, Grand Livina Bg Ot, 
Tenor dthang.1.8.1dp 10K: 
stork.otom 6 yoo, 20175962. 


AN New MarehG.Ivina 
new,Evaia Juke “ee Vkook 
seady stackbng misi ODP 
tngniYoar end” promo, Disc 
mouk Dealer Resi :380.1002 


6 Awinadtwehgustiadig Pro 
mosDiynliwtokang” SahMl. 
p0 LE Nor PN.39B1OG5 


/hlph Welicab SC,6,5,X 
dr an st 
SERASA AAS 
papa 
PN AA 


AM New Alharer2012 Hrg 653) 
TMPAYBSIR Ang1.7Jt BarulO0s 
Hendra 7016 8161/9173 7132 


AN Type Toyota,New 100109 dr 
1Ghy 1S DIr Rem, Rd SK, 
021 99996415 081511669533 


Alphard 2006 AS Facelift Hitam 
M385JT T0p.77A!! 2Auto Hah 
005022222266,06131950.0015 


Mohard ASG 2006 Hitam 435). 
NGJLCiranan No26 Kbyrn Baru 
0876184569901- 0812 282187M1 


Alphard G 2008 18speakor full 
optlon pik Jth siap pakai Tp, 
10Oitag. 13 hub-0816932290 


Mlohard S, Putih, Tahan “2010 
“Km3Otb, Kondisi Mulus” 


up to 205allitembunga cc Os, 
Mub:91859568 / 081290872025: 


Grand Uvina 15 XV A/T Hitam 
TOPIK Pia, MIs,Shodiroakor 
“Ban boru,tgn | "081815169531 


en ant | PE 
MA BENTO | at Mp4 Dt 
Gaun a | PGA ERA 


Alohar SC Prem Suund @ Bot 
Varue 36 Ptom Sound 3 B0 
Mado R7 TK 
Handa Line Mo 
niy 9 Vip Motors 
Luntog Stotk Oroy 
0g1 ati, 021 190016, 
AMI 40K Opon TU Night 


Nissan murano 25 th 2011 
Warna” Bitam 081908731354/ 
0217211222 


Teana 25 XV, CUT 10 Fifi 
Sivankim drb Soe Or. INK 
Tun Mub: 9061 5000/0192 4211 


AUTO GRAHA 7949000 
AI Now Alphard 2 Facelift” 
AN Now Vol 2 Facelift 
AN Now LC UK A5 Pace 

AN Now RX 210 Facelit 
“Cepat, Lengkap, Murat 
:TOP 25fitaan , Angs Sitan 
082111770199 087877213703 


AUTO GRAHA 7949000. 
Velfte X7 Soats Loatho ?" 
Puti, 21V.» 1Cam, Roady Stock 
TOP 251 Angs 513 Tahun" 
081207270302 7083016862170 


Avanza Ang Ztan.Kow Wr 3) 
RitokMptard Gcaniy 25V 
AMA XD Rosn'9706 8424 


Avargalmnova,Rush Angs LI 
1027 Promo Bri hadtah Nov, 
(Door Rain Hute 56978118 


Avonza,515 AT 2007, Wm 
HitamKondsi Mulus Jok Kuli, 
STNK oning Hubx081308960967 
AvangaAII'OP MA 27ANS AB, 
Rush 32.Iny 3.Frtne S9 Rosdy, 
New Loh Hub:0056 9557 3735 


Nelor BA, Rush 


Velfce ZAV tahun 2010 Putih 
Ptomium Sound harga Ro-725t 
WNogo Hub: 00128740131 


Velfire VAO slverA8 s9k3 cam 
Tik intan dt b,km.13tb, 
Sve Re, CaN10512 8114 9000, 


BUNGA 05. 

Now Bogtie 12 TSI Turte- 

te, Bli, Tuli Ooton— 
Terminal Mato 

DGASINA11,1820000,017225122 


Gor GT 2000ce06 Merah Spt 
BaruAPntu,BU Cot 2011Mp 
061615112221 Jaksel 


Polo 2012 Sth 
01.036, Tagor akh back 
Reog blut.red Spec dl In 
Test dive. And 08501146217 


Ava ang ZA BAN, Polo 2012. a/t. 0SG 
Tapa im olga oo | Pte Ka 


Kurgpcan Car 2010.Cidlan OK. 
Test Drive. Mam 081581356053 


Polo 2012 aft, DSG 7-soeed 
Wiotroni. 233oftv. Rod, white. 
seadidlan Ob sampai 3th" 
Ready now. Europtan Car 2010 
test lia Bagio 085710199307 


Serocco 20 AT, Grey, TN 2010 
StookEsoat.LoatherAMUIO,RI9, 
Co. (0219725 1898 / 727.00162 


THE NEW TOURAN 2012 
LA TSI twindharger” Enging 


Camey 242/t 2008 hitam mulus 
eko, gn 4 Isa pemakai, Hub 
065890520705” 


amy 2146 2008 Matic Mis 
Tout a/n. Sandiri W Hitam Kr 
263 nego.Mub, 08211162053 


Camey 24 V we 
2006, Hitam Metalik. Mulus 

Teawat” Encaloat. Canda, 
Lagng dari Pemakai, Berminat 
Wu 5910852015 (Rihurd0) 


2007 2AV Hitam 25017 | Of The Yeor 2011. Best Deal. 
Seng mn | 
Bana 

ti 

(yanus 1999, bensin 47 Lt, 
Jgn ar 
aa TG 
aa 

EXOTIC AUTO TOYOTA. 

an Ker 

pda SEA At 
KA 
"8 Lenus RX270 New Model "" Daan 1 paman 3, 
beban Bag paritan $ at, tabio 
Be 
Ke aa Aa KU 


bagus.Zion Molindo.95186969 


Kilang Innova G105 AT Hitam An 
“SendiresiniLDabeldine 
Bimewa Hub0611112501 


Land crulser V8 th 201 warna 
ut km 4000 hvg:1/125 nego 
heb08110760619/02172702202 


AC UK Diesel Hitam, Full Spec 
Road Stok. AI Now” | polo 2012 Spedal Deal 05 up to 
TDP S7lutaan, Angs lOiksan" | 3 yours,” A/I-sp0od 056. 
08106158279//og1ze9210009 | Climatronic AC. 117m. Rovdp 
“wnito/Black/Slver/Rod, Test 
Lexus LX 570 Hitam, Th 2010 | orive. Ton 083690056352 
onus LXA7O, Hitam 2002. 
Gal. (021) 7251893/72790162 
Logus RX 270 Faclit, "Wnite” 
MKvorsihaad up displayY.RIO" 
Pionie Col190310106/51220855 


New Hlace com silver, 3961, 
New Mak X 59st.Cash/ kredit 


Oa Ma Poo Loh 


Jukrtambhosi 2210 | WaRnNoaNsaraNa 
Wen Leuser VI/46 Full Spec | The Colt TSI, Rendy. Red, 
k99.Kmeht IMeNlew Fortune | Janirag. Sesat Euro” NCAP: 
Dsi09/Jan2619C.0868135101 | Psnoed” 3G... Tst, Griya 
. gntpunono ons Analabio Dimas 08122666:3677 
MIN ENTEAN Motor Dua 

Lan R4 270 Tato 

Gn | amusvoamoson 
Prada foceiton 3081 Ex oo Parah 


HD FatBoy th12, km Ade, silver 
istimewa, Nogo. Hubungi 
08131500751 


bateCygnus'01 02t Radio dim 
taya/1A Ph0616 77105 


SIMPRUG CBU CENTER 
“Lotus CBU & AI! Toyota CBU- 
Best Price & Borgaransi-— 
.—akisit & Tukar Tambah 
Surat Surat Terjamin Service, 
Spart, Body Repair 7264024/ 
P89.4513/ 72265831 72199 


Intruder BPK 
HitamJKM 2roLike Now Only 6 
in Indo 0815-1907-5111 


Menghindari “Blind Spot” 


HAL berbahaya dan harus diantisipasi saat 
berkendara sepeda motor adalah titik buta 
atau blind spot. Faktor ini sering kali tidak 
diindahkan oleh pengendara sepeda motor. 
Akibatnya, cukup banyak kecelakaan 
terjadi. 

Blind spot adalah keadaan di mana 
pandangan mata terhalang sesuatu benda. 
Hal ini juga sering terjadi karena keterba- 
tasan daya pandang mata kita sehingga 
kadang pengendara sepeda motor tidak 
bisa melihat pergerakan kendaraan di 
sekitarnya. Tidak heran kasus kecelakaan 
kerap kali diawali proses tidak disadarinya 
kehadiran kendaraan lain di sisi pengenda- 
ra. Berikut adalah beberapa tips yang bisa 
digunakan untuk menghindari kejadian 
yang tidak diinginkan karena blind spot. 

Bagi pengendara sepeda motor, 
pengendara harus memperhatikan area 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tikungan saat ingin bermanuver atau meni 
kung. Sesuaikan kecepatan sebelum 
mengubah arah kemudi secara bertahap dan 
mulailah untuk menyesuaikan kecepatan. 

Untuk memperbaiki faktor blind spot, 
cobalah untuk memasang desain spion 
yang datar atau cembung, atau kombinasi 
keduanya. Ini biasa terlihat di spion truk 
besar. Namun, spion tidak sepenuhnya bisa 
menghapus faktor blind spot. Semua kem: 
bali kepada kewaspadaan pengemudi 
sepeda motor. 

Ukuran kaca spion juga memengaruhi 
daya pandang Anda saat mengendarai 
sepeda motor, Idealnya, Anda sebaiknya 
menggunakan kaca spion yang telah dikelu: 
arkan dari pabrik karena tentu produk 
tersebut sudah menjalani berbagai tes uji 
coba. Jangan asal ganti spion hanya untuk 
mempercantik sepeda motor Anda, 


Usahakan untuk tidak berada di sam: 
ping mobil, truk, atau bus karena besar 
kemungkinan si pengendara — mobil! 
Bus atau truk tidak melihat keberadaan 
Anda. Semakin besar kendaraan roada 
empat, semakin besar pula blind spot-nya. 
Saat menyalip, bunyikan klakson sebagai 
tanda pemberitahuan bahwa Anda Ingin 
menyalip. Jangan gegabah untuk menyalip, 
perhatikan ruang dan kecepatan mobil yang 
ingin Anda salip, 

Patuhilah peraturan untuk selalu 
menyalakan lampu sepeda motor Anda 
walaupun pada siang hari. Hal ini bisa 
membantu pengemudi mobil, bus. atau 
truk melihat keberadaan posisi Anda 
sehingga mereka bisa memberikan jalan. 
("/VTOJ 


GE 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 18 November 2012 


"Tentu, Ayah, 


1 Zon, boleh Ayah pinjam pensi? 


“ Avah mau yang ada hiasan babi, anak 


kucing, atau panda? 


sun 


" Aku juga punya yang dari bulu palsu, bermotif 


polkadot, loreng zebra, ber-glfter, dua warna, dan 
ada hiasan kepala goyang ayam. 


206, CMS 
BORROW APENCILI 


Co YOU WANT MIE PIC, 
TWE KITTEN ORTME PANDA? 


T AW MAY CAKE FOR, POLA DOS, 
TERI STRIPED, GLIITER, TWlo-TONE 
IND A BOBBLENEAD CICKAN. 


buah tropis 


TWEN TUERE ARE TVE SLENTED ONES, 
INCWONG BWEBERRY, BANANA, 
NAPL-SMOKEP BALON ANO A WIDE 
SELELTION OF TROPICAL FRUMS, 


# Ada juga yang beraroma, ada bluberi, pisang, 
mmapie bercampur bacon dan banyak pilihan 


' Hammie, boleh Ayah pinlam pensi? 
1 Yang ada bekas gigtannya atau yang tdak? 


PC KOMPASTV 


0400 Urban 

04.30 Penjuru Kota 
05,00 Saat Teduh 

05.30 Kompas Sport Pagi 
06.00 Kompas Pagi Akhir 


108.30 Agung Podomoro 
Group 

09.00 Aku Ingin Tau 

109.30 Buatan Sendiri 

10,00 Time Compass 

1030 Deadiy 60 

100 Newstar Weekend 

1130 World of Wayang 

12.00 Kompas Siang 

18.00 Duet 

1400 Indonesia Harus 
Bercanda 

15.00 Comic Action 

16.00 Sebuah Nama 
Sebuah Cerita 

12.00 Kompas Petang 

18.00 Kompas Sport. 

1830 Deadiy 60 

19,00 Versus 

20.00 Stand Up Nite 

200 Hidden Paradise 

2200 Titanic: Blood & 
Steel 

28.00 Kompas Malam 

0000 K-20 

0100 Showcase 

0130 F1 Grandprix 2012 
(USA) 


Turi 
04.00 Jalan-jalan Islami 


(daerah) 
10430 Indahnya Pai: Kitab 
Kuning 


0530 TVRI Sport 

06.00 Indonesia Pagi 

07.0 Pelangi Anak 
Nusantara (daerah) 

08.00 Zukokke 

0830 Kartun Anak 

09.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

09,03 Anak-anak Alam 

0930 Animalia 

10.00 Indonesia/Interna- 
Sional Terkini 

10.03 Animalia 

100 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

1103 Bukan Infotainment 

1130 Aku Bangga Padamu 

1200 Indonesia Siang 


nber 2012 


1230 Binar 

1800 PGI/Kristen 

1830 Asyiknya Bertani 

1400 Indonesia/Interna- 
slonal Terkini 

1403 TV Magazine Per- 
tanian 

1430 BNN 

1500 Indonesia/Interna- 
slonal Terkini 

15.03 Musik Sore 

16,00 indonesia/Interna- 
sional Terkini 

1603 Kartun Anak 

17.30 Indonesia Sore 

1800 Liga Italia 

2800 Musik 

2830 TVRI Sport 

00.00 indonesia/Interna- 
sional Terkini 

00.03 Enalish News 
Service 

00.30 Campur Sari 


ACTI 


10430 Seputar Indonesia, 
Pagi 

05.30 Go Spot 

0620 Disney Club: Mickey 
Mousa and Friends 

0630 Disney Club: Guack 
Pack 

07.00 Tom & Jerry Tales 

0730 Crayon Sin-Chan 

0800 Doraemon 

0830 Larva 

08.00 Dahsyat Weekend 
(Live) 

1100 intens 

1200 Seputar Indonesia 
Siang 

1230 Penyegaran Rohani 
'Agama Kristen 

1800 Film Keluarga: Alvin 
and The Chipmunks 
The Sgucakaue! 

15.00 Tom & Jerry Tales 

1530 Tom & Jerry Kids 
Show 

16,00 Target Operasi 

16.30 Seputar Indonesia 

17.00 Layar Drama Indone- 
Sia: Putri Bidadari 

18.15 Layar Drama Indo- 
esia: Yang Masih di 
Bawah Umur 

1900 Layar Drama Indone- 
sia: Separuh Aku 

20.5 Layar Drama Indo- 
esia: Tukang Bubur 
Naik Haji The Series 

2200 Box Office Movie: 
Platinum Shaolin 


0030 Delik 
(0100 Film Tengah Malam: 
Old Dogs 


€sctv 


04,30 SL Liputan 6 Pagi 

06.0 Status Selebriti 

07.00 SL SCTV Musik inbox 

09.00 Hot Shot 

10.00 SCTV FTV Pagi 

1200 SL Liputan 6 Siang 

1230 SCTV FTV Siang. 

1430 Magazine Liga 
Champion 

1500 SL Hip Hip Hura 

1630 SL Liputan 6 Petang 

17.00 New Cookles: Gem- 
bel Bikin Sebel 

1800 Super ABG 

1900 Love In Paris 

2030 Ustad Fotocopy 

22.00 Sinema Wajah Indo- 
'nesia: Sok Gengsi 


EL 


0430 Gema Rohani 

05.00 Wisata Hati 

105,30 Lensa Olahraga 

06.15 Topik Pagi 

06/45 Hati ko Hati Ber- 
sama Mamah Dedoh 

07.30 Dibo The Gift Dragon 

08.30 DPRD DKI 

109.00 Haier Inspire Living 

09.30 Aku Bisa Sembuh 

10.00 Properties In Har- 
mony 

1030 Foody With Rudy 

1.00 Hidup Hanya Sekali 

1130 Topik Siang 

1200 KLIK! 

1800 Mantap 

1400 Total Football 

1430 Kampiun Sepakbola 
Nasional 

1500 Demian Sang 
Iusionis 

1530 Magic & Trick 

1600 Neo Planet Remaja 

1.00 Topik Petang 

17.15 Pesbukers 

1815 Oh My Boss 

1915 FIFA Futsal Worid 
(Cup Thailand 2012: 
Final TBA (Live) 


0100 Topik Malam, 
101.30 Late Night Movies: 
Butterfly 


MNC 


0430 Lanjutan Bengkel 
Hati 

105.00 Lintas Pagi 

106.00 Bimbingan Rohani: 
Hindu 

06:30 Pelesir 

07:00 Animasi Menggapai 
Bintang 


107.30 Upin Ipin The Movie 

10830 Kisah Unggulan: 
Legenda Pohon dan 
Kristal Ajaib 

1030 Grebek Nusantara 

1130 Mata Pancing 

12.00 Layar Kemilau 

16.00 Inspirasi Sore 

1630 MNCTV Goes To 
England 

17.00 Zona Juara: TV. 
(Champion: Battle of 
Sushi Chets 

18.00 Aladdin 

19.00 Fathiyah Season 2 

120.00 Jagoan Silat 

2100 Raden Kian Santang 

22.00 Tobat Sambel 

28.00 Dangdut Never Dies 

00.00 Barciays Premier: 
League 2012-2013: 
Reading Vs Everton 


- 
INDOSIAR 


05.00 Pintu Pintu Syurga 

06.00 Chivalrous Legend 

106.30 Power Rangers 
Samural 

07.00 Ultraman Max 

10730 Dufan The Dafendor 

08.00 Metal Fight Boyb- 
lade Baku 

0830 Scan2GO 

09.00 Dragon Ball Z Kai 

10930 Inazuma Eleven 

10.00 Ben10 Ultimato 
Alien 

1030 Glumpers 

1LO0 Salam Genre 

1200 patroli 

12230 Sinoma Siang: 
Legenda Dewi Padi 

1430 Live Kiss Sore 

1530 Live Fokus 

17.00 Sinema TV Ung- 
gulan: TBA 

18.00 Drama Seri Keluarga: 
Takdir Cintaku 

20.00 Sinema TV Akhir 
Pekan: TBA 

2200 Srimulat 

2300 Live Bundesliga: 
1899 Hoffeinheim Vs 
VFL Wolfsburg 


METRTV 


05.05 Metro Pagi 
0330 Talk Indonesia 
07.05 Channel Japan 
0730 Agung Sedayu 
08.05 811 On The Weekend 
1YL05 Sudut Pandang 
1205 Metro Siang 
18.05 12 Pas 
1830 Tren Tekno 
1405 Oprah Wintrey Show 
1530 Kick Andy 
1605 Just Alvin: 
Motor Gede 
17.05 Metro Hari Ini 
1830 Metro This Week 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


19,05 Mario Teguh-The 
Golden Ways 

2030 Just Alvin 

2130 Musik 

2230 Shocwave 

2830 Metro Sport 


TRANS 


10430 MotoGP Ciassics 

0530 Sport7 Akhir Pekan 

06.00 Khalifah 

06.30 REDAKSI PAGI 

0700 Asli Enak. 

0730 Selebrita Pagi On 
The Weekend 

0830 Let's Go 

0920 Like A Chef 

0930 Ga Nyangka 

10.00 Wolipop 

1030 Weekend Spotlite 

100 RAN 

130 Redaksi Siang Akhir 
Pekan 

1200 Selebrita On The 
Weekend 

1230 Galeri Sepakbola 
Indonesia Minggu 

18.15 One Stop Football on. 
Sunday 

14,0 Highlights MotoGP 

1430 Mancing Mania 

1500 Sing NRun 

1530 MotoGP Awards 

1630 REDAKSI SORE 

1700 cv 

1730 Breaking World 
Record 

18.00 Sebolas Dua Belas 

19.00 Kepo Ouiz 

2000 Hitam Putih On The 
Weekend 

200 Pas Mantab 

2245 Mister Tukul 

25.45 (Masih) Dunia Lain 

00,45 Ga Nyangka 

01.30 Vamos La Liga: Gra- 
ada vs Ath. Madrid 


Global"V 


05.00 Winx Club 

0530 Chalkzone 

06.00 Spongebob 
Sauarepants 

08.00 Twisted Whiskers 

09.00 Big Movies Lolipop: 
Garfield Pet Force 

1030 Fun Teenlicious 

100 Buletin Indonesia 
Siang 

1130 Indonesia Bicara 

1230 Mantu-mantu Moro- 
tin Mertua 

1830 Superboy 

1400 GPS 

1430 1004 Ampuh 

16.00 Fokus Selebriti 

1630 Oggy and The Cock- 
roaches 

12.00 Kungfu Panda 

1730 Bobo Boy 

18.00 K-pop 

1800 Sketsa Tawa 


INTERMESO 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN 


telepon #62 21 2567 6000/ t62 21 2567 6076 
sms t62 812 843 8888 


blitzmegaplex 


SKYFALL MADU Oa ON BWAKTU. WAKTU 


1930 KOnser Seru Malang 

2230 Bardays Premier: 
League 2012-2013: 
Fulham Vs Sunder- 
land 

0100 Bardays Premier. 
League 2012-2013: 
West Bromwich 
'ibion Vs Chelsea 


04.30 Kabar Pagi 

06.00 Apa Kabar Indonesia 
Pagi 

07.00 Major League Soccer 

08.00 World Boxing (Live) 
“Antonio Demarco 
Adrian Broner 

100 Soccer One 

130 Kabar Siang 

1200 JABAR Mernikat 

1230 Khatulistiwa 

18,00 Damai Indonesiaku 

15.00 Ujung Negeri 

1530 Selera Asal 

16,00 Bumi & Manusia 

17.00 Kabar Petang 

19.00 Indonesia Lawyers 
dub 

2100 Apa Kabar Indonesia 
Malam 

2200 Kabar Malam 

280 Kabar Arena Akhir 
Pekan (Live) 

00.00 500 Groats Goals 

0030 Mutumanikam 

000 Documentary One. 
Globe Trackker 
Season 6 


TRANS 


04.00 Vamos La Liga: Real 
Madrid vs Athletico 
Bilboa 

0600 Sketsa 

06.30 Insert Pagi 

0730 Mozaik Islam 

0800 Benu Buloe 

0830 Buah Hati 

09.00 Ceriwis 

09.45 Ala Chet 

1030 Ngulik 

1LO0 insert 

1200 Bioskop Indonesia 
Premiere 

1400 Skotsa 

1500 Bingkai Berita 

1530 Gengges 

1600 Insert Investigasi! 

16.45 Reportase Inves- 
tigasi 

1745 Lolyove 

1800 indonesia Mencari 
Bakat 

2030 Super Trap 

200 Bioskop TRANS TV: 
Miami Vice 

2800 Bioskop TRANS TV: 
SpedieS III 


“8 Acar dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


PC KOMPASTV 


metro park 


residence 


PROPERTIES IN HARMONY 
HARI INI PKL. 08.30 - 09.00 WIB 


ME Park Ponadaren dara 
(menciptakan wuatara tarung. 
Sakarta Barat. tegamana rdorman telorgkapnya hanya di Pvoperben 1 Per 


(WORLD OF WAYANG) 
HARI INI PKL. T.30-12.00 WIB 


va dun orang yang tanyat tren 


TITANIC BLOOD & STEEL 
HARI INI PKL. 22.00 - 23.00 WIB 

ane Boa ara Sieef adlah Noah desak hapal megah ran melaganda dikanal 
ra irwst bia nganya, sapa langka Danyak nyase Goertarurkan telera 5 
Tahun musa kereta UML ewostor kaya Ru seidah mami Untk kaan menangah 
Yang mngawwa proyek tanabi, Ku alah tetua aruargan Tetapi UNA alan 
BE Se ap Para ea sem ea beragam ca perak 


smartfren 


S 


FI GRAND PRIX 2012 (USA) 
BESOK PKL. 01.30-04.30 WIB 


Balapan Jet darat kelas dunia xudah memasuki GP USA siapakah yang akan 
menempati podrum pertama tekalkgus Ineryadi calon terkuat manjadi juara 
Guria? Senawtan Vettal atau Fernando Alonta? Saksikan pertarungan 
mereka diri hari nanti hanya di Kompas TV 


hay 1.0, 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 18 November 2012 


» INFO FILM 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


SNORT Fu 
FESTIVAL 2013 


XX 


AYO TUNJUKKAN KREASIMU 
lewat film pendek 
4 


caranya & 

1. Klik www.21shortfilm.com' 
Ikuti syarat & ketentuannya 

3, Isi formulirnya 


x 
4. Kirim film pendekmu 


MEI 31 Shri Film Fesivol (1 @21ohonlilm 


REK 
| Rais. tan:1555.1745.1935.2125 
| caping 

RIMA GADING U - 

| MEGA BEKASI DI 
1230.1440.1650. 1900-2110 
PLAZA SENAYAN XXI 

TN. 105 15.35 


MRI 


METROPOLENDA 
WTC SERPONG » 
Suri -Curcon 
1820 1440 1650.1900-2110 


PLATINUM CIINONG SOUARE 
1248 1435 16.25” 10.15.2005 


(MAL UIPPO CIKARANG, 
TBAG MAS 164518452045 


basgen 


LAGE013.0 
16:30 


Es 


1800 1800.17.00.19:00.2100 
PONDOK INDAH 10K 


1.18 
20 11U0.1650 
AKTL 


181-155: 1715-1915-2115 


eg 


BIOSKOP LENG 
CoLAs 


Ni 


KAP DAN 
CAGE 


$10 MILLION. 


1 KIDNAPPED 
DAUGHTER" 


G E R A 


s1upiO you bx- 
SENAYAN CITY OA 
MOLNWOOD IU» 

IU JUNGNON YOU 

PUT VULAGE 

"PONDOK INDAH 2 DI 

KEMANG VILAGE XII » 

PEJATIN VILAGE 

(EMAK SETAN 
EMANAK - LA PATA, 
100.155: 1800 21.15 
Muri 

1200 1245.1400.1500. 1545-1700 
TRAP: 195-2000-2100. 2145 
Pu 

1230. 1530.1830.2130 


122011515: 1000. 2045 


murz aci 
1200: 1100.1400.1500. 1690-1700 
1100.1900.2000. 21100 2200 


1x 
1200:1400.1500-17100-1800 
2000 2100 
KUNINGAN CITY OI» 
SEASON CITV Xt “TUM NI 
1303115 


10 1 Tan 1600.1730.1900 
Areva 
13201600 1700.2200 


JAM MAT 


GANDARIA XI IMAX 
1230 14452 1700. 1:15 -21.30) 


Gremtre 
STUDIO YOXI PREMIERE EX. 


aa 


10.19 


ha, 


1230-1300. 1445-1615-1700 
1730, 19.15. 1945.2130.2200 
SENAYAN CITY YO PREMIERE » 
PURI 200 PRUMLRE » 

PONDOK INDAH 2 KU PREMIERE » 
"KEMANG VILLAGE X0 PREMIERE » 
JUVING WORLD XI PREMIERE » 
KARAWACI YO PREMIERE 
1290-1445: 17.00-19:15-2130 


BEKASI SAUARE MOU -CLUANTUNG 
DETOS - CINERE » WTC SERPONG, 
1218-1430-1645: 1900-2115 
BEALANOYA 
1245:1500-1715:1920 


DAN 
IDN NA90 1645-1800 
2015-2118 


AA DbIST PICTURE 


GK 

NS NaS0 TAS. 14101445. ISKO 

1645.1700.1715. 1900-1015 

1930: 1945: 2.15.2130-2145 2200 
MOGOr 


THE EPIC FINALE 
THAT WILL LIVE FOREVER 


y 


tetwilightss 


4 oteaking o dawn 


Breaking Dawn-TheMovie.com 


P0 BLU LONDON 
EXPERIENCE IT IN IMAX 
SIUOIO 20K &x SEASON CN KI 


PIALA INDONESIA XD » 
SENAYAN ENY LO» 
MOLNWOOO: 


SUpi - TAMN 


1248: 100-113 
13 


lh 1930 


1909. 1949.1700:1710: 1700 
1918 1930:21.15 2130-2149 
PONDOKINDAN DIK» 
(GANDARIA NX» BINTARO XXI 
IIS RAS: 1499.1800.1645 1715 
1900.1918.1920.2115:2120.2145 
BOGOR TRADE MAU. 

1200-1215: 14:15 1430-1630 
1645: 1648: 1900-2100 2119 


ARON 
1218:1430.1645-19:00-1930: 


IRIS 1245: 1430-1500 
1718. 1909-1930-21.15 
EP ENMUM 

IN. 1900-1440-1515- 


TNO 445-1700-1915 
KARAWACI 
Iaao Aas, 3g 1s 
1900. | TON IA TAS. 1000. 10A5 

218.213 


1 JOSEPA GOROON- LEITT, SETN NOGEN 
(MMMA KENOMICK. BRYCE DALLAS MOWARO 


"se MUJELIA HUSTON 


$ S0/sI 


ITUMKES APM TO BeAT TN 005. 


PARA INDONESIA YOU » 
PLALA SENAYAN XXI 
1245.1435:1705- 19.15.2125 
(MEGA BEKASI YO :15.00.19.25 
PURI 04 :19.00-2.10 
an 


saving 


PUT VILLAGE Yu » 
KEMANG VILLAGE 
1900-2110 


og 
BOR MA SAUARE - DITOS - CINERE 


1430 10.5 
BINTARO 01: 12.18.1430 
ARION : 1245.1500.1715 
MEGA BEKASI YO 1 12.4.1 
METROPOUS: 14.15.1030 
KARAWACI: 14/35” 1840 

CILANDAK : 1500. 19.15 


1245. 1455:1708-19.15.2125 


Eat 
z 


EKALOKASARI 
1290. 14.40: 1680-1900-2110 
PE PLAMNUM 10 

BEKASI SAUARE XI 

1215 143.17008: 19.15-21.25 


(ATRIUM « GADING, 
1230. 1440-16:30-19.00-21-10 
MEMOPOUS 


1230. 1430 .16:30-10.30.2030 


YA M3. 
1815 1908 .16:85.10.45.2035 
HOLLYWOOD KI «PURI» 
KEMANG VILAGE XI » 


18-1515: 1715 
an Curva Ka 
1405-1745-2125 

BP 1215.1019.1615 

DAAN MOGOT : 1230 1420-1610 
DITOS » CINERE 1230.1645.2100 
MIC: 12301630200 
CUANTUNG : 14451045 

DEPOK 1445 TAS 


LOEH GUE, 


"as 
710 


mun ep, 
1930 1530. 17.30. 19.30.2130 
ALAN 112201420. 1610 


MENOOII 1215-1620-2045 
MG TO. 10.30 


Houston, USA Sientine 


PROPERTY EXPO 
US$ 54,900 


« 17-18 November 2012 
(Sabtu & Minggu) 


“ 11.00-18.00 WIB 


« Kemuning Room 
Hotel Mulia Senayan 

(IDR 532.530.000”) Jakarta | 

Kan dapa ob A 

(H bursa kerja di Amerika. 

(Wocrodtad Fc Development Organisation, houston org) 


November 6 2012: 
14 kota terbesar di USA (houstontx.gov) 
Pusat energi dunia (houstontx.gov) 
Medical Center terbesar di dunia 
(houstonbx.g9ov) 

Lokasi strategis di Houston 


Harga di bawah biaya konstruksi 
(2010 real estate investment center) 


Praktis dengan adanya pengelola 
(Stering Income) 


Mudah & tidak ada larangan untuk 
dijual kembali (Texas Real Estate 
Law weblocator.com) 

Tidak ada state Income tax (irs.9ov) 


Guaranteed Return 1646 net" 
Sau dangan saban 


STERLING motong 400t 


Untu et gan tega semar, bung 


Farisi Damian 
0815 10110179 | 0818 0848 9168 


(aa 


US housing recovery boosts Freddie Mac 
Fla Mac has pstod It tourih ataigh auto nat Pro, undoining howtho US 
Dtoporty martat has teboundod....0 Satin Naapourin Waanngr. PrancilSordees 


0816 482 9899 


KLASI 


properti 


Untuk Informasi lebih lanjut 


hubungi bagian iklan Kompas. 


2567 6000 


INFO PROPERTI 


Pivate Vila 28R @ Jimbaran 


Med Boulevard resd Kemayoran 
view 1 tnya, ada 

Spoon, Gt 
SIMPANG), Yo 081002100016 


6.Stp/6art 169/135,2U1MOB 
Nono 0612 921 472 JAKARTA: 

ad, LUhookar Gd tp 516 2222 
Andalan Teras 
G.5t0Gresia 180/207.24Mtew | 1250m' Jarang 

City oa 0812 971 A721 

UMooker GA Sip $16 2222 

Andalan Teras 
Grand Wisata Bokaskfurmsn) | Setolah Keve 
14501305 jual, G.HubRay Ami 1081 


Wite-l:08131615159 


Nara KAK, Gap Duw tik 3500wt.lI Iman, Securit 
Yayan 0 HK | me Pun men | enno" anggi: | 2 S4 
At Buyback guarantee 60x Un | Ola Meatorkolam — Ikanimngarasi | Data KT 3 
BL! Hub. Dibyo 0812200060 | D Wsiiniteratif Cibubur mnt | & Mali Cier 


wwVvovilasBab.com 


DIJUAL 


30R, De 


The Pakubuwono View 28R & 
trio furishad/Uns 
funished, Hub:0813 61510320 | mm 


Serius hut:08521053395 


Taman Yasmine Bogor, te1350 | #6001 39, 
Tp 200m te pn. sHat | Porn 720292 


Mub: 087720302555 Na SMS 


-NetJI 


HomenGusti 0G 


0611 1925765 


300/220,As5 Lin 


Cioeto'dim komploks”225/240 


Cipete-HLAmbas 213/20m'Shm 


Rn DIA Tangerang-tanah Ls.25Ha Kwsn. Tg 


51K PROPERTI 


bok Bulus 160/215, FP 


SELATAN Kar JAKARTA UTARA 
'Reaity”Pd.Indah » cendana, 601M(8148)SltniTown 
2 Ada Lokasi Ok 2 Timur 9) 


Reaty:Pdindah Kelapa Gading, 246ml, 
pa Ta oa 


Oekot pt | Go!lOgn Ns by soon ERA | Kirana 9617 801 mamisCeng 
n 4 OKToses | MmeApusoeng13t1 y26Kera | Mr Br 6817 now mis bgs 
Uppo ki Ja mma bt | 4 Ags mena Ka Sa 
lok, bagus — terdogan di 
Ang Nai Bintaro, Metiang 225/25042 Wp Gading tekaskopen hovse 
Our Neta Mentri Del Lon EN 
Pa Mn Kemana ea Latuyal Prima sita 
100170395.2169 ro, tumah minati 2LEAT | pjaten Mas Vi 25/2250 
Ion Mob :OR705952169. | gi dtam KI Se1/RW 351. | trakame-Gut 081506100125 | Layar sa paynmg 
Ce ia 1o.00122851517 tie 525 Morn 2) Ma 29 
2 Tum. | Pemhan Gta Galak GUO6I Pejaten Lt. 10m Lb, 300m? | 0225607 Aoing 081298900102 
per | nge Cinere,perum Purtcibere, SHM, | Warga b MNcoo, Jarang a83 


San Nya 
2 Jam, Tanah 
KM 221, bikg RS 
TP, 0617600477 


BSM 75912029”0610.0820.9609 


9 081290181 


gs | perum Pesona Alam Jagakarsa, 
9. | pipasarkan Sunit Rimh Boru to" 
021298700218/ 061315017106 


3 Century? Mediterania2 


Es | pondok Indah 2400/3000 7 kt 


Liga Mas dan inn 720/400 pool 


12810992510. 


Groen ale View, 0340 Jar, Indust Panca Tamg - Ckande Me esa Ogan! | mavwmnesoutevaro 
nga Ox Angs 13 it-andit 1 | MEBODETABEKI Bra, 65 0812 800 928 | ataa 850m, Iskandaryah Hook 20120, 
Univ & Pdk Indah, Bulan Dpn Hrg. Informasi Properti, 983 1991 170m, Kerinci 300m, Hubungi Prmoancal vas dngt.cek utk ktr, si 
Nok azessnb “oo” | Almsuta hp und eva Gaara Aa Nyoman 
hak tny SL vakng ds sig ITE BOULEV 
Karsnng Mrs bento to new mall 08561732121 DAKARTA BARAT 100 & ap jas B Panen 
00152468216-061610500252 | Alt Ompo.2t289 Opiowe | Dr Sus 2 Groel1t390 1.200 sambas 220mSHMHI Tanah, | 05120012 9509/ 45066000 
17216N0y/12 jam Ilatsoretuin | NIC It, Kit Toh Murah, H53M 110013 80008831 Andy Sim 
Menteng Savare Apart Salemba. 181166536 Lihooker5388899 087780030372 ONLKOOOO 204 Ar Layosatowandngek yani: 
IwcAta SonzL RendahMrg seijin Den Rm 3Mobl 


A5 )/Nogo Mp63 


BSD Green Cove Lt 375 Lb, 
9n.0813 1900 7 


Golf Lake VH6 605 It 


1 6160 


nugara” BU Lem Ne 


Sena Stm Isandrsyah 50 
peritan 
Ba on da 


1515993 / 061905161 


Mermananas kan | BE ac | tata Ha ai TANAH DU 
Ka 180 pasa KA Aneka 
Sae Pa aa tan | an, pang. Pemaa, Boan- DL Loan Terng, Aa BODETABEK 
Pakubuwono Apartement heb4176560000/08172364000 | Jakbar Diva Rmh LI/L8, 160 - ap 
View City Ve ““ 220 Hub, Anton ERA VICTORIA-OPHOZ | sriwijaya Rumah Tua 1925m 8 
Oia Mb GIRI ne 1 R0 AN | RAS NMBUAN Mg 
an Sr 
ken bantihtan antn 


Regatta View Pool Brand New 
EF. Glung Indopeoporty Pluit 
0856 9590 1231/7021 6620123 


The. pakubuwono Residence, 
Lux, Apt, Unit tersewa Best 
pria. Hub. 08161923 537 


The Pakubuwono View Dijual. 


(Good, Lux Aot. Best Price Hub 
061295001253 


In House” 
Casablanca Mansion Apartment | 051211676570 ihao 
Ful Fumish3KT.2KMAKPL1.21 

Full AC Lutuy interior, Parkir. | G sep 


1221/Bin min 128in Serius Hub: 
Magalnia Hp0813.10664629 


Gading icon Cit, Tar 2A, 2 KI, 


bagus, Ha 
Emerald" 


D/GrenVineyart 105/1206105/88 


The Springs Canery, 

1197119. Mesterkt pal m3et 
2 Oke 

Hna:0818 91 99 18 


Puri Mansion I01SJStn/4Cepat 
8U:0621.1081.6050/98891020, 
c tania? 


Lu 
Oioati2i2g 


Cempaka Putih II No2 bola 
kang Hotel Gran Cempaka Lt 


850m, 7K/Uistik 7000 | 1oy, Baru 
tt SHGB dijual murah HASM | “215307609 
ai refos | Hubitnang ' Basuki Rabumat: | “““Teras: 085 


092159/08780172 


J.Cimahi Menteng Jakpus Diju 
Al Rmh mewah2LLt 95 m2. 
be/1610 m2 6KteKm,3Kpbkim 
me.Littui 12 mbl 

@omili 


Centunyai eat 


og Balong IWNouse/Ooneuse 


KebiBaru Ciomas V No.32 SHM 
1007350 MISA C1P) Hub: 06 
86682316 -0896.0300.232 


Keneema-P Into 15625/ 


Tk Mas UtamaT) BA, 602/397 
Il jt marmer Ialygranit 
RWKuningan Erna 08888176680 


grain cos9 Bangun 
1 401 081280136189 


Sawangan Dijual Butuh Tah 


| JAKARTA TIMUR Ping Aspal 1700 SMM. 
28/m6815 11260999 badan 
Condet Bt Ampar, Jual cepat 2 
St eh, Labsru SAWING | MNYAKARTA BARAT 
Us 150715 Eni 
(nego) bab 00151 
Hang Jebat Raya 
6 706920 
5 JAKARTA SELATAN 


Andalan Teras Reoty'Tendean 
3300m "Komersial: Jrang Ada 
0816113 2212 


Duren Sawit 1:300/400-HLIM 
Lubang Buaya 1613 HLEM 
26190518 M00 —.- 


tok 


Bas.Jmg 


IKMiew S.Poo/jalan rayadit | G sep The Springs Grsea 1607 Satar Jalar AON 
Ke an An | Bg Ma | Ker la Sh | PAD | PEN Ul 
LCD TV, sofa, karpet, tr depnsr sar “Century | Its0/ 1250 "288m. | IIb 300/200m3I 2 


2M/thNg). Yul 0510210016 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


9918 


p.081800939696 tp 


Nogo.Hub:08131 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 18 November 2012 


37 


Gratis 


20 


pendant pertama 


Ae MULAN SMM PROPERTI TANPA MODAI! 


BERBURU 2 AAN LNEN ny 
DAN KOS:-KOS 2 12.000 


PUNYA KARTU KREDIT? 


03 AKTAIIh Pengl 32.Brevet A 
(BB, Inggriskap KewAcuate, 
hoked2190900636/02131751202 


Sedia 8 Sitter, Dalam/luar 
Kota, Yyan, Setia Budi Hub 
06181622126/ 087878200327 


KARIER 


th tnaga S-LSipl sd Manager 
ya memahami kontruksi Gedung. 
Ringg.Kim ImenKomp RasyMas 
lokCino22 J.KH. Hasyim Ashari 
Jakarta 10150 / karidbk.coid 


Bth: 1) Dmfter dgn background 
Inter Design/Arsitektur, Kuasai 


3 Pelaksana Lapangan min STM 


(| 1 


nony NA 


Jl Industri Raya No. 8 Jakarta Pusat 
Rabu, 21 November 2012 
Jam : 16.00 - selesai 


3 
1g 
| 


# 
# 
E 


RIDWAN RAMARJO, SSi, MLP: 


“8 Belajar mindset orang kaya kenapa orang kaya makin kaya: 
' Tunik berburu apartemen 
Mooviasati potensi kos 
18 Peluang properti ditahun 2013 
18 Mengenai rah properti emas Jakarta 


DINE 


IN GRATIS 


Bgnan, Kom : JL Kejaksaan Raya 
MBP, Bambu-Jaktim 13130 


Ie P/Time Jobs. Data 


TAKE AWAY BARU BAYAR | Isa Hn MANA 
toto ts | pp mepet ty 

TM: P/time jobs data entry 

maag na | RA 

JA Eman ni Lo | perataan Porn Iris 


AS Relatonehio Mngr 


NOS88 Cukangalih Curug Tng 
Tep:59190888/085880271015 


Wusineshavisor,Mn251h$2000 


18 Pusivs income melalui properti pa modal 
18 Bagamana metoatkan kekayaan metal properti 


PEMESANAN & PENDAFTARAN 
KE : 081-229-000-927 


Nantikan Liputan Lengkapnya di Apartment Guide Edisi Januari 2013 


Intoi Plaza Festival K6 
Layanan Pelanggan -Sekukai Kompas Groresia | 5 tanfan-so200| 2 72000 | Adian 
Kapan Gama Bg Un ala 1 Pe tanfanisaooa| 115200” HR Rasuna Said cz 

Pakuan Selatan Mo 22 2, Jakarta 10270 Jakarta 12040 
Ta Gan ae Pak (021 Sen Ba (va tas easasee) m3520 | 520 3180 


Jika anda Pny msalah Pajak Poh 
2Poh 25,PPN ? Chin Yustinus 
02h- 61700036 / 0812 0157 735 


MEDIA ONLINE 


Pekiang usaha Kaos. rohani, 
oto utk pasangan & keluarga, 
SMS081200085/4, 

081280680003, BUM:3300360 


Arsitek senlor  pglmn, 30th, 
Jktitm, gt“ so-nd,” Murah 
08120179065,087876306082 


PERHIASAN 


Kb Esron Exctive.Sme data 2 
MA 72937000092 17361142 | Gn jaan otohdbelan, anda 
Pulomas 23 Jaabaya (hs im) | GiMO atm ank jkt 

Sc Senayan GARA. Malim 


AGEN PERWAKILAN 


Supolr plastik n0.l mer afdol 


KONTAK JODOH 


'ecord Expcutive anda ingin cari 
asangan hidup sotus tubiTedy 
081-29300071.Confidontial 


Meanouna 


Jual tah swh 3.450m SHM,950 
Rb/m? Ng-Lok cek u/ Ruko-kntr, 
Invest, JL Ry Alohatu don Por: 
Kab Bdg,Soreang.022.71210053 


'ANTENA/PARABOLA 


PT. BOCUAN GAPAPA 


JUAL TNH LEGIAN KUTA. 
700m? 1222 SHM Iok ok jr ada! 
08199972999 wahyu RWKUta! 


(surakarta 


JI mmhjlmBasuki rahmad 10.56 
Solo 1/1b312/230,50/m,91s2 
mbIhI9 20/9090 081320500900 


Bali Restawant Looking for 
Sous Chef Must spsak English 
Western Fine Dining Experience 
Picase send CV and Photograph 
tosardingOsardinobal.com 


Braneh Mgr MINSSENSLmaktf 
Eng Target oriontod.Exozth bit 
m3 namaposis 081505800215 


Bth Usa SMU/sdr) s09 Guru 
PG/TK miui diklat sngkt cook 
Ast195031917,wangn94271581 


Bh AdmGuru Kursus TK-SO, 
Min SMA. Ruko Metroptemata | 
Blok 1/15 KeTengah-CIkdug 


th Ass Mngr Kasir Demi CPO 
Cook Walter utk Rst di Klp 
Going Ken CV Las Ko JiPatra 
Tomang IV/T2 Duri Kcpa JakBar 
11810 Hub02192920111 


Dicari partner utk prshn proprty 
tk Inves.od properti2 yg kami 
Miki” dg, tem 25 net/bh 
ndotn nga: melcohi deposito 
kelola uang anda dg cwdas, 
PTropartinda Moy 08138595 
Sineiyila ga2113062106 


(RN Cot Toknisi Mn. Palmn 3 
Ai Restoran (og interviow) ta 
kam CV: Rose Garden Int Rest, 
Gtaha indramas UI JL KS 


- AA 1001, Sumanto | yan Membantu | Cari 2 Bocor Dana Tuai 350-250 No B1 | Tobun Raya 077 tt 

Agar Baung KEK On amin “likwwwkagsnewspirit.com man Sein lp ah 1081388600669/oh.57931564/51. I R I TANGERANG Kang Smg ye Rn arah 

otong TU 008,Praboa 1 Wo: 21 25056, Una Baek Jnan Ha an ran | gu ve mangnsi 

PA MEP MESIN & ALAT BERAT KETETTTIE | Diva Rumah Bags Vita Dota | Tanah Dit. Pasar Kamis, | Gone Jon bs an aalgntam | gt Oesia Gr menguasai 

13335005073 us Jokuwng No Murah Lvtti | Tangerang. .ktlubha, ERA | Ogg1n30g2106005287012016, | wowtkan 1x8890 3211 Maria 
" p Jua Cepat Peralatan Ex Resto: | 262/200171100567046246” | A09,0306159285173 Geni otak v0 tts, 


Ready stock” wasting-custor 


Agar Antena dl TV Anda Bagus to Petrot Piano CdsVbelkYamaha | Kamooreinauntatah Stainess 


Motel mula RO99AAGTVAMot 


Fee | Pe Pe AN 
Pe Pe papan 

Maa Sala megah 2 Kadin IP Gambar Gol | Bat 29 decdihin 25 4 27 H aneson 

#abola LEIUKCTVIOVSI To “| gggmyprgengarn Bunga w/AR1 er Mn | ec kutiin 25 6 26 66. | jim smymnya praz7maa 


Gandaria City Lt. 1 No115Ph, BOMI72M9A70MA161OM 15 


OOM IHAB3,2MA.05897062037 


HE surasumi 


Cibadak Jual Tah 6500m SHM 
2251Rb/msTnak Ikan Mah Aktif 
Kim Bton Al Ngai. 0610913152 


199961010502 0p0kc72115053 29008010,Komayaran 4243173 


Ken Dots Ino top | Rpainpngan, UI | pusat mat Manor Hota 
BIRO JASA kog tang Ines | Oon, ENLALBnas, 21 | pat ot Mayat Mt 


MubiLasnatout 88359088-21jam 


SEKOLAH KURSUS 


Les uks/Art/DsgnriatCb 


murid baru berhadiah menarik 


PEMBORONG/BIRO TEKNIKI 


Arsitek As Karya Siaga Contact 


Bantuan hukum yg propesn hrg 
trngkauPrs ot Amne5095AL21 
081800001998 “6281317053601 


Jasa B.Sitter, Perawat Lansia 


Tutup ke/kta hnya bayar 255 dr 


ovcnss Gali Lsg Ing Pot | taat tagihan” akirdutang | or SpesilsRntWiceahirecMai | grtipemetodo W/ankws.Mus 
Wub021-9187 2648,7698112 “| lunas 1001081002033217 Mt0n80c01000821-232027227 | 08135803017 Buneit Raya 67” | MMIDENPASAR 
z Disewakan BU Toko fl furin 


30m drPantaiKuta M,PantaKuta 
AL BAN, 21.A518:081231810082 


JUAL RMH KOMPLEK DREAM 
Lang T168 B125 2It Jkt « km 
SHM 087861610701 RW kuta 


PROPERTI 


LUAR NEGERI 


S'oore Kost Pelalar/ Km Harlan 
Orchard, Novena brshinyaman. 
65 90510888/ BBM: 28080100 


S'boro: Sewa Jom haran, bas & 
brsh.Condo MTA Iraboth” Nove- 
ma, debat. MRT dan Orchard, 
Kontak “65 96MLINS (BBM 
25638) dan "45 IBALCSIK 


PEMBERITAHUAN 


Dibritahuka bahwa Ratu Busana 
Textile Malestk skmng pindah ko 
Ratu Busana Textil.Par Baru A6 
Jakpus 107101: 021-3521506/7 


- (ver Agen LPGvAsset Lt 2710m 
tukan mes gdn 

JABRI No 45 02/09 Cings, Oke 

181261213737.067877718272 


082112002182, 081316127285, 
Oesa1nnes01O 


(ada 203M0ana ribadilo 
BI checking pro CLASsetRimh 
Tnblknt,Ruko, Aprtmotkndran, 
diberlaku Jabodetabek Trim 
imodiator Internusa MTKSauato 
Olia "082113092106 Lla “0021 
18082165, 082319082185 


Pinbuman Tun 500t 5/4 250M 
Dimbiwar daerah jman bs a/n 
Orglain Tim, mediator PTADB 
Gatot sudtato kav 775 Hub 
sony 08121919080?,Yui 0812 
BM218721, 1yo, 082123135991, 
hemad 081310567742 


PKB No A0054437HJNP F1108 
AK An HSondarwoNIckF4O1 
21003, Ns5KO17395, 4 Sardi 
BPKB N0G2097990HJNP F1887C 
(An Maryam Rebmah Toyota 
Avango10 htmBgrttd Ir Agus 


Btn Drafter Bangunan Pglmn 
(Rh 8s Lapangan U/RAB Bisa 30 
DomisiJak-Bar man281h Email 
aslbociraadeadyahooom. 


th Guru Komp Exp AT Kirim 
CV ko Mutiara Gading Tm blok 
(18/20 Mustika Jaya Bks Tn 


(th KayVU /Pmsan skih mus 
Ik Rk Golden Road C3) /21 ITC 
850:5371799/083097873461 


Bth pelaksana bangunan u/rmh 
ruko min3/tim bangunan. 
kam koPo.00x1375, Jt 19019 
temsikjadyOt overgyohoo.com 
Bth Pengemudi Rental23-47th 
kontr bulananuminSMA SimA/B 
mesnk gets.Lgs Tes) Mam 
ang Raya 80,01602170313637” 


toko.Ji Bakti 


B 1 personal assintanabie 


(RAY WHITE BOULEVARD 
KavKomersil DI Panjaitan 
50omLokasi Super Bagus ! 
Wilson 0818902718/15864000 


(RAY WHITE BOULEVARD 
Tpar Cakung, 2800m, Langka 
WtSon 0815902719/19866000 


RUANG USAHA 
ouuat 
Expati Kayu 12:24 Hitung 


ds9 1 TanahMurah!!, RW MKarang 


an: 0838 9898 9249, 7 
TM Simatunng as 2100 my | F01-082890089248/ 46200 
2000 5 amowa 1000 mIP, 

Gasentonon 


(RAY WHITE BOULEVARD 
udang, 2364/2236 Marunda 
MERSHMU36280777/45846000 


(Ruko Yasmin 24 fun, str di 
Jl. KH Raden Abdullah Bin Nuh 
(ruko TmnYasnin sektor VI/220 
Bono. Hube YUI 01802100916 


Eramas 2000, Pulogebang, 
Jaktim dikontrakkan rm LT/L 
183/54m2 2 KTA KM ASI/2Ih 
ego. Hub 08179566653 


TANAH DIJUAL 


(JAKARTA SELATAN 


Buang Kantor Bakrie Tower Ls, 
sim", Hub, 0812. 0785 0075 / 
Kemang. Raya'3000m “SH ion AAA 
Stategis"Ray White Komang knensa bemak 
T195POY Ria 0672-0093-9330 


Kemang Sitn 220 SHM (S5M) 
ek W/Ktrh REA Majid 716 SHM 
AIM) Rohite 0012 0583 400 


Ruko 2unit gandeng Jua/Sewa 
ooktd Duri Kosambi bih dibal! 
Lukb435m 2 6 Bt lok OK sdg 
12001) BU/TP 08508028 1115 


Ruko Gading Bit IndahBaru"" 
3514, 18.205m L170m 4C0tI 
021-52260177”061380070073 


Jl, Brantas, 2 Lantai SKTS1KT 
IKM Ustrik 4000, PAM, Hub 
021-9902 898 0815 P17M096 


Kamp Dentu Gidun dekat Auto 


Iuko Lodan Dolat Mangga Dua 
ASKSALRenov.Castons, MG2 
65053353 /08130000 831 


Kanal PiMutlara RmhiL9001' 
View Laut @Yung Indopeoperty 
Plsit 085695901231/66601231 


“Gudung ALt 17x230mox SpaXCek 
tk bokolkosresto-mangga bsr 


MENGHARGAI 


Ah senorhInrA ngan 


Btn Sg 


ProectManagerito 
Manage Pelaksana Engineer 
Ouantity Control kdmin.yarat 


komuter 
(msolteeA.cdk merk) 
siap ditempatkan ” di. Ivar 
Jabotabekautm moy SKA TK 
Madya” CIM.SMEng) lamaran 
MA pos ka PIDaka 
Megoperkasa Gdg Mur Lantai 4 


WAKTU 


Bnos Jus/Sene061690:1537 | Ruko, Moskow, Gsepa24/st0 | pangeandie/3kmamanada St Mug) 

JAKARTA TIMUR Jt Wonnt '0812” 921, 4721 | omstgs.5mm Dr PI Pancoran JIE Simatupang No15 

Kios Senen Jaya, Jembatan | LitookerGS105062222 | oni20ds54820 081200400613 
'" mi 2) Bth Sgr Security pny srtfktk 
CitraGran Cibubur The Meodows - sa Sera idn Mm sp iba ke 
Lust bas Kr. Dijual Cot BU HD muka oper 2 yangeanus?" | Tepat Tnedim 2014/1619 Koe pasutri tebet tm 
am Oma Ot Winda” DAsasy90om2toksustegs” | JAtdmath dimuka anyat ini pasutri jtobet tm dim 
Ker meors5/onistaed2s | 201geekuwtutP.Oo1ieS1a taja/69 KS R311200/03102929 
Jeon Monyone Cowang at |, Rav wae BouLEVARO 

NN La (1 2 ki OI patea Cibitung,Jual Murah! | RukoCideng Brt 716:21t,Murah Bth sgriTeknisi agguru dk 


TANAH DICARI 


Dicari Tanah Luas Min 5-10 Ho 
utk pengembangan perumahan 
menengah di DEBOTABEK, dkt 
dgn Fasilitas Umomjalan tol & 
rencana akses baru. hub: Wahyu 
08569219281/LAYI 0256433391 
89, 021-11629705 


1t:3,3Ma/7000m,J Utamazjalur 
Stefani 08177E2111/15966000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko Terusan Btw Tig,LL100/ 
2100p HouselJam 10-16"Doby 
Yap 082111202168/16864000 


Rmh, Kost ALL/221/200/26K1, 
lok Imossari, Jakbar, Meh hng 
psr 53M djual ASM.Seh hal 3d 
Rojritanybin. Ditwikn utk yg 
terakhir kali TP. 0817 0066198. 


Cek) WOIIce/Ging”Eastons 
MG? 6393333/081200000631 


(udang Danau Sunter Selatan, 
1t2700m2,193.2157 Mcget 
6st 805 9i49 74627007 


TE JAKARTA UTARA 


Pantai Mutiara kavling darat, 
13136150012 hadap taman, 
Jua TP had 081617117527 


Pantai Mutiara Kavi Darat Uc 
38xMmJs150Odbet utrdk SD 
ERATOPO81385756883,5700099 


Kantor MehiMh, strgs,Lok Gd 
dl Pancoran Hanya Litan/Bin Bs 
Urus domisili Ph: 087777703661 


15 500-6,000 m' ut kontraktor 
(town hduse, Imttukobengken) 
Hub Agiem Ng 0813 109222 99 


(SI.00MUDIMRO sekolah Mario 
Josooh,JLPuspa Gading | M2/ 
20pdk Gading Utama Kib 
Goding,Jkt 102501195076297 


Bth Staff DocCenter(Min25T1, 
mimb3MSOITo.Eng AKUN LA 
Sms ama, posisi 085210207771 


Bth Teknisi 20-25thpgimn,min. 


Sta Ip. emtotantran 
— Piata Pasifk B1/780JLB0 


evard Br Ry Kp Gdo 14210 


RAGAM | Call Center 


At: Translator Eng D/T | Wi &g 


Cr Mita EO/Majalah, Penulis 
Kesehatan, vi aesthadiga Pub 
NshingJKramat 8/15 JP 10130 


Ay Cas Ing asunnoata 
Dena 
HW tam 81313205 


Enty.mn35-55thotrod/ 


Disana 8100,Dota 
HW Wicm-081288532361 


Entvy,min35:s8th.cotkod/ 


Dinas #1000ata 
HW Wc O85221713IL 


Panshun/IRT 35-60Ih WI 


Dz Entry secara online, 
Inc15-10"083899211060 


ATA tntoyyppnopositon 
Dian an 
Parent 
Doh Sg eta Walter Cat/ 
Goo Kol Pa AMI Opa, 
Kita Chat col Pance 
Japane 27. Kara. ina 
Turi dl Et Gro Kim 
4 mn Anda ka ana Emi 
Ks-sunenodahsacom 


Dbttikn Staf Not min SMU bs 
kompikrm Cv Jiolapa Myteida 
RW blok RAI/22Wo Sading/ItUt 


Der .Kabag Maintenance pgimn 
arus kat min Stberpgimn 
membawahi 20 o9,max 48 tm. 
2Gudong Sparepartogimn min 
Jthmax 3shuogim disporepart 
inesi Diutmin  DomTangerang 
Muh 021-92930963, 2611100 
Kisabetiy/Marganga) 


Der: adm ofikepngim minim, 
Ds msoffice (word & oo) 
Mob: (021) 6405315, 6620773 


eri Interior. Designer, tresh 
raduato/ ogmn Min 2 U/ 
lokasi Jakbar Hub 0911822133 


Desatooer TownMovse Ternama 


Dibthkan gr kis, PAIB.Arad) 


Dibthkan marketing & adm 
Wanita max27 tv min pend 
SMA “bs” MS.O1te dtg Ing, 
JManggal4 Blok F1. No716 
GronvileJakeBar Tit 021 3 
oran 


Dihthkan utk design & trafe, 


ria x27 thunin pend SMA bs 
MS.O1e dtg Isa Manggal1 
Bok PL N0716, Gremile, 


Jakebat To: (021 99677189 


Dibthkn Sgrz Markeing,C5,Adm 
Kolektor, man Lok ke: PTBPR 
MHarapan Saudara, JLSt-Hasane- 
din No278 Tambun BKSI 17510, 
Telo: 0218308165 


Dibutuhkan analis laboratorium 
kesehatan P/W untuk medical 
check up PJTKI Imen dkam kas 
Rayhan MC JL Tebet Timur Dim 
Raja Mo 18 Jaksel 12820. 


Dibutuhkan: ADesain, Grafis 
DJW, 20-30thulusan SMA-SI 
Desain pgmn.B.Mekting: (Wb, 
25-20thluksn SLogimnlancat 
berbahasa Ingaris C baik Iisan/ 
Tulisan) Lamaran harap kim ke: 
Tinance kowinsdkundgmai.com 


Dibutuhkan: Merdanior AP 
kendaraan sendiri, 
MEMAI komp £ par 
Driiwa sales. walk In intevlow 
Wisma Solahtora, Kav75 II 
1306,” Slipi, 02120826787 / 
tdatacertrindonesiacom 


Dicari admin online shop/max 
SMK/SMA, WMA max 2th 
OE2RKOL 


Pentingnya “Call Center” bagi Keuangan Anda 


SAAT mengalami masalah akibat kartu 
ATM hilang tertelan, atau salah 
memasukkan password, siapa yang Anda 
hubungi? Atau mungkin Anda mempunyai 
keluhan saat bertransaksi? Yang Anda 
hubungi pastinya call center bank, 
Barangkali banyak orang yang tidak 
tahu nomor call center banknya, Biasanya 
nomor telepon itu dengan mudah bisa 
ditemukan di bagian belakang kartu kredit 
atau kartu ATM, laporan bulanan rekening, 
lembar tagihan bulanan, atau pada layar 


hemat dan bebas, Hemat dalam artian 
Anda bisa menghemat waktu dan tenaga 
karena Anda tidak perlu datang ke cabang 
bank. Selain itu, bebas di sini dalam artian 
bisa dihubungi 24 jam sehari, tujuh kali 
seminggu sepanjang tahun dari tempat 
mana pun di seluruh dunia ketika Anda 
membutuhkan bantuan. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Call center sendiri ditetapkan untuk dapat 
memberikan berbagai layanan dalam mem: 
bantu nasabah. Beberapa layanan tersebut 


nomor khusus yang 
telepon seluler di 
fasilitas collect caf! 


adalah informasi mengenai produk perbankan — negeri) 
yang diberikan oleh bank, solusi atas Pastikan Anda mc 
permasalahan yang nasabah hadapi dalam perbankan atau 


menggunakan jasa dan produk bank, dan 
menampung keluhan yang kemudian dilanjut 
kan ke bagian terkait di bank untuk upaya 
penyelesaian selanjutnya. 

Tidak hanya itu, call center bank juga 
melakukan pengamanan dini atas rekening 


dalam layanan 
Manfaatkan layanan 


terdapat dalam m 


mesin ATM Anda segera setelah pelaporan terjadinya jangan ragu 
Berdasarkan situs Bank Indonesia, peristiwa yang menyebabkan hilangnya kartu langsung dengan st: 
keuntungan menghubungi call centeradalah ATM atau kartu kredit. Call center juga 


membantu memperbaharui data Anda pada 
bank misalnya perubahan alamat, perubahan 
nomor telepon, serta beberapa' call center 
memungkinkan Anda melakukan transaksi 
perbankan secara terbatas. 

Tidak sulit menghubungi cal/ center 
Pastikan Anda mengetahui nomor telepon cal/ 
center bank Anda. Beberapa bank memiliki 


dengan jelas dan p2 

dan mencatat nam 

melayani Anda, 
Terakhir, 


call center dengan 
bank tidak pernah 
"nasabah. (“/VTO) 


memilih 


jangan pernah 
memberikan nomor PIN Anda kepada stat 


dapat dihubungi melalui 
lan ada yang memiliki 
(ika Anda berada di luar 


rengetahui nomor rekening 
kartu kredit. Siapkan 


data-data yang dibutuhkan untuk verifikasi 
melalui telepon pada saat Anda masuk ke 


otomatis 
otomati 


cal! center. 
yang tersedia, 


Jika bantuan yang Anda butuhkan tidak 


nenu 


yanan otomatis, 
layanan berbicara 
af cal! center, Sampaikan 


permasalahan Anda kepada stat cal! center 


astikan Anda mengetahi 
na staf call center yang 


sekali pun 


alasan apa pun karena 
menanyakan nomor PIN 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 


Minggu, 18 November 2012 


ADVERTISEMENT 


Projct Super und Aminintratire Sta or he Anticipatad 
ASEAKUIS, Putri fu Goo Govamanc, Esta ad 
5 Setia na ecu USGANLS POS) 


Sa Ketam bh Inda et 


Pola Secarty: 
Wiveprit, 5 wel the ASCAN-US, Enhanced Parnaraip Pln of 
pen 
The anticpated ASEAN ACT projet wil provide tecwical aiance 
to Sranghan ASEAN Integration by eapanding capacity In ade, 
Investment And Puman capkal We at ockng for Indddua mh 
Ikawo panion ot maling £ dieenea im he Ines of people around 
Wawora 
AM poor have the (loving minimum regurement: 

“ Minimum ot 5 yars of experlaen In the rlated proteslonal 

ne 


 Wrtn and verbal Mweney in Eng and Bahasa Indonesia. 


(Opertont and iance Manager 
Estensivefamilarty with USG general acepted accounting 


pndenona demen 
Deme Fralat wb be tortete 


aan ee aa SO 
Ga ma pr aa bana 


ami 24an per ape are dan ara menari eberapa pon di emah 

(MUA menjarian date brg lama Kaimatan Tv 

2. Oarge Met 
Pa Man LI TAM TTU ANT era TG 
LWtun meringan bang, edge. che ping dan owl 
Metoda bruya ata wnt bug dngan arun, menguat Nomputn dan 
Dg bahan gr Ian dan lan ALA membuat pan 

mat omenr PA 
Peran PAT pair DKK ANT npenglaran AIA 
"menangani barng indera oees, pig dan onar evan 


PANYAKan MATA pa TAK LrUa ATI ta berpengalaman 
Kakan dlam menangani malah makan are dan rae: 


jani 
| 


21 
3 


(PT Suknes Graha Samuter san Ohor ol and Gas marina sera 
ampar, sesar al Meta Ereean Okeor,loing fr Budi 


Assistant HSOE Manager. 


Pa 


Pa 


aa boga nda 


PT. McDERMOTT INDONESIA 
BATAM 
The biggest offshore fabricator In Indonesia and one of the largest offshore construction 
camparesi Ino wat reguresprotaeri, en, nd MONY mat Inddua fo 
(the following positions : 


PRODUCTION / COMPLETION ENGINEERS 


a. STRUCTURAL (PES) d. MECHANICAL (PE-M) 
b. PIPING (PE-P) 0. ELECTRICAL (PE-E) 
c. INSTRUMENT (PE) f. COATING — (PE-C) 


1 Roview project document including scope of work, project specifcatons and drawings. 
 Pravide shop drawing prorty ist and consiructably Intomaton. “« Prepare ed 
Instructons matoral purchase Ists, construction punch lsts. lc.  Rosolve fabicaton 
Problem with the tabricaton personel, engineering office, vendors and cints, ec. 
“ Monitor and report Ie project progress. 


'& Engineering dogroo tom a reputablo Univoraty, @ Engineers wih minimum 2 yoars of 

(experience in fishore construction Indusy are prelemed, howaver rolovant experience in 

Shipbuiding and Petrochemica induswies wil also be considered, @ Excolent command 

In Englah communication ki, both oral and writen. # Wilng Io work Ina fabricatorV 
onstrucion enVrooment and wiling to be placed in Batam. 


SR PRODUCTION / COMPLETION ENGINEERS | 


4x Review poisct documents induding scope ol works, project pedifcatons and 
drawings. & Coordinat the activies of he various departmenis contibuton Io the 
'xeoutcn oftne project. 4 Intorfaca with Cent. & Supervises and lead he producton 
engineer, Review and approve work pack index and work pack delverables. 
1x Ensuring Ihe preparation of material take ofs (MTO) by MTO Department, autnoizing 
Ihe procuromont of material onsurng customer and MeDormoti fumishod materials aro 
avalabie when regulrd an ensuring that final material reconcilaton is carried out. 
4x Familiar with a variety oftho ekis concepts,practces and procuduros.  Olher 
reguirementsIncludo Good abi to focus on, absorb and analyza high lovo of dotal 
In Bckes, statstes, project plang and General repota. 
“8 Dogrosin engineering from a raputabe University. 

(8 Enginsors wi 5 years experience In the constructon business of the ol & gas Industry 
aro proforrod, howavorrolvant arporinca in tho Shipbuiking and Petrochemical 
Industtos wil also bo considorod. # Excellent command in Engliah communication kils, 
ot ora and writan, # Good interpersonal sks and abi to work ata lvels of 
Intemal managomon, omployoos and customers @ Flxblo in deaing wi omployoos 
and peots atal levis in he organization. @ Team player and has an abi Io adapt a 
ynamik technology envronmont. # Wiling to ba piaced In Batam, 

I your islon of a work envronmant includes iho chalengos which can lea to peroonai 
row, respect lorideos, and coleagues who rani wil Ine besi then please send your 
'ppilaon and rosuma, guoting job code, with copy of gualfcaton corfcatos and 
recant photograph (drBom) no latar than 2 wooks 0 : 

HR DEPARTMENT 
PT. MCDERMOTT INDONESIA 
Jalan Bawal - Batu Ampar 
Batam 29452 


Emall: hrd.batam@mcdermott.com 


YOU WORK HARD, 
YOU PLAY HARD. 


Who says you can't have fun at work? Go ahead, live it up 
ani e time of your life at & Fida» Come join our team. 
Opening soon at Lippo Mall, Kemang. 


Walk In Interviews. Salary from Rp 2 Mil onwards 


Bartenders, Host / Hostess 
Waiter / Waitress, Line Cooks 


Benefits, Ertensive Ir Bat SI Food Discount, Duty Meal 
Unilorms Provided, Shit: Medical Coverage. Transport Alowance. 
: 19th, 20th & 21st November 2012 Time : 10am - 7pm 
: TG. Friday" @lippo Mali, Kemang, JL. Kemang VI South Jakarta 
Ground Floor Unit OD 9-10. 
For enguiries. please contact Arnold @0812 87156879 or 
Irawan @0813 9968 4516 or Thomas @0678 7882 2843. 


JOB OPPORTUNITY 


We currently have an exciting opportunity as 3 Marketing Manager of our 
condominium hotel project. You will report to the Managing Director in 
rvice to ensure the 


delivering a measurabie, positive imp4 


sale of condominium hotelwithin budget and time sc 


Lon product and 
dule. 


Essential Criteria: 
'» Extensive property mart 
Ingh profile org: 
'8 Marketing aualifcation, good skil in negotlation and communication 
iehIy developed written and aral skils in Englishmmin-500 TOEFL score) 


and sales experience within 5 years with a 
ation 


1 s8 projects 
Including word, Excel, Power point and MS Project 

The applicant must willing to be relocated abroad in the future for minimum 2 

years contract period, We provide an attractive remuneration package 

including housing, health and annual light allawance return (ht to Jakarta 

plus interesting bonus based on target achiovement. 


Please submit your application letter with CV, resume and recent 
'hotograph no later than 2 weeks after the date of advertisement asan 
mali to: lisa.sachroni@energi-industri.com 


amen 
PT-MITRAKARTI 
Jatiwaringin 


Melayu, Maka 
Jakarta Timur 13620 


DIBUTUHKAN Perusahaan Tinta 
Computer desah Sunter 

Men atanestung 1 SANG AKEKTA, 
bp hara 2 SALES LUAR KOTA 


Tangerang 

S1 Perguruan Tinggi 10 besar 
Nasional 

una Pk Sutamakan 

Marus kuasai Mathematics 

“IK rin diatas 3 

Sebutkan di rat lamaran” 
ia ada permintaan khusus 


gun & bang 


& Gaji: 200000011) 
' Gaj 250000002) 


| membuka lowongan: 
| 


hutyong#gmail.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KARIER 


Long Term Audit Coordinator - Jakarta, Indonesia 
- AusAID funded Performance Oversight 
and Monitoring (POM) 


The AusAID funded POM project is hiring an Audit Coordinator 

to support procurement by POM of audit firms as subcontractors. 

Based in Jakarta, with considerable travel within Indonesia, the 

Audit Coordinator in consultation with the Operations Manager, 

andin aigrment with AusAID and GOI poides, wil ba responsibia 

for: 

« Supporting securing approval of Scope of Services, preparation 
of tender documentation, management of tender evaluation, 
contract negotiation and appointment, monitoring all sub 
contracted firms and personel. 

e Liaising with contracted audit companies to agree the workplan, 
auditinstruments and reporting format forall audits, and ensuring 
they have logistic support to conduct the audit. 

# Liaising with the Gol ministries and departments associated 
with the audits to faciltate and expedite the certified audits. 

« As necessary, contributing to draft audit reports submitted by 
contracted audit companies, and assist writing other reports. 

Interested candidates should have: 


« Min 10 years' experience in the field of audit and procurement, 
preferably in GOI and international donor-funded projects. 

« Extensive knowledge and experience in financial and compllance 
audit, in particular with preparation, implementation, findings, 
reporting and analysis. 

« Extensive knowledge and experience in audit tender and 
procurement. 

« Thorough understanding of GOI audit mechanism. 

« Demonstrated ability to promote and initiate work processes 
and complete given assignments with minimum supervision. 

« Fluency in Bahasa Indonesia, a good working knowledge of 
English and have ability to write reports in English. 

« Trusworhiness, Integrity, good analytcalinking and attention 

etail. 


Interested candidates are encouraged to send in their updated 
CV with an application letter outlining key relevant experience 
and skills, with "Audit Coordinator as the email subject, 
to: ep pomjobs@yahoo.com not later than 2 December 2012. 
Only Shortisted candidates will be contacted, 


POM is managed by GRM International Pty Ltd on behalf of AusAID. 


DIBUTUHKAN 
1 Dopuly Project Mannger 
sernban #Merebenrgig 
Baking han S1. Pngirm 
Kanana Iggy 


Peuaanaan Pemer bang Aeortemen Gn Perahu yang Dera GT 
Tangan Ga rangka par Mendua YO 


aa 
Ber 
Ea 
Sae Aan 
aa 
Pa 
agan 


Ipa 
PAPNOLA9101617:2172) Semu 


Pelayakarta 4 
aa No.27 Jaka 
an DAN AN Ana 2 
en Mata 
On Atm Wat, Sini, Dom 
Daan An Kent 
ker Pemlagan “Ti No 
OR Maa Tantra 
ESMAuRa mba JKT | Br aa 
PR. tam | tonetamalan 
Mar Cat Sal ot 
GretuLaa ek, Stm, 
Gama Ga Paing 


LOWONGAN 


Dicari Adm,Pria/Wnt,SMU/ 03, 
Puma 


Kuasai Ms-OffcoTlti & Ber 


Sa ag | Foot CAT 
Dicari Penjahit gaun wntidtg Isg | Semanhudi No.12, Pasar Baru - 


ko Sheli/s Boutlaus/iBonda 
Atas No.9 Joruk  PurutiTik 
Palm tep tak molamar 


Dicari Adm/Accounting Wanita 
Bs Bhs. Kho/Mandarin/Hokkicn 
Imar 3Dih HubxSusi 666.0.005. 


Jakius T!:21622 Nov 2012 oki 
10.00-16.00 WIB Atau kem Imen 
pia Imbt 30 Nov 


Dicari Terapis Wicara usia 20- 
301h,Nusloka Blok HILIL Bsd/ 
enaliperstineddanetid 


Dicari Adninistrsi.Monita,Max 
23MMonguasai Mesin "Tik 
komte (MS Offco Binteme, 
Gkatan,Komunilati Jujur, Lmm 
KerPTCiwangi erian Motors)! 
Cideng Barat 65 JakPus (Mel) 


Sar Bth SMF/DB Farmasillmn 
Ditujukan” ke RSTNP-Bedah 
Prokihiar JiKoschatan” Raya 
No Jakpus Tip:021-3862578 


Dicari Tukang CAT yang Bisa 
Pakai Soraygan umur max.35Ih 
Mu: Sus 6662071065 


Teknisi Phm AC/Llst Exp 2th 
lam C Gkinsavare” JLp. 


kari Sat ACC di PTarie 
“Siliwangi 10.126 Bkasi 17116 sn Ko 


Wnt. mar 268451 Acc Pgimn 
imi 2th.manguasai Ns Officer 
1 betgg Jwbupny komunikasi yg 
baik, mampu bekerasarma dgn 
oom & siap bokoja dibawah 
tokanan Kimi CV & Foto terbaru 
ke PO BOX5271 JKTF 11052 / 
“xkountig 9dehometetal com 


Dicari: Designer Interior, 30 
NVkay, Drafter, Pengawas" Lap, 
Berpengalaman. Kicim” Ke: 
Mrd.deptOLOgmai.com 


Dicarpengasuh anak 2thoginn 
sbari.min 20th Kim ke Po bot 
271 JKT 1052, 02133345103 


Dicari Staff Administrasi 

Atm, Acc Computer single, bisa | pendidikan " SMEA/O3 bisa 
DicatSope Max 45 Th Dtg Lsg | Inggris. Tio: 021-20235009, | excasward berpengalaman kite 
Inttvw JGajah Mada Kav 3-5 | 58963797 im ko Tunas Rojok JI KH Moch 


“Komp Duta Meli Blok E No.27 
Bi Carelour Harmoni) Bawa 
Lamaran Lengkaps Foto 


Mansyur No215 Jak-Bar 
Adm, wanita, single, minSMU, 
bisa komputer, Un Kifim ke 
Komieks Marnatama Mangga 
Dua Bik €23A, JL Gn. Sehati 
Raya No.2 Jakarta 1M2) 


Dari, accounting, adm kevang- 
an, p/4 usa20-1h menguasai 
komputer, Myob / acrato, 


 Genaral Manager, Good English, 
Ri pajak, domisili jakarta/bokasi 


Pasir Mas, Penjaringan, Jakut 


Aam sio | Pisa Ge peang 
Itmetr Eopnes ca | hana ik Nasi Ba | ap, Sa la 


MmbthkanzAdim,SyTtW)Single, 
Lulusan SMK/O3 Mari Koter, 
Pglmn BidKargo diltmkan.V, 
Dlantar Ke-JiMeruya Utr Raya 
NOSIB Kembangan Jakbar 
PT.Bomeo Express 


Anak Prsh BUMAN bh Aim P/VI 
Imax 28th single,min D3 IPK 275 
@keditsi,3.00 Akttsi Bpompin 
& korbdian mak AK CV 
Toto harmonitripakarta.coid/ 
keuhmnOtripakarta.coid 


Intcoretec/Tronlator Modarin 


IKami perusahaan developer 
property di Bangka Belitung 
membutuhkan CM utk di 
tempatkan di daerah, Bangka, 
Gaji disesunikan,komisifasiltas 
tumahymobi Syarat. pengalam 
an min Sthm, min, umur max 
3sthn.. CVelamaran kim ke 
adiayatcayabootom 


Perush Expedisi th brp Peta 
Untuk Audit (SI Akt) men Via 
Pos: PTSurya Pagi Exotess, Jl 
Krgkot Jaya No.LIA Blok C2/ DI 
Ps Baru, Sawah Besar, JokPus 


Bth cepat EXIM (Dok.Kvrn Beri 
kat) Aec.Koo.Divisimargsthpal 
Tn h domlog,Ph5091361/62 


Bp 2 Sen Meconan di 
Tan Senior Auditor Internal Rotired 


Kontraktor Tekomunitasi di | 
BSD-Tgr Btr1DAdin Proect & | / 
Draftr-SMK/D3 Sipi,Bs Auto 

(Ad: DAKBKou-SMK/D3 AKU Pa 
jak, Pgtmn 2th, CV kp omal 
asatrinusaggmi.com 


Staf Finance Syora:03 EkonW 
35Th Paimm Kas/Bank Min 2Th 
ord/Excol Staf” Accounting 
SyatatD3/S1 M3SIh 
ord/Enci/Jurnal/Laporan 
Keu.Krm Ke:EIy Karang Bolong 
Raya 12/29 Ancol JakUtC16130) 


II maRKerna &sALEs 


Bh kord & Stf min LIA 
jllasem no45 jakous 1211693 
Bengkalangsom|piadamai.com 


Btte1).Ace Wat SL Aktosipgin 
25-3th 2) Admin Mint, SMK 
bs komp LmrJlBoulovard Timur 
Blok A/35 Green Cout Viko-Jkt. 
021-5550001/29429757-58259 


B: Pie ot count 


Bor 1112 JKTM 12700 

Butuh Staf Ace di Forwarding, 

D3 / S1 Malor Accounting 
Iesformardergyahoo.com 


Personal Asst, Sekretais (100) 
$ KK (8th Marketing, sn SL Kimia/ 
Mekanik, pglmn 2e3thbs bsh 
Mandarin Jepangikam CV, co0y 
Sertifikat Pend/Pglmn KrikFoto 
Trbru ke: inkihitakokosen.com 


Data entiy D3/SL Accounting 
Abipto Jurnal Buku Besar,Lap 
Keuangan paitn min Ath.Lnwn 
Ini KrmiCipete Raya No.ls- 
AB, Kt 12110 pl Imbat 25 Nov 


Protoois Audio Engineer 
Urgentiy ronuitd. Expott In 
Pratoois, Esrionced In must 
industrics, Send CV ta: Kedoya 
Elok Plaa 8-26 Kobon Jeruk: 


Bth gr » SPG/B (TEWAS, 
PI) SMA, Max Bihu/ares 
SoymGrogol,karawaci,Kemang, 
Thamrin, Walk Intrw Senin 
mPtJtnoka Cipta, Ruko Cmok 
Mas Blok A No.21 Tp.12589007 


Der Admin Marketing wnt03, 
Max25tnlancar — comptrteiti 
DomJakpus.tg s9 P-Jayakar 
t281/22 Jam 9-20 19.205/423 


Regional Manager, Min S1/S2, 
Jiwa Pemimoe. Berwawasan 
kt bedtonidgmaicom 


Dibutuhkan AcctAdminkulusan 
SMEA,Paham. Mengoperasikan 
Program Accurate Kirim” CV 
Kesingganghotmailcom 


Bth SPG min.SMA max-3Othn 
wak in itrver Grand Indonesia 
West Mall IE UG 182 19-20Nov 
k15 021-23500931 


Sales Maris SpvFA.Bs ki dim 
takananyt3t orantod.cv.035215 
102607/drony JabGymai.com 


peluang karir 


KLASIKA 


BtheMritp Komp. PAW sings 
Bom IK km Haromas 
Mangga? “IRI No263 Jt 
1023071:62301702 


Butuh Sales Counter Salesman 


“Kr Team sesuai Target, Inang. 
Karirunj Ksehatan Gali Pokok, 
Insntf6Bons Jt Koatas nun 
Ke: PT, Ciwangi Berlian Motors, 
Jie Barat 5,JakPus(Mol 


Butuh: SPG FKBWanltaUsia 
mmax2th, Singel SMU,Domisl! 
Bokasi.Hobe021-03072289 


Cari Sales Studio Fotogafi, 
Bintaro Jaya.cV Joko & foto 
eickandfek potraitagai.com 


Dar Sales Sprcading Prod.Minu- 
manJabocktabek) gim minlth 
SLTA9ny motor.V dbw ke: 
Prima Adhisarana Indonesia, Jl. 
IKH Wahid Hasyim 628.Monting 
Jakpus,131931905 (19-22 Nov) 


Der Prof IT Sales / Marketing 
Taroet: midumarket, enterprise. 
Enetgotl, sating, Inteligent. 
Lokasi, 5 It, Einal CV 
Sarjob'sadasystemS.com 


Dicari Sales Promoter, Gal « 
Insentif menarik, L/P penampil: 
an menarik, mengerti notebook 
& pintar (Howlett Packard), 
memilki ina salespongalaman 
Ithwak in Intsview Dicertu 
ekerlasama dop PT MOM 
Patkard Indonesia) Wisma 
Sejahtera” Kav75 sii 
02122826707 7 Email “ke 
Indasicert-indonesiacom 


DirsSales Berpengalaman di 
Bidang Home Electronic Lokasi 
Kerja PIK Jakut Mub:55965768. 


Di, Makati, ham, bsa 
Inggris. punya, SIM A6 
Ha nbaton/ 206731 


Marketing minD3 kuasai Hore: 
IKM, CVGLPETALJLP Tubagus 
AngkeKompToman  Dutamas 
Blok Ab No.35-36 Jaber 110600 
Mu 021-36566705/ 786 


MARKETING STAFF 
Pia, Max33th, Min3 Sl Bid 
alm Min.3h bid Mritg.mampu 
Bkrj Dgn Terget Prualan, CV: 
hedatermura.convPh.t3860613 


Wae In Inervle Msan Puri 


Btn Sekretis S1 & 03 Aktunt 
Imoarikmas 27th Bw CV ik 15 
Intriom/l PumpangScmper No, 
18 Jakut (ton pombnsin lama) 
k105/0 15:Ph 1993-0080/51 


BthTeknisiMesin Inoct Plastik, 
ny kendribadijaka, tajwb, 
Siap ditugaskan kevar kota, 
palnn minzth Hub: PT-Sumber 
Mas” (02) 5596705558 dg 
Bp.Ahau/ Bp-Kumiawan 


Dia Teknisi W/ mesin Hd 
(mesin Ineeton.umur max 
(Hub: Susi 666071005 


